HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) 
Jakob Oetama 


ENIN 


24 SEPTEMBER 2012 


HATI N 


KOMPAS 


AMANAT 


JRANI RAKYAT 


TERBIT 32 HALAMAN «4 KLASIKA 
NOMOR 086 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi (021) 5347710 


Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
Harga langganan Rp 78.000— 
Harga eceran Rp 3500— 


KAWASAN KUMUH 


Mendulang Suara, 
Menuai Harapan 


mpat kecamatan di Jakarta Barat yang menjadi salah 
| ya penentu utama kemenangan dalam setiap Pemilihan 
Umum Kepala Daerah DKI didominasi kaum urban 
Jawa. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Ceng- 
kareng, Kalideres, Kebon Jeruk, dan Tambora. 

Sebagian besar warga bekerja di sektor informal, seperti 
pedagang kecil-bahan pokok, makanan, barang bekas, mainan 
anak-anak—pemulung, dan buruh lepas konfeksi. Meski se- 
bagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan, daya 
juang warga di sana kuat karena mendapat dukungan kerabat 
mereka di kampung. Permukiman kumuh kaum urban di Ja- 
karta seolah menjadi denyut nadi desa. 

Di Kampung Janis, Pekojan, Tambora, misalnya. Tujuh dari 
12 RT di RW 007 di sana dilalap api, Sabtu (28/7), mengaki- 
batkan 197 rumah hangus. Meski demikian, satu setengah bulan 
setelah kebakaran hebat itu, tampak belasan rumah berukuran 
rata-rata 3 meter x 6 meter berlantai dua tumbuh kembali di 
sela reruntuhan bangunan, Salah satu pemilik rumah adalah 
Tatang (58). 

”Saya mendapat pinjaman untuk kembali membangun 
rumah dari saudara-saudara di kampung. Lima tukang dan 
kenek yang membangun pun adalah para keponakan yang 
datang dari kampung,” tutur Tatang saat ditemui di sela 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


Ekstra" Menjadi 


format tabloid, “Kompas 
beredar bersama harian 


edukatif, dan 
d 


www.kompas.com 
OMPAS Pan 
Luar 0212567 6000 
(3 hotline@kompas.com 


www.twitter.com/harlankompas 
Aa ea www.twitter.com/kompasbreaking, 


@ Milisi "Haram” Dibubarkan 


“ O 
“D 


& Kayuhan Vos Taklukkan Dunia 


adalah salah satu 
kanker j 

pada wanita 
Indonesia. 


Informasi lihat halaman dalam 


@ Free On Saturday 


Free On Saturday adalah band bergenre rock and roll yang berdiri 
pada 2006. Band ini diawaki Ariyo Wahab (vokal), Coki Sitompul 
(gita), Liliek (gitar), Bey (keyboard), dan Rival Himran/Pallo 
(bas). Pada Juli 2012, Free On Saturday (FOS) mengharumkan 
nama Indonesia dengan tampil di ajang Hard Rock Rising 2012 di 
Hyde Park, London, Inggris. Di London, mereka mendapat 
sambutan hangat dari publik internasional. Enam lagu sukses 
mereka bawakan untuk menghibur penonton. Perjuangan ke- 
lompok ini untuk tampil di London bukanlah kesempatan yang 
jatuh dari langit. Sebelumnya, FOS bersaing dengan 12.000 band 
lain dari seluruh dunia. Selanjutnya, lagu "Gimme Some Good” 
dijadikan andalan mereka untuk bersaing dengan 86 band dari 
sejumlah negara. FOS masuk 10 besar dan berhasil menjadi 
pemenang ketiga untuk tampil pada Hard Rock Rising 2012. 
Penampilan di London menjadi langkah FOS untuk berkiprah di 
dunia internasional, Silakan kirim pertanyaan Anda kepada FOS 
lewat kompaskita@kompas.com. Anda juga bisa mengusulkan 
tokoh pilihan Anda. Cantumkan nama lengkap dan domisili Anda. 
Surat elektronik ditunggu sampai 28 September 2012. Disediakan 


Demokrasi Kian Matang 


Semangat Pilkada Jakarta Bisa Jadi Model Indonesia 
BELAJAR BERDEMOKRASI PADA PILKADA JAKARTA 


IN, SIKAP ELITE 


JAKARTA, KOMPAS — 
Pemilihan umum kepala 
daerah di DKI Jakarta 
menunjukkan kian ma- 
tang dan terkonsolidasi- 
nya perilaku berdemo- 
krasi di Ibu Kota. 
Kendati perebutan suara 
sangat sengit, bahkan 
bertiup isu SARA, 
pemilihan kepala daerah 
bisa berakhir damai. 
Masing-masing dapat 
mengakui kemenangan 
dan kekalahan. 


”Pemilihan gubernur DKT ini 

adalah cermin bahwa pemilu te- 
lah bergeser dari semula sangat 
prosedural menjadi lebih ke arah 
substansial. Memang belum ter- 
lalu substansial, tetapi arahnya 
sudah menuju ke sana," kata Su- 
kardi Rinakit, peneliti senior Soe- 
geng Sarjadi Syndicate, akhir pe- 
kan lalu kepada Kompas. 
I hitung cepat sejumlah 
a survei menunjukkan pe 
sangan Joko Widodo-Basuki Tja- 
haja Purnama (Jokowi-Basuki) 
mengungguli petahana Fauzi Bo- 
wo-Nachrowi Ramli (Foke-Nach- 
rowi), yaitu 52,97 persen dan 
4703 persen. "Hasil itu menjadi 
bukti bahwa moda produksi, ka- 
pital, tidak lagi memengaruhi 
moda interpretasi atau referensi 
dalam politik,” ujar Sukardi, 

Menurut Sukardi, warga Ja- 
karta menjatuhkan pilihan kepa- 
da figur yang dinilai sederhana, 
bekerja, jujur, dan memasyara- 
kat 

Sukardi yakin arah politik di 
Jakarta itu bakal berkembang ke 
seluruh Indonesia. Secara nasio- 


1. PARTISIPASI POLITIK 
' Tingkat partisipasi meningkat 


Putaran I: 63,628 putaran II (hasil hitung cepat 


Litbang "Kompas”): 65,59. 


@ Relawan dari masyarakat sipil aktif berpartisipasi 


II. KEAMANAN 


@ Tidak ada kerusuhan yang terjadi pada hari 
pemungutan suara, meski isu SARA merebak 

@ Secara umum pelaksanaan pilkada berjalan aman. 
Dari 15.059 TPS, tidak ada laporan ancaman yang 


fatal 


# Intimidasi berdasarkan SARA tidak terakumulasi 


menjadi aksi massa 


KEKUATAN POLITIK KEDUA CALON PASANGAN GUBERNUR 


FAUZI BOWO 
Ki NACHROWI RAMLI 


“Persentase dari perolehan kandidat dalam satu wilayah 


nal, nantinya pasti akan bergerak 
seperti model di Jakarta. Isu SA- 
RA (suku, agama, ras, dan antar- 
golongan) tidak lagi laku meski di 
beberapa tempat masih akan ber- 
ruh. Pemilih akan semakin 
ang dalam berdemokrasi," 
ujarnya, 


Keteladanan elite 


Pilkada DKT merupakan ben- 
tuk pembelajaran demokrasi 
yang baik. Hal ini terlihat dari 
sikap sportif para kandidat me- 


# Dukungan Politik: 
Partai Demokrat, PAN, Partai Hanura, PKB, 
PBB, Partai Matahari Bangsa, dan PKNU 


# Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009: 
1,590.792 suara (444) dan 41 kursi 


# Perolehan Suara Putaran 1": 


Jakarta Utara —— MN 31,07: 
Kepulauan Seribu MMNNNNNNNNNNNNAN 55,09: 
Jakarta Pusat — MM 35,64 
Jakarta Timur — MAAN 35,04 


Jakarta Selatan MMNNNNNNNNNN 32,43" 
Jakarta Barat 


MEREAA 33,501 


nyikapi hasil hitung 
cepat. "Ini bentuk ke- 
teladanan elite politik 
yang berani mengu- 
capkan selamat dan 
menerima hasil peng- 
hitungan suara mes- 
kipun baru sebatas hi- 
tung cepat,” kata ang- 
gota Komisi Pemilihan Umum 
DKI Jakarta, Sumarno. 

Dia mengakui persaingan yang 
terjadi sangat sengit. Hal ini ter- 
lihat dari isu SARA yang banyak 


'@ Meskipun masa kampanye berjalan panas, tetapi 
seusai pencoblosan kondisi tenang 

“ Kedua calon pasangan menerima kemenangan 
sementara dari hasil hitung cepat sejumlah 
lembaga survei dan saling memberikan selamat 
dan minta maaf. 

@ Kedua pasangan calon mengimbau tidak ada 
kegiatan pesta pora dan kerusuhan 


» Dukungan Politik: 
PDI-P dan Partai Gerindra 


# Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009: 
572.457 suara (1585) dan 17 kursi 


# Perolehan Suara Putaran 1: 


MERE 17175 


| 


Jakarta Utara 
Kepulauan Seribu MM 10,14": 


Sumber: KPU DKI Jakarta dan Pemberitaan "Kompas'" 


diembuskan serta 
kampanye hitam. Be- 
lum lagi berbagai pe- 
san yang beredar, se- 
olah Jakarta akan ru- 
suh apabila calon ter- 
tentu yang menang. 
Namun, setelah 
tung cepat, kondisi Ja- 
karta masih aman, 


Partai melakukan evaluasi 


Pilkada DKI memak: 
politik untuk mengevalua 


partai 
diri. 


JakartaPusat — MN 20,551 
Jakarta Timur —— MN 20,175 
Jakarta Selatan — MM 32,507: 
Jakarta Barat — MNNNNNNNNNNNN 47,70: 


FOTO, KOMPAS/AVISNU WIDIANTORO/ GRAFIK NOVAN 


Pengamat politik J Kristiadi ber- 
pendapat, dari Pilkada DKT ini 
terlihat tren bahwa banyak partai 
politik gagal total melakukan 
pengaderan. Mesin parpol juga 
rapuh dan tidak berjalan meski 
sudah diinstruksikan pemimpin 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


"Fokoke Jokowi" Mantra Ampuh 
di Jagat Maya HAL 27 


JELAJAH BALI-KOMODO 


Potret Buram 
Pelayaran Nusantara 


Pelabuhan Sape yang 
biasa tenang mendadak 
kisruh, Minggu (23/9). 
Para sopir truk menda- 
tangi petugas perusa- 
haan penyeberangan. 
Mereka protes karena 
sudah lima hari 
menunggu, tetapi truk 
mereka belum juga 
terangkut kapal ke 
Labuan Bajo, 


enyeberangan Sape-Labu- 
Pp in Bajo menjadi potret 
minimnya fasilitas pela- 
yaran di wilayah timur Nusan- 
tara. Kapal reguler 
yang baru saja berang- 
kat ke Labuan Bajo, 
Nusa Tenggara Timur 
(NTT), hanya mampu 
memuat delapan truk, 
padahal ada sekitar 20 
truk yang mengantre. 

Kapal harian yang 
beroperasi di jalur Sa- 
pe-Labuan Bajo hanya 
ada satu. Kapal tam- 
bahan datang dua hari 
sekali karena rute yang ditem- 
puh harus melewati Pulau Sum- 
ba terlebih dulu. Mereka pun 
menuntut agar bisa masuk ke 
kapal yang sudah disewa tim 
Jelajah Sepeda Kompas Bali-Ko- 
modo, Padahal, tempat untuk 
truk sangat terbatas, 

Sejauh perjalanan dari Jawa 
ke Flores (NTT), penyeberangan 
yang paling berat bagi pengguna 
jasa memang dari Sape menuju 
Labuan Bajo. Gerah, berdesakan, 


Kompas 


Jelajah 
Sepeda 


BACA JUGA 
HAL 24 


kapal adalah hal biasa. 

Waktu tempuh yang panj 
tak dibarengi ketersediaan fas 
tas, Di kapal reguler tak ada tem- 
pat duduk yang nyaman. Di ka- 
pal semuanya jadi mahal. Jil 
ingin sekadar merebahkan ba- 
dan, penumpang harus sewa alas 
tidur busa dengan harga 
Rp 30000. Makan siang dengan 
semangkuk mi instan bertarif 
Rp 15000, 

Untuk bisa naik kapal menu- 
ju Labuan Bajo dan sebaliknya, 
pengemudi truk Jawa-Flores 
harus tidur berhari-hari di tem- 
pat parkir pelabuhan untuk 
mengantre, 

Seperti awal September lalu, 
belasan truk besar terpaksa me- 
nunggu jadwal malam untuk bi- 
sa menyeberang. "Kapal reguler 
yang datang pagi adalah kapal 
dengan dek kendaraan 
yang pendek. Jadi 
mi tak bisa masuk ka- 
rena ketinggian truk 
kami lebih dari 3,6 me- 
ter, Terpaksalah kami 
menunggu kapal de- 
ngan dek yang lebih 
tinggi. Jadwalnya tidak 
setiap hari,” kata Hans 
Bout (45), pengemudi 
truk besar yang me- 
muat ban dan perka- 
kas bengkel dari Surabaya. 

Pelabuhan Sape dan Labuan 
Bajo selama ini adalah penghu- 
bung utama Nusa Tenggara Ba- 
rat (NTB) dan NTT. Pelabuhan 
itu adalah penyambung arus 
mobilisasi warga dan barang 
dari Flores ke Sumbawa. 

Dari pelabuhan itu berbagai 
barang pabrikan dari Jawa, se- 
perti ikan asin, sabun mandi, 
dan ban mobil, dikapalkan ke 


Sejumlah anggota kepol 


sian bersenjata lengkap berjaga di lo! 


ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY 


si penangkapan terduga teroris, 


Kampung Mondokan, Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/9). Densus 88 kembali menangkap satu 
orang terduga teroris bernama Tri Priyanto alias Joko Parkit. 


TERORISME 


Pemimpin Kelompok Laweyan Ditangkap 


SOLO, KOMPAS — Penang- 
kapan sejumlah warga di Kota 
Solo, Jawa Tengah, yang diduga 
ringan teroris terus ber- 
lanjut. Setelah sehari sebelumnya 
menangkap delapan orang, pada 
Minggu (23/9), polisi kembali 
menangkap Joko Tri Priyanto 
(45) alias Joko Parkit yang di- 
kenal sebagai pemimpin Kelom- 
pok Laweyan. 

Saat yang sama, Detasemen 
Khusus 88 Antiteror Kepolisian 
Negara Republik Indonesia juga 
menangkap seorang terduga te- 
roris berinisial AP (18) di Ka- 
bupaten Melawi, Kalimantan Ba- 
rat. AP melarikan diri dari Solo, 
Jawa Tengah, setelah jaringannya 
mulai diungkap aparat. 

Menteri Koordinator Politik, 
Hukum, dan Keamanan Djoko 
Suyanto menyatakan, terduga 
teroris yang ditangkap di Solo 
dan Melawi masuk dalam jaring- 
an terorisme di Solo. ”Ttu sesuai 
dengan laporan dari Kapolri dan 


Penanggulangan — Terorisme)," 
kata Djoko, kemarin. 

Kepala Bidang Hubungan Ma- 
syarakat Polda Kalimantan Barat 
Ajun Komisaris Besar Mukson 
Munandar mengatakan, AP lang- 
sung dibawa ke Jakarta, Minggu 
siang, setelah ditangkap di Me- 
lawi Sabtu malam. 

Joko Parkit ditangkap saat ber- 
ada di rumah kerabatnya di Mon- 
dokan, Kecamatan Laweyan. Da- 
ri kandang ayam di belakang 
rumah itu, petugas mengaman- 
kan barang bukti berupa satu 
karung potasium dan pedang sa- 
murai. Sementara dari WC 
umum dekat rumah Triyanto, 
yang ditangkap sehari sebelum- 
nya di Pasar Harjo Daksino, 
Gemblegan, ditemukan satu je- 
riken cairan zat kimia. Rumah 
Triyanto dan rumah mertua Eko 
masih satu rukun tetangga, 

Joko Parkit pernah dihukum 
tiga tahun penjara karena me- 
nyembunyikan Noordin M Top 


an Besar Australia, Joko yang 
bebas pada Desember 2007 dike- 
tahui sebagai pemimpin Kelom- 
pok Laweyan, basis pendukung 
Noordin M Top di wilayah Solo. 

Anggota kelompok ini, antara 
lain, adalah Air Setiawan dan Eko 
Joko Sarjono. Air Setiawan didu- 
ga terlibat peledakan bom di Ho- 
tel JW Marriott. Ia sempat dita- 
han, tetapi dibebaskan karena 
bukti tidak cukup, sebelum akhir- 
nya tewas bersama Eko Joko 
Sarjono dalam penyergapan poli- 
si di Bekasi beberapa tahun lalu. 

Tidak lama setelah penang- 
kapan Joko, petugas juga men- 
datangi rumah orangtua dari ka- 
kak-beradik Rudi Kurnia Putra 
(45) dan Agung di Kampung 
Ngruki, Kelurahan Cemani, Su- 
koha Sabtu (22/9) dini hari, 
Rudi ditangkap polisi. 

Dari rumah itu diamankan tiga 
kantong plastik arang, sisa pu- 
puk, mangkuk aluminium, dan 
alat pengendali jarak jauh. 


suvenir menarik dari Kompas bagi lima penanya terpilih. antre berhari-hari untuk naik (Bersambung ke hal 15 kol 1-3) Kepala BNPT (Badan Nasional seusai peledakan bom di Keduta- (EKI/AHA/EDN) 
f sestii h 
Untuk segala keputusan keuangan terpenting Anda, Insurance Investment  Retirement 
percayakanlah pada Manulife 
Customer Contact Center m Manulife 125 YEARS 


0 800 1 606060 (Bebas Pulsa) 
www.manulife-indonesia.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


| For your future" 


Sena 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


Lomba Halang Rintang Marinir 


Lomba 
halang 
rintang dalam 
rangkaian 
Lomba Pem- 
binaan Satuan 
Korps Marinir 
2012 ditutup 
pada Sabtu 
(22/9) di 
Bhumi 
Marinir Cilan- 
dak, Jakarta 
Selatan. Lom- 
ba itu diikuti 
18 batalyon 
marinir dari 
Jakarta, Sura- 
baya, dan 
Lampung 
dengan jum- 
lah peserta 
1.024 atlet dan 
810 ofisial. 


Terorisme Incar 
Generasi Muda 


Terorisme sedang mendidik ka- 


der-kadernya dengan mengincar 


i nonpemerintah yang 
k dalam pencegahan ter- 
risme) mendesak pemerintah 

segera memasukkan pelajaran 
antiterorisme dalam kurikulum 
sekolah, Ketua Lazuardi Birru 
Dhyah Madya Ruth menga- 
takan, pihaknya menggelar pe- 
latihan sekitar 1000 pelajar 
SMA dan siswa pondok pesan- 
tren se-Indonesia di Cibubur, 
Jakarta, Minggu (23/0). Pelatih- 
an itu untuk mengingatkan ge- 
nerasi muda akan ancaman nya- 
ta terorisme, "Penelitian kami 
tahun 2010 dan 2011, dari 
responden nasional yang paling 
rentan adalah remaja di bawah 
usia 25 tahun,” kata Dhyah. 
Mantan Ketua Jam 
yah Mantigi III Nasir Abba 
ga menegaskan agar dimasuk- 
annya pelajaran antiterorisme di 
sekolah. (AMR) 


Stop Perampasan Tanah 


Menyambut Hari Tani yang ja- 
tuh pada 24 September, Sekre- 
tariat Bersama Pemulihan 
Hak-hak Rakyat Indonesia hari 
ini berencana menggelar demo 
serempak di 21 provinsi, Mereka 
mengatasnamakan organisasi 
petani, buruh, nelayan, mas 
rakat adat, perempuan, pemuda 


nonpemerintah. Isu yang akan 
dimunculkan, perampasan ta- 
nah yang selama ini menjadi fe- 
nomena umum dan dilakukan 
penguasa. "Kami menuntut agar 
pemerintah menghentikan sega- 
la bentuk perampasan tanah 
rakyat dan mengembalikan ta- 
nah yang dirampas,” ujar Agus 
Ruli Ariansyah, koordinator 
umum aksi, dalam siaran pers, 


Minggu (23/9). (AMR) 


Parpol Belum 
Penuhi Dokumen 


KPU Diharapkan Segera Verifikasi Faktual 


JAKARTA, KOMPAS — Partai politik harus bekerja 
lebih keras untuk lolos verifikasi sebagai parpol pe- 
serta Pemilu 2014. Hingga sepekan sebelum penu- 
tupan penyerahan syarat administrasi, belum satu 
pun parpol memenuhi semua dokumen, 


”Sampai 21 September baru 10 
parpol yang mulai melengkapi 
dokumen persyaratan,” kata ang- 
gota Komisi Pemilihan Umum, 
Ida Budhiati, Sabtu (22/9) di Ja- 
karta. Dari 10 parpol itu belum 
ang tuntas melengkapi 
rat untuk verifikasi administra 
Partai Nasional Demokrat (Na 
dem) yang mendaftar di hari pe 
tama, misalnya, masih harus me- 
nyelesaikan soft file data keang- 
gotaan, Data keanggotaan yang 
diserahkan ke KPU dalam form: 
berbeda, tidak menggunakan ap- 
ang disediakan KPU. 
umum, ujar anggota 
KPU, Hadar N Gumay, dokumen 
parpol yang diserahkan kep 
ih di bawah 50 pe 
Kekurangan terutama pada data 
keanggotaan dan surat kepeng- 
urusan tingkat kecamatan, 

Penyerahan dokumen keleng- 
kapan partai akan berakhir 29 
September pukul 1600. Namun, 
setelah sepekan diteliti, pada 7-8 
Oktober KPU akan mengumum- 
kan kekurangan setiap parpol c: 
lon. Selanjutnya, parpol memill 
kesempatan untuk memperbaiki 
kekurangan seki seminggu. 
Setelah dicek verifikator lagi, pi 
5 Oktober KPU menyam- 
ama parpol yang 
lolos verifikasi administratif. 


Sudah melengkapi 


Namun, sejumlah parpol 
mengaku sudah melengkapi ber- 


3 


Dokumen parpol yang 
diserahkan kepada KPU 
masih di bawah 50 
persen, Kekurangan 
terutama pada data 
keanggotaan dan surat 
kepengurusan tingkat 
kecamatan. 


kas persyaratan veri "Kami 
sudah melengkapi semua keku- 
rangan-kekurangan yang diminta 
KPU, termasuk dokumen-doku- 
kata Wakil Sekre 
Jenderal Partai Demokrat Saan 
Mustopa, Minggu (23/9). 

Menurut Saan, satu-satunya 
kendala yang dihadapi Partai De- 
mokrat hanyalah terkait kartu 
tanda anggota (KTA). 

Sekretaris Jenderal Partai Ke- 
bangkitan Bangsa (PKB) Imam 
Nahrawi juga mengungkapkan, 
PKB sudah menyerahkan doku- 
men yang diminta KPU. "Sejak 
awal PKB bertekad mengikuti 
aturan yang ada dengan standar 
veri sesuai dengan aturan 
tertulis KPU,” katanya. 

Imam menegaskan, seluruh 


persyaratan sudah lengkap, baik 
daftar kepengurusan, kepemilik- 
an kantor sekretariat, maupun 
KTA. 

Ketua Bidang Komunikasi dan 
Hubungan Media DPP Partai 
Pembangunan Arwani 
uga mengatakan, PPP 
sudah melengkapi seluruh per- 
syaratan. Namun, PPP menerima 
surat edaran dari KPU untuk 
melengkapi daftar kepengurusan 
di tiap-tiap tingkatan. 

Ketua Umum Partai Nasdem 
Rio Patrice Capella mengatakan, 


pihaknya sedang memutakhir- 
kan database anggota karena per- 


bedaan 
dengan s 
Kami menggunakan alamat 
hingga tingkat kecamatan dan 
KPU meminta alamat hingga 
tingkat desa," ujar Rio. 

Beberapa waktu lalu, Wakil 
Ketua Umum Partai Gerindra 
Fadli Zon mengatakan, pihaknya 
sudah melengkapi. "Saat ini kami 
mengharapkan KPU untuk 
gera mengadakan verifik 
tual," kata Fadli Zon, 

Secara terpisah, Koordina 
Nasional Jaringan Pendi 
Pemilih untuk Rakyat Yusfitriadi 
mengatakan, parpol menengah 
yang memiliki kursi di DPR tetap 
potensial gugur menjadi peserta 
Pemilu 2014. Kecurangan tahap- 
kasi faktual sangat 
Hn untuk mencegah parpol 
itu gagal jadi peserta pemilu. 

Wakil Sekjen Komite Inde- 
penden Pemantau Pemilu Jojo 
Rohi mengkhawatirkan belum 
terbentuknya pengawas pemilu 
di daerah oleh Badan Pengawas 
Pemilu bisa membuat kecurang- 
an rawan terjadi. 

(INA/ONG/NTA/BIL/EDN) 


t yang digunakan 


e- 


fak- 


BADAN PENGAWAS PEMILU 


Kerja Sama Pengawasan Harus Jelas 


JAKARTA, KOMPAS — Lang- 
kah Badan Pengawas Pemilihan 
Umum bekerja sama dengan ele- 
men masyarakat sipil dalam 
pengawasan tahapan awal Pe- 
milu 2014 tidak boleh sekadar 
upaya untuk menutupi kelam- 
banan kerja institusi pengaw: 
itu. Persoalan yang dihadapi B: 
waslu, terutama pada taha 
awal seperti verifikasi par 
litik, sebenarr dah teriden- 
tifikasi sejak awal. 

Koordinator Sinergi Masyara- 
kat untuk Demokrasi Indones 
Said Salahudin menyayangkan 
kinerja Bawaslu yang dinilainya 
lambat. Lolosnya tahapan veri- 
fikasi parpol dari pengawasan 
masif institusi Bawaslu memper- 
lihatkan bahwa lembaga itu tidak 
belajar dari pengalaman pemilu 
lalu dan juga tidak cukup peka 
dengan keadaan. 

Seperti diberitakan, Bawaslu 
mengaku kesulitan mengawasi 
tahapan verifikasi parpol karena 
infrastruktur Bawaslu di daerah 
belum terbentuk lengkap. Bawas- 
lu bekerja sama dengan pergu- 
ruan tinggi dan lembaga peman- 
tau pemilu dalam kerangka per- 
panjangan tangan Bawaslu dalam 
memantau verifikasi parpol ini 

”Kalau mau dibangun kerja 
sama, harus jelas dulu format 


kerja samanya seperti apa. Ja- 
ngan sampai membuat kerja 
sama yang tujuannya hanya un- 
tuk mendapatkan legitimasi dari 
civil society,” kata Said, Sabtu 
(22/9), di Jakarta. 

Said khawatir, kerja sama itu 
nanti dijadikan upaya Bawaslu 
membangun persepsi bahwa da- 
lam pelaksanaan tugasnya mere- 
ka telah mendapatkan dukungan 
masyarakat melalui pemantau. 


Gandeng masyarakat 

Secara terpisah, Koordinator 
Nasional Jaringan Pendidikan 
Pemilih untuk Rakyat Yusfitriadi 
mengapresiasi langkah Bawaslu 
menggandeng masyarakat sejak 
awal untuk mengawasi tahapan 
pemilu. Tentu saja fungsi Baw: 
lu dalam pengawasan verifikasi 
parpol tidak bisa tergantikan ka- 
rena tentu ada perbedaan wewe- 
nang antara lembaga negara dan 
partisipasi masyarakat biasa. 

Soal keterlambatan yang di- 
hadapi Bawaslu, publik bisa saja 
memaknainya sebagai kesalahan 
Bawaslu sebagaimana terjadi pa- 
da Pemilu 2009, Namun, Bawaslu 
di tingkat provinsi merupakan 
lembaga baru, berbeda halnya de- 
ngan institusi Panitia Pengawas 
Pemilu 2009 sehingga diperlu- 
kan persiapan matang. 


"Keterlambatan) juga terkait 
penganggaran yang terlambat di- 
setujui oleh DPR,” kata Yus. 

Anggota Bawaslu 2007-2012 
Wirdyaningsih berpendapat, ke- 
terlambatan pembentukan apa- 
rat Bawaslu sudah terprediksi se- 
jak awal. Bawaslu saat ini di- 
hadapkan pada kehari me- 
nyiapkan struktur organisasi ke- 
sekretariatan jenderal yang baru, 
advokasi anggaran yang dipang- 
kas, dan juga masa adaptasi Ba- 
waslu baru yang terlalu lama, 
Efeknya pun berentetan pada 
pembentukan Bawaslu Provinsi. 

Untuk menyiasati kondisi se- 
, Bawaslu memang mesti 
an Panwas di tingkat 
abupaten/kota 
yang saat ini bekerja untuk pil 
kada juga turut mengawasi ta- 
hapan Pemilu 2014. 

Ki sama dengan lembaga 
pemantau pemilu mutlak harus 
dilakukan. Bawaslu juga harus 
turun tangan langsung di daerah 
yang berdasar evaluasi sebelum- 
nya diidentifikasi banyak masz 
1 juga mesti bek: 
sama dengan baik dengan ap: 
Komisi Pemilihan Umum. 

”Misalnya, Bawaslu harus aktif 
untuk mendapatkan data veri- 
fikasi parpol” ujar Wirdyaning- 
sih. (DIK) 


-at 


PEMILIHAN KEPALA DAERAH 


Perluas Skenario Pintu Pencalonan 


JAKARTA, KOMPAS — Ter- 
konfirmasinya kekuatan figui 
bagai penentu kemenangan di 
lam pemilihan umum ke 
erah semestinya menjadi titik pe- 
nyadaran untuk membuka lebar 
pintu pencalonan. Partai politik 
tidak boleh lagi menguasai jalur 
pencalonan. an dengan itu, 
pencalonan lewat jalur perseo- 
rangan tak boleh diperberat un- 
tuk menghambat kader-kader 
berkualitas mencalonkan diri 
Direktur Eksekutif Lingkar 
Madani untuk Indonesia Ahmad 
Fauzi Ray Rangkuti berpendapat, 
syarat pengajuan calon yang be- 
rat tak lagi relevan di pkan 
dalam pilkada, bahkan juga da- 
lam pemilu presiden nanti, 
Hal yang tak kalah penting, 
kata Ahmad, adalah menyiapkan 
skenario yang memungkinkan 
calon pemimpin datang dari ba- 
nyak sumber, bukan melulu me- 
lalui parpol. R E 
figur berkua 
terhambat untuk mz 
kompetisi kepemimpinan, baik 
nasional maupun daerah, hanya 
karena terkendala parpol. 
”Mengandalkan — rekrutmen 
kepemimpinan melulu d 
parpol membuat bangsa ini ter- 


tahan bertahun-tahun untuk 
mendapatkan pemimpin visio- 
ner, pekerja keras, amanah, dan 
bersih,” katanya, Sabtu (22/9) di 


tidak sahih lagi 
alu-satunya pintu 
berakar calon pemimpin, par- 
pol pun dituntut tidak seme- 
na-mena menetapkan calonnya 
tanpa melibatkan ma 
Menurut Ahmad, secara teknis, 
korespondensi dengan masyara- 
kat dapat dilakukan dengan kon- 
vensi di internal parpol atau le- 
wat pencalonan seca 
$ kandidat terten- 
sana ini akan membuat 
pemilu kita makin kompetitif dan 
menaburkan gairah dan optin 
me bagi pemilih bahwa mereka 
akan dapat memastikan calon 
terbaik berkompetisi dalam pe- 


Pa 
kepala ners “dapat d 
oleh parpol atau gabungan parpol 
yang memperoleh minimal 15 
persen kursi DPRD atau 15 per- 
sen si pemilu ang- 
gota DPRD. Selain itu, jalur per- 


seorangan dimungkinkan dengan 
menyertakan syarat dukungan 
dari pemilih yang dihitung ber- 


dasarkan persentase tertentu 
jumlah penduduk di daerah ber- 
sangkutan, 


Peneliti The Indonesian In- 
stitute Hanta Yuda AR menye- 


butkan, pengalaman sejumlah 
pilkada, termasuk yang terbaru di 
Jakarta, mengontirmasi bahwa 


mesin partai tidak pernah efektif 
dalam memenangkan kandidat, 
Figur lebih menentukan ketim- 
bang efektivitas mesin partai. Bu- 
kan hal yang mengejutkan jika 

g rendah. 


i memperlihatkan, figur atau 


tokoh yang membuat partai 
menjadi besar, dan bukan se- 
baliknya. Hampir tidak ada fe- 
nomena partai yang ”membe- 
sarkan” figur besar, 

Namun, Hanta menekankan, 
parpol tetap harus dikuatkan 
perannya. Upaya itu bukanlah 
lewat persyaratan pencalonan 
yang berat melalui partai karena 
hal itu justru menguatkan prak- 
tik politik transaksional. "Ini pro- 
blem kita. Karena itu, partai ha- 
rus dikuatkan, tetapi partai harus 
berbenah,” ujarnya. (DIK) 


8 MONASHC 


A patrway to Monash University 


K. Ll. A Tours & Travel 


Kami Ada Karena Huda 


K.LA EXHIBITION 


CENTRAL PARK (1 
MALL TAMAN ANGGREK 


Ter TIKET, LUAR NEGERI 
TONLINI 


ollege 


Ful Credit Trarater 


Tesctang are Leartung Facites 


Incresse in Learning Motheton 
Fulta Promise 


Poutive Erirarmeni 


WESTERN MICHIGAN 
UNIVERSITY 


13D EUROPE VAGANZA by EV 13D EUROPE HIGHLIGHT # 
EURO DISNEY by KLM 

. - ma " Yes, | agree. I recommend JIC 
as the Iirst place before going to study abroad 
Onarma Setswan pe 
Wiliam Mijanarko, Ora 


1AD WEST EUROPE LOURDES 4 
DISNEY by EK 


8 months/1.5 years 
in Jakarta 


2-3 years 


5 Bachelor's Di 
in Australia/USA sia a.n 


@ 7D CHINA TRIANGLE by MH 
heri Laga 1 
Dep. Data :0 


0 7D FANTASTIC BEIJING by PR 


Oct 2012 104 Nov 2012 


Rational Reasons to Start with JIC: 


GROUP SERIES 
BANGKOK PATTAYA by GA 


3.368 


(bom USD 


e Fast track touniversity @ Stay longer with family « Competitive cost 


Date : 03. 10. 17. 2. Oct 2012 S 
kedai De Tenri 8 9D WINTER KOREA JEJU COMPLETE by KE/GA 
Seni butar Gempa. Jati Nari wat Uk Sorak Sie Resort Errund Sewu 
Dep. Data : GA 28 Dec 2012 | KE : 24, 20.17 ee 2012 
@ 7D FANTASTIC WINTER KOREA by 
(home and Har Wa MX Bt Et Ba Bem C1 In 
Dep. Dute : GA: 26 Dec 2017| CK: M Oee 2012 
MEI. MM DN One AN 
@ 8D AMAZING WINTER KOREA by GA/CX/KE 
ta etik Corp, Aa Nami en A Sr Row End Sesi 
Dag. Duta: 25.21 25, 21 Doc H1 k » 
8 8D AMAZING WHITE SNOW KOREA by GA. 
ap adek bardanda | 


Dag Da: 124 RO AN 


Pe. F.I.T Bikin 


LA LUMPUR - GE 


@ Guaranteed pathway to Monash University & W. Michigan University 


@ 5D BANGKOK PATTAYA by MH 
Dep Data: 24 Oct 2012 


@ 6D HONGKONG DISNEY SHENZHEN 27 USD 


MACAU by Ci 1125 


Dep. Date : 25 Oct 2012 
& 70 FANTASTIC KOREA JEJU baba 


@ 8D BESHAN BUND by PR 
Bhar Ha Yan Mergaoi nya 
| 1S Non 2012 


@ Gateway to other top universities @ Australian & American curriculum 


e Solid university preparation “ International educators standard 


# 4200 Bachelor's degree and major options 


OPEN HOUSE 


Sunday, 30 September 2012, 13.00-17.00 


ton 
bisu 15,200” 


. hana EUROPE FLORIADE /» LONDON 
Mom UsO 


@ 6D/7D/9D KOREA TOUR by CX 
Dep. Date: 60 Itin: 07, 21 Oct 20 


Bring your IC 
8 ID HOLYLAND - EGYPT (12 No 
@ 100 DUBAI - ISRAEL - DEAD SE 


JAKARTA Graha Mandiri Lt. 2, Jakarta Pusat 
8 120 HOLYLAND - EGVI aj INTERNATIONAL Ph. (021) 3983 4061, (021) 3299 0001-5 
(021) 3925128 KIA (021) 344 8886 (021) 6667 6760 K (022) 204 1488 JI COLLEGE www,jic.ac.id 


(021) 723 3666 


NG (021) 4585 1838 


(0217897 2730 K (021) 344 9434 | 392 5128 


mrioperkoran @ 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


PD TOYOTA 


moving forward b 


Tipe 1.5 TRD Sportivo A/T 


Penampilan New Vios TRD Sportivo yang makin sporty dan interior yang makin stylish 
menegaskan karakter Anda untuk selalu tampil sempurna. 


3 | 


1 
h Ta “aa 


SA 


5d 
New Black Interior Color '— New TRD Sportivo Sticker New Sporty Rear Trunk Spoiler — New Audio Video DVD Player New Driver's and Smart Entry & Smart Start/Stop System 
(Tpe 1.5 TRD Sportivo A/T) — (Tipe 1.5 TRD Sportivo A/T) (Tipe 1.5 TRD Sportivo A/T) — with Bluetooth, USB and Aux-in" — Passenger's SRS Airbags (Tipe 1.5 TRD Sportivo A/T & 1.5 GA/T) 
(Tipe 1.5 TRD Sportivo A/T) (Semua Tipe) 
“ Fitur navigasi dijual terpisah. FUELSAVER & SPEEDMAKER 
MAL TOYOTA Customer Care Lara TOYOTA PT TOYOTA-ASTRA MOTOR 
(SS NAT-I-098 099 wwwxtoyota-astra.co.id Wina Ja M CAR FOR TREE Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II - Jakarta 14330 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, SENIN, 24 S 


EPTEMBER 2012 


REFORMASI BIROKRASI 


Kelak-kelok Rekrutmen CPNS 


etar-ketir penuh harap 
Kiss 165.000 anak mu- 

da calon pegawai negeri 
sipil harus terempas, Rencana 
pengumuman hasil tes kompe- 
tensi dasar yang sedianya pada 
17 September diundur menjadi 
19 September. 

Namun, situs www.men- 
pan.go.id yang sedianya menam- 
pilkan hasil tes kompetensi da- 
sar para pelamar tidak mampu 
menampilkan apa pun. Server 
down! Hingga 21 September, si- 
tus hanya menampilkan permo- 
honan maaf karena ada kendala 
teknis, Pengunjung situs dimin- 
ta mengakses situs wwwI.men- 
pan.go.id yang ternyata juga ti- 
dak bisa diakses. Padahal, peng- 
umuman bahwa "Hasil tes ke- 
mampuan dasar (TKD) CPNS 
tahun 2012 dapat dilihat Rabu 
(49/9) setelah jam 15.00 WIB di 
cpns.menpan.go.id dan 
www,kompas.com” tetap ter- 
pampang. 

Menteri Pendayagunaan Apa- 
ratur Negara dan Reformasi Bi- 
rokrasi Azwar Abubakar sebe- 
lumnya dengan yakin mengu- 
mumkan proses rekrutmen 
CPNS transparan. Pengumuman 
di kedua situs tadi juga berulang 
kali diucapkan. 

Jadwal pengumuman TKD 
diundur pertama kali, menurut 
Deputi Bidang Sumber Daya 
Manusia Aparatur Negara Ke- 
menterian Pendayagunaan Apa- 
ratur Negara dan Reformas 
rokrasi (Kementerian PAN dan 
RB) Ramli Naibaho, disebabkan 
menunggu penye il 
pengolahan lembar 
(LJK) tes kompetensi das 
pengadaan CPNS Nasional 2012 
Rabu (19/9). 
seremonial penyera 
hasil pengolahan LJK tes kom- 
petensi dasar ini mulur dari jad- 
wal seharusnya pukul 14:00 
menjadi pukul 15.00. Prosesnya 
bertele-tele. Pertama, s 
daerah atau sekreta 


han nilai, Selain itu, utu 
21 pemerintah daerah dan 
n/lembaga meng- 
ambil LJK di ruangan yang di- 
gunakan untuk pemeriksaan 
dan pengolahan data di lantai 4 
Gedung II BPPT, Jakarta, sam- 


pai Rabu petang. Pencetakan 
hasil untuk BKN dan Kemen- 
terian PAN dan RB sebagai 
alat kontrol juga masih dilaku- 
kan. 

Meskipun hasil olahan LJK 
sudah disampaikan kepada in- 
stansi-instansi terkait, Kemen- 
terian PAN dan RB, Badan Ke- 
pegawaian Negara (BKN), dan 
Konsorsium Penyelenggara 
TKD mengaku belum mengeta- 
hui jumlah pasti peserta te: 
yang melampaui standar nilai 
(passing grade). 

”Kami konsentrasi untuk me- 
nyerahkan hasil tes kepada in- 
stansi-instansi. Konversi kode 
peserta menjadi nama juga baru 
dilakukan, jadi (rekapitulasi) be- 
lum tertangani,” kata Kepala 
BKN Eko Sutrisno yang juga 
Ketua Penyelenggara Rekrut- 
men CPNS 2012. 

Eko tampak lelah setelah be- 
gadang menyeles 
bersama para akademisi yang 
telah terbi seleksi 
nasional masuk perguruan ting- 
gi negeri, 

Setelah penyerahan hasil tes 
rsebut, panitia seleksi memu- 
n, hasil TKD tak diumum- 
kan di situs Kementerian PAN 
dan RB ataupun di kompas.com, 
Kepada kompas.com, Sekretaris 
Kementerian PAN dan RB Tas- 
dik Kinanto beralasan, berdasar- 
kan Peraturan Pemerintah ten- 
tang Rekrutmen, Kementerian 
PAN dan RB tidak berwenang 
mengumumkan hasil tes karena 
itu kewenangan instansi terkait. 
Kementerian PAN dan RB 

pun harus menjilat ludahnya 


Selain itu, dikhawatirkan ada 
salah tafsir dan peserta mengira 
a lulus. Sebab, lolos s 
nilai tidak berarti diterima 
agai CPNS. Bahkan, untuk 
formasi tertentu dengan peserta 
tandar nilai sangat 
terkait menguji 

tes kompetensi bidang hanya 
untuk px anyak tiga kali 
jumlah form: 

Kenyataannya, pada PP No 
98 Tahun 2000 tentang Peng- 
adaan PNS disebutkan perenca- 
naan, pelaksanaan, dan pengu- 
muman pengadaan PNS dilaku- 
kan pejabat pembina kepega- 


waian (PPK). PPK pusat adalah 
menteri dan pimpinan lembaga 
tinggi negara, sedangkan PPK 
daerah adalah kepala daerah, 


Mencurigakan 


Ketika janji untuk rekrutmen 
CPNS secara transparan dilaku- 
kan dengan TKD nasional yang 
digelar serentak, harapan biro- 
krasi mereformasi diri mulai 
membuncah, Sebab, bukan ra- 
hasia, selama ini menjadi PNS 
berarti ”setoran” sekitar Rp 150 
juta. Di beberapa instansi ”ba- 
sah”, nilainya bisa lebih tinggi. 
Penentuan formasi pun bisa "di- 
mainkan”. 

Salah satu bukti, dalam pe- 
meriksaan kinerja atas penetap- 
an formasi dan pengadaan PNS 
2009-2010, BPK menemukan 
G i tan- 
pa dasar. Tak ada kejelasan ana- 
lisis kebutuhan dan amalisis be- 
ban kerja serta data kepegawai- 
an yang rinci. PNS yang direk- 
rut tidak kebutuhan, se- 
perti kerap disebut Wakil Men- 
teri PAN dan RB Eko Prasojo 
sebagai kelebihan tenaga seka- 
s kekurangan tenaga dari s 
Belanja pegawai pun 
melonjak. 

Namun, proses yang berte- 
le-tele, pengunduran jadwal, 
serta pembatalan pengumuman 
sil TKD pelamar di saat ter- 
akhir jelas membuat kening ber. 
kerut. Sebab, biasanya rek: 
tes dilakukan ketika da 
an CPNS di tangan 
para pimpinan instansi. Tak ada 
pencocokan data hasil uj 
yang dikerjakan rekanan seperti 
perguruan tinggi negeri dengan 
yang diumumkan, 

Dalih peraturan yang disam- 


i. Pelamar CPNS 
ana, bahkan se- 
bagian sudah master sehingga. 
memahami tahapan-tahapan 
ujian yang diikuti. Menjawab ci- 
biran masyarakat yang semakin 
meragukan tr 
kerap dij 
pengumuman yang detail terkait 
nilai para pelamar, kelulusan 
urutan Tenan 


PEMBERANTASAN KORUPSI 


Upaya Pelemahan KPK Tak Akan Berhenti 


BANJARMASIN, KOMPAS — 
Upaya pelemahan terhadap Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi ti- 
dak akan berhenti sejalan dengan 
agenda KPK yang terus berupaya 
memberantas korupsi. Namun, 
pemerintahan memastikan bah- 
wa pelemahan terhadap KPK ter- 
sebut tidak akan terjadi. 

Wakil Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Mami Denny In- 
drayana mengatakan hal tersebut 
di sela-sela seminar ”Peran 
dalam Pemberantasan 
yang dilaksanakan da- 
lam rangkaian Simposium Na- 
ional Akuntansi XV di Banjar- 
2 Kalimantan Selatan, Sab- 
tu (22/9). 

Denny hadir sebagai pembi- 
cara kunci. Pembicara lainnya 
adalah Kepala Badan Pengav 
an Keuangan dan Pembangunan 
Mardiasmo, Deputi Pencegahan 
KPK Iswan Helmi: anggota De- 
wan Komisioner Otoritas Jasa 
Keuangan, Ilya Avianti: dan wakil 
dari Pemerintah Provinsi Kalsel, 
Suha 

”Makin KPK giat memberan- 
tas (korupsi), maka bisa dipas- 
tikan upaya pelemahan makin 
gencar,” ujarnya, 

Menurut Denny, adanya draf 


SUMBER DAYA KPK 


usulan revisi Undang-Undang 
Nomor 80 Tahun 2002 tentang 
KPK yang saat ini diajukan ke 
Badan Legislasi DPR merupakan 
suatu PARNARA, Di situ te 
Gapat pemangkasan soal kewi 
nangan KPK, meliputi penyidil 
an, penuntutan, hingga penya- 
da 


Pelemahan KPK sama sekali 
bukan pilihan. Jadi saya pikir 
kalau sampai KPK berhasil di- 
lemahkan, upaya pemberantasan 
korupsi di Indonesia akan mati. 
Kami di pemerintah akan me- 
mastikan bahwa pelemahan KPK 


Dia pun men s 
untuk memperkuat KPK karena 
upaya pelemahan lembaga ter- 
sebut begitu kasatmata. 

Dalam eminar — tersebut, 
Denny menilai, akuntan punya 
peran penting dalam pemberan- 
tasan korupsi. Penyidik di KPK 
juga butuh orang-orang yang pu- 
nya pengalaman akuntansi. Ka- 
rena itu, para akuntan yang ingin 
terlibat pemberantasan korupsi 
silakan datang ke KPK ka- 
t ini KPK tengah dalam 
untuk memiliki penyidik 
yang direkrut dan dilatih oleh 
mereka sendiri, 


Inspeksi mendadak 

Pada Sabtu malam, Denny me- 
nyempatkan diri melakukan in- 
spcksi mendadak ke Lembaga 
asyarakatan (LP) Kelas II A 
masin, di Teluk Dalam. 
Dalam inspeksi mendadak yang 


menkumham) Provi 
dan Badan Narkotika Nas 
Provinsi itu, Denny memeriksa 
sejumlah blok narapidana. 


Dalam penggeledahan dite- 
mukan antara lain 3 telepon 
genggam, 1 komputer tablet, dan 
1 paket sabu berikut alat isap. 
Kepala Kanwil Kemenkumham 
Kalsel Budi Santoso yang dihu- 
bungi terpisah, Minggu (23/9), 
membantah terjadi kericuhan 
dalam sidak malam tersebut. 
ang terjadi hanya teriakan- 
teriakan, 'Huu...? dari para na- 
rapidana. Penyebabnya saya ku- 
rang tahu," ujarnya. 

Mengenai mi adanya nar- 
koba di dalam LP, pihaknya akan 
terus bekerja sama dengan Badan 
Nasional Narkotika Provinsi un- 
tuk membongkar hal itu. Saat ini, 
masalah tersebut dalam penye- 
lidikan. (WER) 


Penarikan Penyidik Melanggar Hukum 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
narikan anggota Kepolisian Re- 
publik Indonesia yang menjadi 
penyidik di Komisi Pemberan- 
tasan Korupsi sebelum empat ta- 
hun bertugas bisa melanggar hu- 
kum, Polri atau instansi lain tidak 
bisa seenaknya menarik pega- 
wainya yang bertugas di KPK. 

Menurut peneliti hukum In- 
donesia Corruption Watch, Febri 
Diansyah, ada ketentuan yang 
mengatur soal kepegawaian di 
KPK selain Undang-Undang 
(UU) Nomor 30 Tahun 2002 
tentang KPK, yakni Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 63 Ta- 
hun 2005 tentang Sumber Daya 
Manusia di KPK. PP Nomor 63 
Tahun 2005 merupakan turunan 
UU KPK yang secara khusus 
mengatur sistem sumber daya 
manusia di KPK. 

”Pada Pasal 5 Ayat 3 PP No- 
mor 63 Tahun 2005 diatur, masa 
penugasan pegawai negeri yang 
dipekerjakan pada KPK paling 
lama empat tahun dan hanya 
dapat diperpanjang satu kali. Ja- 
di, Polri atau institusi lain yang 
pegawainya bertugas di KPK ti- 
dak dapat seenaknya menarik pe- 


gawai mereka dari KPK sebelum 
empat tahun bertugas,” kata Feb- 
ri, Minggu (23/9) di Jakarta. 

Menurut Febri, penarikan pe- 
nyidik dari Polri sebelum yang 
bersangkutan bertugas selama 
empat tahun bisa melanggar hu- 
kum. Pengaturan soal masa tugas 
pegawai negeri dari instansi lain 
yang bekerja di KPK bukan tanpa 
alasan. 

"Ini untuk mencegah potensi 
intervensi terhadap KPK. Apa- 
lagi, pegawai yang dipekerjakan 
tersebut mendapat tugas-tugas 
utama seperti penyidik dan pe- 
nuntut. Untuk mencegah hal itu, 
Pasal 89 UU KPK menegaskan, 
penyelidik, penyidik, dan penun- 
tut umum yang menjadi pegawai 
KPK diberhentikan sementara 
dari kepolisian dan kejaks 
selama menjadi pegawai KPI 
katanya, 

Senada dengan Febri, Wakil 
Ketua KPK Bambang Widjojanto 
mengatakan, sesuai UU KPK, pe- 
nyidik diangkat dan diberhen- 
tikan oleh KPK. Maka, yang ber- 
hak memberhentikan mereka se- 
bagai penyidik adalah KPK. Ten- 
tu pemberhentian dan pengang- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


katan itu harus sesuai dengan 
peraturan perundangan, yakni 
UU KPK dan PP Nomor 63 Ta- 
hun 2005. 

Dengan demikian, menurut 
Bambang, sebanyak 20 penyidik 
yang ditarik oleh Polri dan belum 
disetujui KPK tersebut tetap bisa 
menjadi pegawai KPK hingga ada 
keputusan lebih lanjut. Pekerjaan 
dan tugas mereka sebagai pe- 
nyidik juga sah secara hukum, 

Terkait keinginan Polri untuk 
tetap menarik 20 penyidiknya 
secara bersamaan itu, Bambang 
mengatakan, KPK telah mengi- 
rim surat kepada Kepala Polri 
Jenderal (Pol) Timur Pradopo. 
Surat tersebut antara lain berisi 
soal permintaan KPK agar ke-20 
penyidik tersebut tidak ditarik 
terlebih dahulu. 

"Kalaupun Polri tetap berke- 
putusan menarik mereka, kami 
menjelaskan bahwa seharusnya 
mereka diberi kesempatan ter- 
lebih dahulu untuk menyelesai- 
kan tugas-tugasnya sebagai pe- 
nyidik di KPK sembari kami me- 
nyeleksi penyidik baru yang di- 
berikan Polri,” kata Bambang. 

BIL) 


Ki 
'ENDRA A SETYAWAN 


n 
Komp 


Ibunda dan adik Yap Yun Hap, korban Tragedi Semanggi TI, Ho Kim Ngo (kanan) dan Ho Liana (kiri), menangis seusai memberikan 
testimoni dalam peringatan 13 Tahun Tragedi Semanggi IT di kantor Kontras, Jakarta, Minggu (28/9). Sudah 18 tahun berlalu, tetapi 
kepastian hukum dan keadilan kasus ini masih gelap. 


Semanggi Masih Gelap 


Presiden Harus Ambil Langkah Tegas Penegakan Hukum 


JAKARTA, KOMPAS — Hingga hari ini, selama 13 
tahun kasus yang dikenal sebagai Tragedi Semanggi 
II (23-24 September 1999) belum mencapai titik 
terang, Berkas penyelidikan hanya berpindah dari 
institusi satu ke institusi lain. Penegakan hukum 
yang berlarut-larut menciptakan kepedihan akut. 


Dalam konferensi pers yang 
digelar keluarga korban, Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan 
Komisi untuk Orang Hilang dan 
Korban Tindak Kekerasan (Kon- 
, Minggu (23/9) di Jakarta, 
terungkap, baru pekan lalu Yap 
Pit Sing (65), ayah dari Yap Yun 
Hap, korban Semanggi TI, di- 
kabarkan meninggal dengan me- 
mendam kekecewaan akibat ke- 
tidakpastian hukum. 

"Yap Pit Sing setiap hari selalu 
menyesalkan penegakan keadil- 
an HAM hingga akhirnya sakit 
dan meninggal dunia,” kata Ho 
Kim Ngc Yap Pit Sing, sam- 
bil menangis di hadapan war- 
tawan, Sustning selalu memi- 
ang hing- 
ga kini belum diketahui p 

Keluarga Yun Hap tid 
menerima penegakan 


hukum 
yang timpang. Beliau selalu ber- 


$ lo Bambang 
Yudhoyono harus adil dalam pe- 
negakan hukum tanpa pandang 
bulu,” kata Ho Kim Ngo. 
"Kakak irenggut set 


dah 13 tahun berlalu ka 
tetapi hingga kini tak mendapat 


kepastian hukum, malah Ayah 
meninggal dunia karena memi- 
kirkan kas ni,” kata Ling Ling, 
adik Yun Tap. 

Yun Hap adalah mahasiswa 
Teknik Elektro ultas Teknik 
UI yang tewas diterjang peluru 
aparat ke 
Semanggi pada 24 September 
1999, Mahasiswa angkatan tahun 
1996 ini meninggal menentang 
Undang-Undang Penanggulang- 
an Keadaan Bah: ya. 

Patriot Mus 
versi Indones 
membacakan 
mengungkapkan, hingga 
berkas penyelidikan yang d 
rahkan Komnas HAM ke Jaksa 
Agung pada 29 April 2002 belum 
juga ditindaklanjuti ke penyidik- 
an, "Sebuah fenomena janggal 
dan ironis, 10 tahun diendapkan 
tanpa kepastian, akses korban 
untuk mendapatkan keadilan 
makin kabur,” katanya. 

”Dalam konteks penegakan 
hukum selama 13 tahun terakhir, 
kita bisa ambil kesimpulan bah- 
wa selama delapan tahun SBY 
berkuasa, hanya memindah-min- 
dahkan berkas," kata Harry Az- 


PENYELESAIAN TRAGEDI SEMANGGI 


12 - 13 November 1998: 
24 September 1999: 
5 Oktober 2001: 


Tragedi Semanggi I menewaskan 6 mahasiswa, 
Tragedi Semanggi II menewaskan 5 orang. 
Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) 


menyatakan tragedi Semanggi | dan II sebagai 
pelanggaran HAM berat, 


27 Juli 2001: 


DPR periode 1999-2004 menyatakan tragedi Semanggi 


Udan II bukan pelanggaran HAM berat sehingga 
diselesaikan melalui peradilan militer, 


30 Juni 2005: 


Komisi Hukum dan HAM DPR membatalkan rekomen- 


dasi DPR periode 1999-2004. Kejaksaan Agung bisa 
membuka kambali kasus ini. 


Juli 2005 - 2012: 


Belum ada penyelesaian hukum. 


- DPR menyatakan Kejaksaan Agung bisa memulai 
penyidikan kembali tragedi Semanggi | dan II sesuai 


Hoc. 


Alta—: 


Sumber: Litbang "Komp35"/ 
BIP dari berita "Kompas" 


har, Koordinator Kontras. 
Secara terpisah, — Lembaga 
Studi dan Advokasi Masyarakat 
(sam) menyatakan, Presiden 
hanya menggunakan isu-isu 
HAM sebagai alat untuk pen- 
citraannya di luar negeri, Pa- 
dahal, tidak ada kemajuan men- 
dasar dalam penyelesaian ka- 
sus-kasus HAM masa lalu dan 
penegakan HAM dalam isu-isu 
aktual di dalam negeri. 
Dalam konferensi pers, Mi 
gu itu, hadir Direktur Eksekuti 
Elsam Indriaswati Dyah Sapta- 
ningrum dan Deputi Direktur Pe- 
ngembangan dan Sumber Daya 
HAM Zainal Abidin yang dipan- 
du Wahyudi Djafar, 


I- 


tekomendasi Komnas HAM. 
Kejaksaan Agung menyatakan menunggu keputusan 
politik DPR untuk membentuk pengadilan HAM Ad 


- Kontras menyatakan Kejakgung tidak punya itikad 
menyelesaikan tragedi Semanggi | dan II 


"Dibanding presiden-presiden 
setelah Reformasi, Yudhoyono 
adalah unya presiden 
tanpa inisiatif penegakan HAM,” 
kata Zainal. Hal itu kontradiktif 


Ada berbagai parameter pen- 
ting tidak pedulinya penegakan 
HAM di Indonesia. Sejak 2004 
tidak ada satu pun pengadilan 
HAM ad hoc digelar. "Presiden 
sebagai pemegang peranan pa 
ling besar haru: 
ambil langkah," ka 

"Jangan tunda-tunda lagi de- 
ngan alasan konteks politik," kata 
Indah. (AMR/EDN) 


ANTITEROR 


Ragam Strategi Serangan Teroris Generasi Keempat 


erangan teroris semakin 
Sisa di Indonesia, da- 

ri menyerang tempat ke- 
ramaian hingga rencana menye- 
rang rombongan kepresidenan, 
Nasir Abbas, mantan Ketua 
Mantigi III Jamaah Islamiyah, 
mengungkapkan, sejumlah 
strategi digunakan terori: 
Karena itu, 
rakat harus 
sinya. 

Dalam diskusi 


Asian Profes- 
sional Security Association (AP- 
SA) di Hotel JW Marriott, Ja- 


karta, medio September, Nasir 
menjelaskan sejumlah strategi 
yang mungkin 


aserangan 


sampai mereka melancarkan se- 
rangan seperti terjadi di Mum- 
bay, India. Itu sudah dilakukan 
oleh kelompok yang merampok 
Bank CIMB di Medan. Ada 16 
orang yang terlibat ketika itu,” 


mengingatkan, ge- 
dung-gedung tinggi di Jakarta 
bisa dijadikan batu pijakan un- 
tuk menyerang bangunan yang 
menjadi sasaran. Para teroris ki- 
ni juga menghimpun beragam 
senjata yang dengan mudah di- 
masukkan dari Filipina. 

Senapan dengan peredam 
suara, Baby M-16, yang disebut 
'Armalite hingga bahan peledak, 
dibawa dari Filipina ke Indo- 
nesia, yang terkadang menggu- 
nakan jalur transit di Sabah dan 
Sarawak, Malaysia Timur. Kota 
Pelabuhan Tawau, Samporna, 
hingga Lahad Datu merupakan 
persinggahan tradisional jaring- 
an teroris tersebut. 

Secara tradisional, Malaysia 
dan Singapura dijadikan tempat 
untuk menghimpun dana, Jawa 
dan Sumatera untuk merekrut 
teroris, Kalimantan-Sulawesi 


— 


KOMPAS/SRI REJEKI 


Polisi menangkap Joko Tri Priyanto alias Joko Parkit di sebuah 
rumah di Kampung Mondokan, Kelurahan Purwosari, Kecamatan 
Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/9). Joko pernah 


dipenj 


karena menyembunyikan Noordin M Top seusai 


peledakan bom di Kedutaan Besar Australia. 


dan Filipina selatan serta Ma- 
luku tempat lalu-lalang serta 
berperang para teroris tersebut. 

Pendiri APSA Indonesia Toto 
Trihamtoro membenarkan 
ucapan Nasir. Pistol Sig Sauer 
yang umum digunakan pasukan 
elite di Indonesia yang disita 
polisi dalam penggerebekan ja- 
ringan Depok diduga kuat di- 
pasok dari Filipina. 

"Senapan serbu dengan izin 
resmi bisa didapat dengan harga 
700 dollar AS. Pistol tiruan FN 
buatan industri rumahan dijual 
dengan harga 50 dollar AS hing- 


ga 100 dollar AS per pucuk. Mu- 
dah membeli senjata di Filipi- 
na,” ujar Toto yang kerap ber- 
hubungan dengan sesama lem- 
baga pengamanan di Singapura, 
Malaysia, dan Filipina. 


Penampilan berubah 


Para teroris, menurut Nasir, 
juga meninggalkan cara-cara 
berpakaian yang sebelumnya 
bergaya agamis. "Jangan heran 
kalau mereka nanti berbusana 
seperti anak gaul.” Nasir meng- 
ingatkan. Pengalaman itu per- 
nah didapati beberapa kali di 


ejumlah teroris ber- 
pakaian ala anak gaul di Manila 

yang berbeda kultur dengan ma- 
syarakat Muslim Mindanac 
dicurigai aparat. 
Besar M Zarkasi 
dari Detasemen Khusus 88 Anti 
Teror mengakui jaringan teroris 


Ubik Lawanga, buronan teroris 
di Poso, sudah ratusan. Belum 
lagi kelompok Abu Omar yang 
terbagi dalam 11 grup teror yang 
tersebar di berbagai pulau di In- 
donesia. Dari total 745 teroris 
yang ditangkap, sebanyak 488 
orang sudah divoni 
dah 210 orang beb: 
orang kembali menjadi teroris,” 


kalisasi dilakukan serius. Seo- 
rang aparat Pemerintah Singa- 
pura bercerita, keluarga terpi- 
dana teroris di Singapura justru 
dirangkul pemerintah. Mereka 
didampingi ulama dan psikiater 
serta didorong hidup berm: 
rakat, termasuk di luar komu- 
nitas seagama dan sesuku se- 
hingga timbul saling pengertian. 

Nasir Abbas ketika ditanya 
Presiden APSA Singapura, apa 
yang membuat dia berhenti 
menjadi teroris, adalah ketika 
dia diperlakukan manusiawi. 

”Saya dilatih untuk membu- 
nuh aparat pemerintah. Ketika 
Pak Bekto (mantan Kepala Den- 
sus 88) berbicara empat mata, 
tanpa pengawalan dan senjata 
serta melepas tiga buah borgol 
yang membelenggu tangan, saya 
berpikir untuk menyerang atau 
akhirnya sadar. Saya juga dije- 
laskan, yang ditangkap polisi 
adalah teroris bukan memerangi 
aktivis Islam. Diberi kepercaya- 
an dan diperlakukan manusiawi 
adalah kunci merebut hati,” ujar 
Nasir. (IWAN SANTOSA) 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


ALAT SIMULASI 


KPK Bisa 
Minta 
Fatwa MA 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi bi- 
sa meminta fatwa ke Mahkamah 
Agung terkait sengkarut pena- 


FOKE-NARA 
Oo 


Partai Demokrat Partai Golkar 


Pilihan Pilkada Puta 
hok 


PILIHAN PEMILIH 
BERDASARKAN 
PARTAI POLITIK 
PILIHAN PEMILIH (96) 


POTO: KOMPAS/LASTKURNTA. 


'BERDASARKAN PENDIDIKAN PEMILIH (56) 


Rendah 


Pengumpulan pendapat melakllwawane 
pemilih ketan (DPT) putarag kedua Pi) 


Menggurai 


SURVEI” KOMPAS” 


Kontestasi yang Terkotak-kotak 


Pengelompokan pemilih dalam berbagai kesamaan 
identitas politik, sosial, ataupun ekonomi kental 
terlihat dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah DKI 
Jakarta putaran kedua. Akan tetapi, kekuatan itu 
belum mampu menumbangkan tuntutan perubahan, 
hanya sebatas peningkatan gairah memilih. 


Oleh BESTIAN NAINGGOLAN 


ebagai ajang kontestasi po- 
Sisi ukuran kualitas Pil- 

kada DKI putaran pertama 
dan kedua bisa jadi paling me- 
narik dari berbagai pertarungan 
politik sejenis selama ini. Men- 
jadi menarik lantaran tidak se- 
kadar menjawab keingintahuan 
mengenai siapa yang meme- 
nangi pertarungan ketat pengu- 
asaan suara pemilih tersebut. 
Tidak pula sekadar memahami 
kekuatan atau kelemahan dari 
kedua sosok berikut program 
atau rencana mereka terhadaj 
ibu kota negara ini. Namun, 
menarik kualitas kontesta 


PARTISIPASI PEMILIH 


tergambarkan dari sedemikian 
kuatnya tautan sisi rasional dan 
emosional pemilih yang me- 
nempatkan mereka dalam 
men-segmen identitas politik, 
sosial, dan ekonomi yang ber- 
beda, 

Kecenderungan semacam itu 
tampak dalam kajian I sur- 
vei longitudinal Kompas yang 
dilakukan sebelum (survei pra- 
pemilu) ataupun sesaat setelah 
Pilkada DKT putaran kedua ber- 
langsung (survei pascapemilu). 

Pada segmen identitas politik, 
pengelompokan pemilih dida- 
sarkan pada karakteristik kesa- 


Menengah Tinggi 


In metode ii pad tingkat Kepercayaan 95: 


maan partai pilihannya dengan 
calon yang dipilih tampak me- 
nonjol, Dengan kata lain, loya- 
litas pemilih terhadap partai 
terjadi dalam berbagai gradasi 
dukungan. Pemilih Partai De- 
mokrasi Indonesia Perjuangan 
dan Partai Gerakan Indonesia 
Raya tampak menonjol memilih 
pasangan Joko Widodo-Basuki 
Tjahaja Purnama (Joko- 
wi-Ahok), 

Sebaliknya, pendukung pa- 
sangan Fauzi Bowo-Nachrowi 
Ramli (Foke-Nara) dominan 
berasal dari pemilih partai ber- 
basis massa Islam, seperti Partai 
Persatuan Pembangunan, seba- 
gian besar Partai Keadilan Se- 
jahtera, dan Partai Kebangkitan 
Bangsa. Dari sisi partai bercorak 
si pendukung 
Partai Golkar juga dominan. Na- 
mun, tidak demikian dengan 
pendukung Partai Demokrat 
dan Partai Amanat Nasional 
(PAN) yang tampak terbelah (li- 
hat grafik). 

Pola dukungan berdasarkan 


PILIHAN 
PEMILIH 


Rendah Menengah 


kesamaan identitas kepartaian 
ini semakin jelas pada putaran 
kedua dibanding putaran perta- 
ma, Pada pilkada pertama, ma- 
sing-masing pendukung partai 
masih terdapat sebagian pemilih 
yang belum menentukan pilih- 
an, tetapi pada putaran kedua 
pilihan yang dijatuhkan cende- 


parpol mereka. Artinya, di saat 
krusial itu eksistensi parpol se- 
bagai rujukan pendukungnya 
sulit diingkari. 

Sekalipun signifikansi parpol 
masih tampak, kesamaan pi 
an berdasarkan identi 
ataupun ekonomi juga menon- 
jol. Dari sisi pendidikan, misal- 
nya, proporsi dukungan kalang- 
an berpendidikan menengah 
hingga tinggi nyata tertuju pada 
Jokowi-Ahok. Semakin pula di- 
perkuat oleh kesamaan kelom- 
pok ekonomi menengah ke atas 
yang tertuju pada pasangan ini. 
Jika ditelurusi, kedua faktor ini 
pula yang turut memisahkan lo- 
yalitas pemilih pada parpol, se- 


BERDASARKAN STATUS EKONOMI PI 


otode Su 

Wa atp muka In slengarakan hara Kompas" Umam va ende yo 31 Aautus4Sentember 22: Terhadap 9 responden yang tertata 

DI alta dp Ip sean 5 tema. AI esonen daavmcala komp Pada enda Isa 20 Seotemba A2 sat usu bra Ka 
Tirpencupikan penstian «/- 40 pers 


perti yang terjadi khususnya pa- 
da PAN dan Demokrat. Menu- 
rut hasil survei, pada para pe- 
milih PAN dan Demokrat, 
makin tinggi jenjang pendi 
cenderung semakin memilih pa- 
sangan Jokowi-Ahok. 
Kecenderungan terkotak-ko- 
taknya pemilih berdasarkan 
identitas semakin nyata jika di- 
telusuri dari beragam latar be- 
lakang. Dari sisi usia, misalnya, 
kecenderungan usia muda yang 
menjatuhkan pilihannya pada 
pasangan Jokowi-Ahok ketim- 
bang Foke-Nara lebih nyata ter- 
lihat. Terlebih pada latar bela- 
kang identitas primordial seper- 
ti pada sebagian kelompok suku 
bangsa dan agama yang me- 
nifikan tertuju pada 
masing-masing pasangan calon 
gubernur. Persoalannya kemudi- 
an, jika pola-pola segmentasi 
kan kesamaan identitas 
, Ckonomi, atau sosial pe- 
milih menjadi faktor yang ken- 


DKI kali ini, seberapa dominan 


Membangkitkan Antusiasme Publik dalam Berpolitik 


i tengah semakin menu- 
si pemilih dalam berba- 


gai ajang kontestasi politik di 
negeri ini, meningkatnya angka 
partisipasi pemilih yang meng- 
gunakan hak pilihnya di putaran 
kedua Pilkada DKT Jakarta la- 
yak menjadi awalan bagi upaya 
membangkitkan antusiasme 
publik dalam berpolitik. 

Dapat dimaklumi jika warga 
semakin apatis dalam berbagai 
ng koni politik selama 
ini, Bagaimana tidak, berbagai 
produk pemilu yang semula 
menjadi harapan tidak juga 
mampu memenuhi kehendak 


rakyat. Justru yang terjadi peng- 
ingkaran, sejalan dengan marak- 
nya kasus-kasus korupsi yang 
melibatkan kalangan legislatif 
dan eksekutif produk pemilu. 
Tidak heran, Pemilu 1999 hing- 
ga 2009 ataupun berbagai ajang 
pilkada menunjukkan kian ren- 
dahnya partisipasi pemilih. 
Pilkada DKI sebenarnya tidak 
luput dalam persoalan semacam 
itu. Semakin menurunnya par- 
tisipasi pemilih pada putaran 
kedua menjadi kecenderungan 
dalam pemilu. Namun, kali ini 
di DKI Jakarta justru ada pe- 
ningkatan. Memang, dalam ang- 
ka agregrat, tidak terlalu men- 


colok. Diperkirakan sekitar 2 
persen, dari sebelumnya 63,6 
persen pada putaran pertama 
menjadi 65,5 persen dari total 
jumlah pemilih yang tercatat 
pada daftar pemilih tetap (DPT). 
Demikian pula jika dibanding- 
kan dengan Pilkada DKI 2007, 
peningkatan tersebut seolah ti- 
dak lagi signifikan mengingat 
saat itu tercatat pari i pe- 
milihnya 654 persen. 

Akan tetapi, jika ditelusuri 
berdasarkan dinamika yang ter- 
jadi di setiap TPS, gejolak an- 
tusiasme publik lebih nyata ter- 
gambarkan, Dari 200 TPS yang 
dicermati, faktanya terdapat 178 


TPS yang meningkat angka par- 
tisipasi pemilihnya, Tercatat ha- 
nya 16 TPS yang justru menu- 
run, dan 6 TPS yang tetap jum- 
lah pemilihnya dibanding putar- 
an pertama lalu. Di TPS 54 Pe- 
an, Kalideres, Jakarta Ba- 
terdapat pening- 
31 persen pemilih. 
Pasangan Foke-Nara menikmati 
peningkatan ini dengan meraup 
tambahan 161 pemilih, sedang- 
kan Jokowi-Ahok hanya 24 pe- 
milih. Lain halnya di TPS 37 
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, 
Jakarta Utara, ada peningkatan 
hingga 46 persen. Di TPS ter- 
sebut, pasangan Jokowi-Ahok 


mendapat tambahan 158 suara, 
sedangkan Foke-Nara 
hilangan 34 suara da 
perolehannya di putars 
ma. Jika dikalkulasi seluruh 
TPS, pada putaran kedua ini ti- 
dak kurang tercatat 6,8 persen 
pemilih yang bertambah dari 
jumlah putaran sebelumnya. 
Kajian terhadap survei ongi- 
tudinal prapemilu dan pascape- 
milu (exit poll) Kompas juga 
menjelaskan fenomena tersebut, 
Antusiasme pemilih meningkat. 
Pada level individu, sebelum 
ajang pilkada putaran kedua, 
masih terdapat sekitar 13 persen 
pemilih putaran pertama yang 


MtORY 


pengaruh faktor-faktor itu ter- 

hadap pilihan seseorang? 
Melihat kualitas keterlibatan 

faktor-faktor di atas, eksistensi 


parpol dan loyalitas pendukung 
misalnya, sekalipun dirasakan 
kehadirannya, tampaknya tidak 
cukup kuat menjadi penentu 
utama. Kecenderungan kuatnya 
dorongan suatu perubah- 
an-yang termanifestasikan da- 
lam kemunculan sosok Joko- 
wi-Ahok—lebih menonjol ketim- 
bang kekuatan status guo. 

Sekalipun menguat, pengo- 
tak-kotakan identitas belum 
mampu memorak-porandakan 
kekuatan perubahan. Penguatan 
identitas, di sisi lain, justru 
mendorong peningkatan antusi- 
asme pemilih. Konfigurasi po- 
litik demikian, tarik-menarik 
antara kekuatan perubahan dan 
kekuatan mempertahankan ku- 
asa, akan menjadi replika ajang 
pertarungan kepemimpi pa- 
da 2014, Pemilih pun potensial 
terkotak-kotak dalam identitas- 
nya. (LITBANG KOMPAS) 


mengaku merasa belum yakin 
apakah akan menggunakan hak 
pilihnya pada putaran kedua. 
Akan tetapi, setelah putaran ke- 
dua berjalan, tinggal 3 persen 
yang menyatakan tetap tidak 
datang ke TPS, 

Jika ditelisik, mereka yang ti- 
dak datang pun disertai alasan 
terbesar yang tidak bersifat ide- 
ologis. Persoalan-persoalan tek- 
nis, antara lain ada keperluan 
khusus yang tidak dapat diting- 
galkan, seperti bekerja dan ke- 
perluan keluarga menjadi alasan 
mayoritas, 

(BESTIAN NAINGGOLAN/ 
Litbang Kompas) 


nganan kasus korupsi pengadaan 
alat simulasi kendaraan bermo- 
tor di Korps Lalu Lintas Ke- 
polisian Republik Indonesia, 
KPK harus proaktif dan tidak 
mendiamkan langkah kepolisian 
yang berpotensi melanggar un- 
dang-undang terkait penetapan 
tersangka sama dalam kasus itu. 

Dalam kasus korupsi peng- 
adaan alat simulasi di Korps Lalu 
Lintas (Korlantas), KPK telah 
menetapkan empat tersangka, 
yakni mantan Kepala Korlantas 
Inspektur Jenderal Djoko Susilo, 
mantan Wakil Kepala Korlantas 
Brigadir Jenderal (Pol) Didik 
Purnomo, serta dua rekanan 
pengadaan, Budi Susanto dan Su- 
kotjo Bambang. 

Belakangan, seusai '— KPK 
menggeledah markas Korlantas, 
Polri juga menyatakan menyidik 
kasus yang sama, Polri lalu me- 
netapkan beberapa tersangka, ti- 
ga di antaranya tersangka yang 
telah ditetapkan KPK, yakni Di- 
dik, Budi, dan Sukotjo. 

Menurut anggota Badan Pe- 
kerja Indonesia Corruption Wat- 
ch, Emerson Yuntho, KPK jangan 
bersikap pasif dan pasrah dalam 
menyikapi sengkarut — pena- 
nganan kasus itu. "Perlu ada upa- 
ya proaktif dari KPK. Jika tidak, 
kerja dan keberanian KPK se- 
lama ini menyidik kasus korupsi 
daan — simulator — bisa 
si kata Emerson, Minggu 
(23/0) di Jakarta. 

Fmerson mengatakan, KPK 
bisa meminta fatwa Mahkamah 
Agung soal siapa yang berhak 
menangani penyidikan kasus 
korupsi pengadaan simulator ini, 
"Ujung pemberantasan korupsi 
adalah pengadilan. Jadi KPK bisa 
meminta fatwa ke MA untuk 
memperkuat — kewenangannya 
dalam menangani kasus simu- 
lator. Ini sekaligu: untuk 
menghentikan penyidikan yang 
ditangani polisi atau jaksa,” kata 
Emerson, 

Secara terpisah, Wakil Ketua 
KPK Busyro Mugoddas menga- 
takan, sikap KPK tetap sama da- 
lam menangani kasus ini, yakni 
menghormati Undang-Undang 
(UU). UU Nomor 80 Tahun 2002 
tentang KPK dengan jelas me- 
nyatakan, lembaga penegak hu- 
kum lain tidak bisa menyidik 
kasus korupsi yang telah di- 
tangani KPK. 

"Kami tetap menghormati UU 
dan tetap menjalin komunikasi 
(dengan polisi) menuju solusi 
yang berkesantunan untuk se- 
mua pihak terkait sesuai hukum,” 
kata Busyro. 

Menurut Emerson, pasal-pasal 
di UU KPK yang dengan tegas 
mengatur kewenangan penyidik- 
an kasus korupsi itu seharusnya 
bisa membuat polisi dan jaksa 
berpikir dua kali. (BIL) 


Transparansi PGN Raih Penghargaan dari Regulator 


“Prestasi yang diraih PGN ini menunjukkan bahwa kami dan tanggung jawab sosial maupun Individu. Bahkan, MTPA Ini akan mernasok gas 
selalu konsisten dan berkomitmen untuk memberikan —— Perusahaan, serta laporan Presiden Suslio untuk pelanggan di wilayah 
@uangan yang sesuai prinsip — Yudhoyono (SBY) telah dan Banten. Hingga 
informasi secara transparan kepada seluruh stakeholder. — akuntansi yang berlaku memberikan mandat kepada — kini, PGN telah melayani lebih 
Penes Good overnai umum. PGN untuk menjadi lokomotif — dari 1.200 konsumen industri, 
semmaa Fans andaikan nas AON bukan dalam proses transformasi 1.650 konsumen komersial 
hanya sebuah kewajiban, namun telah menjadi Transformasi Perusahaan energi dari bahan bakar (seperti mali, restoran, hotel, 
kebutuhan bagi manajemen PGN dalam menjalankan minyak (BBM) kegas secara — dil) dan 86.800 konsumen 
haan,” Sejalan dengan perubahan di $ Rumah Tangga. 
peusahaan, Industri gas bumi domestik, 
PGN kembali meraih (Overall Platinum Winner) untuk ”— PGN yang Badan — "Pembangunan infrastruktur Perusahaan Kelas Dunia 
sebagai Juara Sektor Utilities Gas Worldwide — Usaha Milik Negara (BUMN) gas dan jaminan pasokan 
Umum dalam Annual Report dan masuk ke dalam Top 100 terbesar dalam penyediaan gas merupakan dua aspek Menurut Hendi, sebagai 
Award 2011 (ARA) yang Worldwide Winners dalam gas bumi di Indonesia, terus penting untuk merealisasikan — perusahaan publik PGN juga 
dilaksanakan LACP's 2011 Vision Award. melakukan inisiatif-inisiatif transformasi energi nasional. — memiliki tanggungjawab 
Keuangan, Direktorat Jenderal baru, Untuk Itulah PGN ingin besar kepada seluruh 
Pajak, Bursa Efek Indonesia "Prestasi yang diraih PGN ini terlibat dari sektor upstream, stakeholder. Saat Ini, selain 
(BEI), Bapepam-LK, Bank menunjukkan bahwa kami Strateginya adalah midstream dan dikuasai oleh 
Ih Kementerian BUMN, selalu konsisten dan menjadikan PGN sebagai downstream," jelas Hendi. saham PGN juga dimiliki oleh 
Komite Nasional Kebijakan berkomitmen untuk penyedia dan pengguna gas sejumlah institusi keuangan 
Governance (KNKG), dan memberikan Informasi secara bumi terpadu dengan Hingga semester I - 2012, seperti Jamsostek dan 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) transparan kepada seluruh memasuki mata rantai bisnis PGN telah sejumlah dana pensiun. 
Ini merupakan tahun ketiga ". Penegakan Good gas bumi yang meliputi jaringan pipa gas upaya untuk 
secara berturut-turut PGN Corporate Governance (GCG) upstream (hulu) midstream 5900 km. Tahun ini, melalui memberikan nilai tambah 
mendapatkan penghargaan bukan hanya sebuah kewajiban, (infrastruktur / transportasi) perusahaan afiliasi yaitu PT kepada para pemegang saham 
dalam ajang bergengsi ini namun telah menjadi dan downstream (hilir). Nah, Nusantara Regas, PGN juga tersebut, PGN berkomitmen 
setelah sebelumnya meraih kebutuhan bagi manajemen perubahan itulah yang sudah mengoperasikan unituk terus meningkatkan 
Juara Umum di Tahun 2009 PGN dalam menjalankan kemudian dituangkan PGN Floating Storage kinerja dan performance 
dan Pemenang kedua kategori perusahaan," kata Hendi di dalam annual report yang Regasification Unit (FSRU) Salah satunya 
BUMN/BUMD non keuangan Jakarta, Rabu (19/9). akhirnya terpilih sebagai Jawa Barat berkapasitas 3 melalui visi PGN 2020 yaitu 
listed di tahun 2010. Prestasi Mei bai MTPA. Produksi gas itu dengan menjadikan perseroan 
Peoormr anntalpAna tr emba men p mjenea Tea api ma tersebut meli sejumlah Dalam ARA 2011 ilaian “ digunakan untuk memasok energi 
ML LG GA ee bag Trs 20 IA HO Kegan BLAN penghargaan yang diterima dkdasarkan pada sejumlah kebutuhan gas PT kelas dunia dalam 
oleh PGN dalam ajang kriteria. adalah, Hendi menjelaskan, saat ini Perusahaan Listrik Negara gas bumi. “PGN 
bergengsi baik nasional bentuk dan Isi laporan tahunan gas telah menjadi sumber (PLN) dan sejumlah industri memiliki potensi dan 
maupun Internasional. dalam bahasa Indonesia yang energi yang sangat strategis. — di Jakarta dan Jawa Barat. kemampuan untuk bersaing 
baik dan benar, Sejalan dengan kian global 
Prestasi ini semakin Ikhtisar data keuangan, analisa harga mi Saat ini PGN sedang yang lain di sektor gas bumi. 
melengkapi yang dan pembahasan manajemen dunia, gas tidak lagi menjadi menyelesaikan Tapi untuk mewujudkan cita- 
telah diterima PGN tahun ini mendalam atas kinerja sumber energi alternatif tapi pembangunan FSRU kedua Cita besar tersebut kami perlu 
yaitu sebagai juara pertama perusahaan, penerapan GCG sudah menjadi sumber energi — yang berlokasi di Lampung. dukungan seluruh stakeholder," 
utama baik bagi korporat berkapasitas 2-3 tegas Hendi. 


ergy for life 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Kepemimpinan Melayani 


ematangan demokrasi Ibu Kota 
telah memunculkan sosok 
pemimpin baru Jakarta. Joko 
Widodo-Basuki Tjahaja 
Purnama unggul. 


Proses demokrasi elektoral di Jakarta berjalan lancar 
dan damai kendati sempat muncul kekhawatiran bakal 
terjadi gangguan keamanan. Perangkat demokrasi, seperti 
Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, dan 
aparat kepolisian, mampu mengantisipasi dengan baik 
segala potensi gangguan keamanan di Ibu Kota. 

Kita mengapresiasi kematangan dan kedewasaan warga 
Ibu Kota dalam melaksanakan demokrasi elektoral, Enam 
lembaga survei telah memprediksi keunggulan pasangan 
“impor” Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dengan 
52,97 persen dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli meraih 
dukungan 4703 persen. Namun, suara rakyat itu masih 
harus dikawal dalam penghitungan suara. 

Kedewasaan politik ditunjukkan Fauzi Bowo yang lang- 
sung mengucapkan selamat kepada Joko Widodo setelah 
sejumlah lembaga survei mengumumkan keunggulan Joko 
Widodo melalui hitung cepat. Pengakuan Fauzi, meski 
masih harus menunggu KPU, meredakan ketegangan po- 
litik yang sempat terjadi sebelum pemungutan suara. 

Akan lebih mempercepat proses transisi politik sean- 
dainya Fauzi segera mengarahkan birokrasi pemerintahan 
Provinsi Jakarta untuk bisa segera bekerja sama dengan 
pemimpin baru Jakarta. Kesuksesan Joko Widodo melak- 
sanakan programnya juga sangat bergantung pada dukung- 
an dari DPRD dan birokrasi di Jakarta, 

Berdasarkan hasil exit poll yang dilakukan Litbang 
Kompas, warga Jakarta memilih Joko Widodo-Basuki 
karena pasangan itu dipersepsi publik sangat aspiratif. 
Corak kepemimpinan yang mau mendengar dan gaya 
komunikasi yang egaliter tanpa protokoler adalah ciri khas 
model kepemimpinan Joko Widodo. Itulah corak kepe- 
mimpinan yang mau melayani warga masyarakat, Melayani 
warga yang setiap hari didera kemacetan, melayani warga 
yang menghadapi kesulitan menghadapi birokrasi, mela- 

Jahawan yang mau mengurus izin usaha 
asuki tetap tampil ap 
sebagaimana dipersepsi publik. Meski demikian, Jakarta 
tetap membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan efektif 
untuk menyelesaikan persoalan Ibu Kota. Program 100 
hari pemerintahan mereka harus bisa memberikan sinyal 
harapan agar ekspektasi publik tak cepat berubah menjadi 
kekecewaan, 

Semangat perubahan yang telah dinyatakan mayoritas 
warga Ibu Kota hendaknya bisa ditangkap elite politik di 
DPRD. Joko Widodo hanya didukung PDI-P dan Gerindra 
yang hanya memiliki 17 kursi DPRD dari 94 kursi yang ada. 
DPRD masih dikuasai pasangan petahana Fau: 
Nachrowi Ramli dengan 71 kursi. 

Potensi gangguan politik di DPRD itu bisa terjadi dalam 
penyusunan Rancangan APBD ataupun dalam tugas peng- 
awasan. Namun, kita tetap yakin suara rakyat Jakarta yang 
otonom itu juga didengar para wakil mereka di DPRD. 


Cegah Kejahatan atas Kemanusiaan 


ari Minggu (28/9), harian ini 
menurunkan kisah tentang 
penculikan warga Jepang oleh 
Korea Utara yang terjadi 

34 tahun lalu. 


Pada masa itu, Pemerintah Korea Utara (Korut) di 
bawah mendiang Kim Il Sung memerlukan agen-agen 
rahasia Korut yang akan menyamar sebagai orang Jepang 
guna disusupkan ke Korea Selatan (Korsel). 

Pemerintahan Kim Il Sung menempuh cara yang paling 
gampang, y: menculik orang-orang Jepang sesuai de- 
ngan kualifikasi yang diperlukan. Masalah perikemanu- 
siaan, apalagi tata aturan yang berlaku secara internasional, 
sama sekali tak jadi pertimbangan mereka, 

Pada 29 Juni 1978, seorang perempuan, Yaeko Tageuchi 
(22), salah seorang warga Jepang, diculik oleh Korut. Yaeko 
terpisah dari dua anaknya, Koichiro (2) dan Aya (1), serta 
sanak keluarga, Hingga kini Yaeko tidak pernah kembali. 
Dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, 1970-1980, Pemerin- 
tah Jepang secara resmi menyatakan, ada sekitar 17 warga 
Jepang yang diculik oleh Korut. 

Kisah tentang penculikan itu terungkap menyusul in- 
siden meledaknya pesawat penumpang Boeing 707 Korean 
Air Lines (KAL) milik Korsel yang menewaskan 115 orang, 
29 November 1987. Pelakunya dua agen rahasia Korut yang 
menyamar sebagai warga Jepang. Dari salah satu pelaku 
itulah terungkap bahwa ia dilatih seorang perempuan yang 
kemudian diidentifikasi sebagai Yaeko Tageuchi. 

Selama bertahun-tahun Korut membantah penculikan 
itu. Namun, dalam pertemuan antara Perdana Menteri 
Jepang Junichiro Koizumi dan Pemimpin Korut Kim Jong 
Il (putra Kim Il Sung), Kim mengakui penculikan itu dan 
meminta maaf secara resmi kepada Jepang, 

Kejahatan atas kemanusiaan itu mempunyai dua sisi. 
Dari sisi Korut, tindakan tersebut adalah cara termudah 
dan tercepat. Dari sisi Jepang, bagaimana mungkin di dunia 
ini ada negara yang menerabas tata aturan dengan cara 
tidak berperikemanusiaan menculik dan memisahkan 
orang (dalam hal ini orang Jepang) dengan keluarganya. 

Walaupun mempunyai dua sisi, jauh lebih penting bagi 
kita untuk melihat dari sisi korban. Kejahatan atas ke- 
manusiaan dengan alasan apa pun tidak dapat diterima. Itu 
sebabnya, kita harus sekuat tenaga dan dengan segenap 
pikiran mencegah terjadinya kejahatan atas kemanusiaan. 

Hingga kini kita melihat kejahatan atas kemanusiaan 
terjadi di mana-mana. Perlakuan yang dilakukan Israel 
terhadap bangsa Palestina dan Pemerintah Myanmar da- 
lam kasus Rohingya adalah dua contoh. Namun, kita juga 
tidak boleh lupa bahwa di sekitar kita juga banyak terjadi 
kasus yang bisa disetarakan dengan kejahatan atas ke- 
manusiaan. Yang terakhir, terusirnya warga Syiah Sam- 
pang, Madura, Jawa Timur, dari tempat tinggal mereka. 
Negara harus turun tangan untuk menyelesaikannya. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jakob Oetama 
.Wakil Pemimpin Umum: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
“Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sigan Sumantri 
“Sekretoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


e-mail: opini@kompas.com dan opini@kompas.co.id 


Menggugat Sistem Alih Daya 


Oleh REKSON SILABAN 


iga konfederasi buruh In- 
| donesia—KSBSI, KSPSI, 

dan KSPI—dalam waktu 
dekat akan menggelar demon- 
strasi buruh nasional menuntut 
perbaikan sistem kerja alih daya. 
Buruh menganggap pemerintah 
tak serius membenahi praktik 
alih daya, outsource, dengan kian 
maraknya penyimpangan terha- 
dap UU No 13/2003. 


Bertentangan dengan doktrin neolibe- 
ral, pilihan sebuah pemerintah terhadap 
sistem alih daya bukanlah sebuah konse- 
kuensi yang tak terhindarkan, tetapi lebih 
menyangkut pilihan politik pemerintah 
bersangkutan. Doktrin neoliberal berupa- 
ya menihilkan campur tangan pemerintah 
dalam ekonomi. Namun, dalam hal alih 
daya, justru kapitalis meminta pemerintah 
terlibat jadi fasilitator, membantu mereka 
mengeksploitasi buruh dengan adanya izin 
alih daya yang dikeluarkan pemerintah. 

Praktik alih daya memang sudah eksis 
di semua negara, tetapi kebijakannya ber- 
beda satu dengan yang lain. Arus utama 
€konomi pasar terbuka global telah me- 
maksa sebuah negara memilih keunggulan 
ekonomi yang dikembangkan untuk ber- 
kompetisi. Yang tak dimengerti buruh: 
mengapa Indonesia masih memilih ber- 
kompetisi di upah buruh murah atau lebih 
tepatnya mengapa pemerintah selalu lebih 
prokapitalis ketimbang proburuh? 

Mengapa, misalnya, undang-undang di 
Filipina, Thailand, dan Malaysia hanya 
gizinkan penggunaan pekerja kontrak 
selama enam bulan, tetapi Indonesia 
membuatnya bisa tiga tahun? Mengapz 
alih daya bisa diizinkan ke semua jenis 
pekei ementara negara lain hanya 
dibatasi secara ketat ke jenis pekerjaan 
tertentu? Mengapa penyimpangan alih da- 
ya bisa dibiarkan merajalela tanpa tindak- 
an hukum? Kemarahan buruh sebenarnya 
sudah di titik nadir melihat kenyataan 
ini. 

Supaya adil 

Supaya adil, mari kita bahas untung apa 
yang didapat pemerintah dengan sistem 
alih daya. Dari beberapa pendapat yang 
sering muncul, pemerintah percaya sistem 
alih daya akan mendorong peningkatan la- 
pangan kerja, mengurangi labor cost, men- 
dorong profesionalisme bisnis. Atas dasar 
itu, pemerintah perlu membuat hukum 


gampang menyesuaikan diri dengan inves- 
tasi global. Jadi, harus ada undang-undang 
yang membuat kemudahan mem-PHK 
dan merekrut buruh. Semakin kecil biaya 
PTIK, semakin bagus mendorong investasi 
baru. 

Alasan lain adalah pengalaman pahit 
krisis ekonomi yang selalu terjadi secara 
tiba-tiba, sangat menyulitkan pengusaha 
karena membayar mahal pesangon buruh. 
Akhirnya pilihan yang baik adalah mem- 
buat bisnis yang tidak memiliki aturan 
ketat, tapi bisa menghasilkan keuntungan 
cepat dan selanjutnya diharapkan men- 
ciptakan lapangan kerja baru. 

Benarkah skenario di atas berjalan se- 
suai dengan harapan? Jawabannya: tidak! 
Data statistik Indonesia mengonfirmasi 
data yang bertentangan. Hampir sepuluh 
tahun terakhir sejak UU No 13/2003 ber- 
laku, ternyata tidak terjadi perubahan nya- 
ta pada lapangan kerja, 

Jumlah pekerja informal tetap tinggi 
(67 persen), jumlah pekerja alih daya terus 
meningkat melebihi pekerja tetap, peng- 
angguran terselubung (bekerja di bawah 
35 jam per minggu) terus membengkak, 
peserta Jamsostek hanya 9 juta dari 33 
juta buruh formal, ketimpangan upah an- 
tara pekerja tetap dan kontrak melebar, 
serta Rasio Gini (mengukur ketimpangan 
pendapatan) meningkat dari 0,33 (2003) 
menjadi 041 (2011). 

Yang paling diuntungkan dari sistem 
alih daya hanyalah pebisnis alih daya ka- 
rena tanpa perlu menjadi pengusaha me- 
reka bisa menjadi pelaku bisnis dengan 
”memperjualbelikan buruh”. Status mere- 
ka pun tak jelas dalam kerangka hukum 
ketenagakerjaan, Dalam relasi tradisional 
hubungan kerja, hubungan kerja terjadi 
karena tiga hak ada pekerjaan, perintah 
dan upah. Pihak yang terlibat pun 
hanya ada dua: pengusaha dan buruh. 
Namun, dalam sistem alih daya, pelaku 
menjadi tiga pihak: pengusaha pemberi 
kerja, agen alih daya, dan buruh. 

Buruh tidak lagi digaji langsung oleh 
pemberi kerja, tetapi oleh pihak lain yang 
sebenarnya tak memiliki pekerjaan. Biasa 
can tanpa tempat kerji 
dari badan koperasi, bisnis 
pelatihan, yayasan, LSM, serikat buruh, 
atau usaha terselubung aparat disnaker, 
Keuntungan didapat dari selisih gaji yang 
dibayar pengusaha pemberi kerja dengan 
gaji yang dibayar ke buruh. 

Untuk mendapat keuntungan maksi- 
mum, modus operandi agen penyalur ini 
dilakukan dengan cara: tak membayar gaji 


berusaha tidak ikut program Jamsostek, 
tidak perlu memberikan pelatihan kerja, 
tidak ada bonus, tidak bayar pesangon, 
antiserikat buruh, dan tidak memiliki per- 
janjian kerja bersama. 

Akibatnya, muncul ketidakjelasan ten- 
tang siapakah majikan buruh sesungguh- 
nya? Buruh direkrut oleh agen, tetapi 
suruh bekerja di perusahaan lain. Mereka 
melakukan pekerjaan yang sama dengan 
buruh lain, tetapi mendapatkan gaji dan 
fasilitas yang lebih rendah. Secara terbuka, 
mereka mengalami diskriminasi upah di 
tempat kerja, padahal Indonesia sudah 
meratifikasi Konvensi ILO Nomor 111 ten- 
tang upah yang sama untuk pekerjaan 
yang sama. 

Dampak diskriminasi ini tak main-ma- 
in, Buruh sulit merencanakan kapan ka- 
win, punya anak, punya rumah, dan mena- 
bung akibat ketidakpastian kerja dan hi- 
langnya kesempatan membangun karier. 
Ambisi pengusaha alih daya untuk mendz 
pat keuntungan cepat membuat kondisi 

jasanya buruk, jam kerja panjang, 
berlebihan, dan tekanan p: 
Apalagi petugas pengawas 
ketenagak nya jarang meng: 
wasi agen alih daya karena pemilik sering 
berada di luar wilayah pengawasannya. 

Jika dianalisis secara praktis, alih daya 
hanya menguntungkan segelintir pelaku 
Is serakah. Pemerintah jangan berpi- 
kir akan diuntungkan dengan munculnya 
pajak dari badan usaha baru alih daya k: 
rena dari segi pendapatan pajak, pemerin- 
tah pasti akan lebih banyak mendapat 
Pajak Penghasilan sebelum buruh dialih 


pebisnis alih daya selalu menjaga agar 
upah yang diberikan tak sampai melewati 
batas pendapatan tidak kena pajak. 


Untung jika membatasi 


Namun, apa untungnyajika pemerintah 
membatasi alih daya? Pengalaman inter- 
nasional mengonfirmasi bahwa buruh 
yang dilindungi dengan pekerjaan pasti 
akan memiliki akses mendapat jaminan 
sosial, akses menuju upah layak. Selanjut- 
nya, itu akan menyumbang pada terjadi- 
nya peningkatan konsumsi, peningkatan 
tabungan jaminan sosial yang bisa menjadi 
sumber pembiayaan ekonomi bangsa, ter- 
hindar dari kesenjangan upah dan penu- 
runan Rasio Gini, serta buruh lebih pro- 
duktif. 

Negara juga akan lebih tahan mengha- 
dapi gejolak krisis ekonomi. Namun, eska- 
lasi alih daya yang tidak terkontrol akan 
membuat buruh rentan terhadap kemis- 
kinan, gampang terimbas krisis ekonomi, 
gampang tersulut dalam peristiwa konflik 
sosial sebab seperti yang dilansir studi 
ILO, dalam masyarakat yang tinggi praktik 
precarious kerja, cenderung menghasilkan 
kehidupan yang rawan dan selanjutnya 
menciptakan masyarakat yang rawan. Se- 
baliknya, buruh memiliki kepastian 
kerja, sistem kerja tanpa diskriminasi akan 
menyumbang pada terciptanya masyi 
kat yang tenang, 

Alih daya seharusnya hanya diizinkan 
secara terbatas dengan banyak hambatan. 
Beberapa negara secara jelas sudah mene- 
tapkan jenis pekerji nkan di- 
alih daya, menetapkan batas maksimum 
jumlah buruh yang bisa dialih daya suatu 
perusahaan, melarang kompetisi dalam 
upah rendah, mensyaratkan upah yang 
lebih tinggi untuk buruh kontrak dan alih 
daya, serta kebijakan adil lainnya. 

Indonesia juga seharusnya bisa mela- 
kukan hal yang sama sebab sudah banyak 
masukan yang diberikan kepada pemerin- 
tah, Adanya keberatan atas besarnya pesa- 
ngon sebagai pemicu alih daya bisa diper- 
debatkan dan dicari solusinya. 

Jangan terjebak berpikiran TINA 
(There Is No Alternative), tapi berpikirlah 
seperti AWIP (Another World Is 
Pelajaran atas revolusi di Mesir, Tun 
Libia, dan pergantian kekuasaan di Talia, 
Perancis, Spanyol, dan Yunani seharusnya 
jadi pelajaran untuk semua pemerintah 
bahwa awal dari pergolakan rakyat yang 
berujung pada pergantian rezim bermula 
dari masalah pekerjaan! 

REKSON SILABAN 


ketenagakerjaan yang fleksibel 


ebagai manusia, se- 
lain mensyukuri diri 
sebagai salah satu 


mukjizat Tuhan di antara 
6,5 miliar umat lain, de- 
ngan berkah ajaib berupa 
badan, pikiran, dan pera- 
saan, saya merasa menjadi 
manusia yang sangat—oh, 
sangat—berbahagia. 


Berbahagia karena hidup di 
masa yang melahirkan tokoh-to- 
atlet olahraga dengan 
erbesar sepanjang abad. 
Hidup menjadi begitu indah dan 
sangat berharga diperjuangkan 
ketika mengapresiasi sukses dan 
disiplin hidup tokoh-tokoh besar 
itu, dari Michael Schumacher, 
Garry Kasparov, Paolo Rossi, Ma- 
nuel Pacguiao, Michael Phelps, 
Usain Bolt, Tiger Woods, Roger 
Federer, hingga Sergei Bubka. 

Tentu saja saya tidak meng- 
abaikan LAM Cuccitini alias /e 
saint atau "The Saint” Messi (25), 
pesepak bola terhebat—yang ma- 
sih akan terus mencetak rekor— 
dunia dan diyakini akan menem- 
pati puncak sejarah sepak bola, 
menggusur dua legenda hidup: 
Pele dan Maradonna. 

Messi bukan sekadar kisah 
sukses anak buruh pabrik besi 
dan ibu pembersih rumah yang 
kemudian menjulang dengan ke- 
kayaan Rp 1 triliun, tetapi juga 
sukses seorang anak yang dengan 
gigih mengatasi penyakit defisi- 
ensi hormon pertumbuhan men- 
jadi prestasi membanggakan se- 
orang anak jalanan. 

Lionel alias "Leo” kini pemilik 
yayasan dunia yang membantu 
anak-anak dengan kesulitan fisik. 
Ta menjadi puisi di tengah prosa 
sepak bola yang dipadati tenaga, 
kecepatan, dan kekerasan. Ia 
yang selalu tengadah penuh syu- 
kur di setiap golnya. 

Tak hanya Messi, semua nama 
di atas adalah inspirasi, teladan, 
uan siapa pun yang memi- 
liki ambisi dan ingin meraih pres- 
tasi. Juga kita, para pencinta, 
penikmat, dan pekerja olahraga 
Indonesia. Namun mengapa, di 
zaman saat kecerdasan, teknolo- 
gi, sains, dan uang tersedia untuk 
memungkinkan lahirnya atlet-at- 
let besar, kitajustru menyaksikan 
atlet-atlet di cabang-cabang ung- 
gulan dan populer kita runtuh 
satu per satu? 

Kita menyaksikan berkali-kali 
penyelenggaraan pesta olahraga 


supaya 


layak, jika perlu di bawah upah minimum, 


daya ketimbang setelah dialih daya. Sebab, 


Kembalikan Olahragaku 


Oleh RADHAR PANCA DAHANA 


yang sangat buruk, penyia-nyiaan 
atlet, perseteruan antar-pengu- 
rus, hingga keterlibatan politik 
dan militer yang berbeda passion 
dalam kepengurusan olahraga, 


Degradasi percaya 

Tampaknya, selain banyak hal 
yang harus dihidupkan kembali 
dengan keras dan sungguh-sung- 
guh, ada banyak hal juga yang 
harus kita sudahi. 

Untuk persoalan pertama, kita 
tampaknya sepakat menghidup- 
kan kembali apa yang belakangan 
meredup dalam kehidupan ber- 
olahraga nasional kita: rasa bang- 
ga, kepercayaan diri sebagai ma- 
nusia dan bangsa Indonesi: 
buah persoalan yang berkait de- 
ngan kinerja, dengan kualitas dan 
puncak-puncak pencapaian 
(prestasi) bangsa dan negara. 

Selama sekitar tiga dekade, se- 
jak dasawarsa kedua pemerintah- 
an Soeharto, kita mengalami se- 
macam degradasi moral karena 
kenyataan dalam negeri seolah 
memojokkan diri kita ke sudut 
gelap kerendahan diri. Eksistensi 
dan integrasi diri begitu rapuh, 
tak tegak, bahkan hanya untuk 
menghadapi harapan. 

Para pemimpin dan elite ne- 
geri ini tidak menjalankan obli- 
gasinya, tetapi malah mengkhia- 
nati, memperdaya, dan mengeks- 
ploitasi publik yang telah mem- 
beri kepercayaan dan fasili 
dup melimpah. Maka rakyat, juga 
atlet, tidak lagi memiliki passion, 
gairah, untuk ”memeras keri- 
ngat”, apalagi "bertumpah darah” 
menciptakan prestasi untuk ne- 
geri. Apalagi jika prestasi itu ke- 
mudian dimanipulasi untuk ke- 
pentingan portofolio para pe- 
mimpin yang korup. 

Rasa rendah diri yang meluas 
ini mesti disudahi, rasa bangga 
dan percaya diri mesti dipulih- 
kan. Apa boleh buat, pemimpin 
dan elite yang menjadi biang 
kerok” harus berubah. Dalam slo- 
gan pendek: jadilah pemimpin 
sejati, bukan pencuri. Pencuri 
yang merampok wewenang, hak, 
bahkan harta rakyat untuk ke- 
pentingan pribadi dan golongan. 

Di samping dunia seni/hibur- 
an, olahraga adalah bidang hidup 
yang sangat seksi, yang dengan 
cepat dan mudah mengisap per- 
hatian publik. Ia adalah senjata, 
arsenal kebudayaan yang ampuh, 
bahkan untuk menaklukkan pe- 
saing (negara lain) dalam nilai, 
moralitas, bahkan eksistensi. 

Kemunduran, apalagi kebob- 


rokan prestasi dan kepengurusan 
dunia olahraga sebenarnya men- 
jadi salah satu cermin dari reali- 
tas prestasi bangsa ini. Lihatlah 
Olimpiade London kemarin, atau 
sebelumnya di Seoul, Beijing, 
atau penyelenggaraan hampir st 
mua 
mua hajatan sportif itu bukan 
hanya milik komunitas sportif, 
melainkan juga seluruh elemen 
sa. Menjadi tugas utama ne- 
a dan pemerintah. 
Sebuah hajatan sportif, lepas 
dari unsur finansial-komersial, 
tatan rekor yang diraih, 
bagai teras terdepan 
representasi kualitas bangsa. Pc 
nyelenggaraan dan kepengurus- 
an yang sembrono, dengan kon- 
flik kepentingan antar-pengurus 
atau keterlibatan politik yang 
banci, identik dengan pengkhia- 
natan terhadap sejarah dan kebu- 
dayaan yang ribuan tahun di- 
bangun nenek moyang dan men- 
jadikan kita bangsa. 


Introspeksi 


Becermin dari pencapaian da- 
lam Olimpiade London, SEA 
Games di Palembang, dan penye- 
lenggaraan PON di Riau, kita 
bersama makin tak punya alasan 
adekuat untuk tegak berdiri di 
teras depan rumah kita. Tidak 
ada muka untuk berhadapan de- 
ngan tetangga atau tamu yang 
datang. 

Olahraga mungkin sudah 
mendapat porsi perhatian sela- 
yaknya dengan adanya satu pos 
kementerian dalam beberapa ka- 
binet belakangan ini. Maka, jika 
olahraga terus-menerus menjadi 
sumber kekecewaan kita, tidak 
lain bukan karena kekurangan 
atlet hebat, bukan pula karena 
kurangnya pendukung yang dah- 
syat. Namun, semata karena ma- 
najemen buruk oleh orang-orang 
yang tidak layak di tempat itu. 

Salah satu penyebab adalah 
tradisi peralihan kuasa organis: 
olahraga yang masih mengikuti 
pola Orde Baru: didominasi peja- 
bat politik dan militer, Dalam 
proses pemilihan Ketua Umum 
PBSI saat ini, misalnya, disinyali 
semacam konspirasi politik-mili- 
ter saat Djoko Suyanto (jenderal 
dan Menko Polhukam) dengan 
mudah mewariskan jabatan ke- 
pada rekan kabinetnya, Gita Wir- 
jawan (Menteri Perdagangan). 
Seolah jabatan sportif itu kong- 
ruen dengan posisi dalam orga- 
nisasi politik terkait kekuasaan 
dan uang. 


Olahraga harus dikembalikan 
kepada profesional. Satu hal yang 
saya kira justru ada dalam militer. 
Orga militer apa pun, mau 
menyerahkan kerja dan prestasi 
profesional di bawah pimpinan 
nonmiliter, atlet apalagi? Marilah 
kita sportif dan jujur. 

Organisasi ulama harus dipim- 
pin ulama, organisasi ilmiah oleh 
akademisi, kesenian oleh seni- 
man. Lalu, kenapa olahraga tidak 
bisa dipimpin oleh pekerja ol: 
raga (atlet dan pelatih) yang 
rah, darah, dan air matanya tum- 
pah hanya untuk olahraga? 

Saya bukan pendukung Icuk 
Sugiarto dalam kasus PBSI. Na- 
mun, nama terakhir itu mengha- 
biskan hampir seluruh hidupnya 
untuk bulu tangkis. Ta berpeng- 
alaman dalam organisasi, tahu 
benar seluk-selingkuh olahraga, 
bulu tangkisnya. Semua hanya 
untuk perbandingan dengan Gita 
Wirjawan, yang mohon maaf, bu- 
kan bandingan profesional ma- 
cam Icuk, Utut Adianto di catur, 
dan Lukman di angkat berat. 

Tentu saja dibutuhkan kapa- 
sitas lain untuk menjadi pemim- 
pin organisasi olahraga: kemam- 
puan manajerial, diplomasi, ko- 
neksi, dan finansial. Namun, ka- 
pasitas-kapasitas terakhir ini ter- 
nyata tidak bermakna dalam 
mendongkrak prestasi olahraga 
tanpa diintegrasikan dengan ku- 
alitas-kualitas sportif pekerja 
olahraga. Apa yang terjadi bela- 
kangan dalam dunia olahraga 
menjadi pelajaran. 


Roh berbeda 


Olahraga sudah menjadi per- 
mainan politik, bahkan untuk ke- 
pentingan politik itu sendiri. 
Menjadi kacau karena roh dan 
geregetnya berbeda. Olahraga ti- 
dak bisa dikelola dengan mana- 
jemen politik di mana konflik 
menjadi salah satu kepastiannya. 
Seperti dinyatakan Vicente del 
Bosgue, sukses sepak bola Spa- 
nyol karena ia dipraktikkan de- 
ngan semangat kekeluargaan, 

Siapa tak memahami, jika se- 
mangat kekeluargaan pula yang 
sesungguhnya menjadi identitas 
kita sebagai bangsa. Maka, meli- 
hat kegagalan kita, dengan sema- 
ngat kekeluargaan, kejernihan, 
dan kejujuran, saya merasa tepat 
meminta penanggung jawab po- 
litik utama dalam kerja ini, Men- 
teri Pemuda dan Olahraga, untuk 
mundur saja. Segera. 

Dalam kekeluargaan memang 
ada pemakluman, sedikit permi- 


Anggota Dewan Pengarah ILO 


sif, dan toleransi. Namun, dalam 
keluarga juga ada adekuasi, ke- 
kesatriaan, kejujuran, dan keikh- 
lasan, 

Maka, Saudara Menpora, juga 
para elite kepengurusan olahraga 
yang hanya mementingkan diri 
dan golongan sendiri, cukuplah 
bagi bangsa ini berterima kasih. 
Silakan mundur dengan kesatria 
agar harkat dan martabat Anda 
tetap mulia. 

Izinkanlah yang lebih profe- 
sional dan berhasrat kuat memi- 
kul tanggung jawab yang sesung- 
guhnya tidak lebih remeh diban- 
dingkan kementerian lain. 

RADHAR PANCA DAHANA 

Budayawan 


POJOK 


Berkembang subur, 
bisnis bagi yang me- 
ninggal. 

Bahagia di bumi dan di 
surga... lengkap sudah! 


- 


Media diminta terus 
mengkritik kebijakan 
pemerintah. 

Anjing menggonggong 
kafilah (selalu) berlalu, 
capek juga! 


- 


Jakarta kemarin genap 
satu dekade hari bebas 
kendaraan bermotor, 
Yang baik dilanjutkan, 
yang kurang baik dibe- 
nahi! 


. 


Lahan SDN VII Jom- 
bang, Ciputat, Tange- 
rang, dipagari orang. 
Guru dan muridnya ha- 
nya bisa "embek”! 


men 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


OPINI 


REDAKSI 


YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Reksa Dana di CIMB Niaga 


Dicairkan Sebelum Waktunya 
Pp ada 28 Oktober 2009, saya berencana men- 


depositokan uang di CIMB Niaga Cabang 

Tomang Raya, Jakarta Barat. Saat itu, saya 
ditawari membeli produk reksa dana terproteksi 
pada obligasi pemerintah, ORI 006 dan ORI 004, 
berjangka 33 bulan. Jatuh tempo pada Agustus 
2012. Pembayaran kupon setiap bulan dan sudah 
berjalan 28 bulan sampai pada Februari 2012. 

Pada 26 Maret 2012, saya mengambil uang di ATM dan 
saat mencetakkan buku, saya terkejut ada dana masuk. 
Langsung saya tanya kasir. Jawabannya: "Ada pencairan 
dana produk reksa dana terproteksi.” Saya bingung, menga- 
pa dana itu bisa cair, padahal saya tidak merasa menjual atau 
menandatangani pencairan dana tersebut. Kalau produk itu 
cair, secara otomatis akan kembali ke 100 persen dari modal. 
Namun, yang cair 101,514 persen. 

Merasa penasaran, keesokan harinya, saya bertanya ke- 
pada bagian Pelayanan Nasabah CIMB Niaga Tomang Raya, 
Jakarta Barat. Jawabannya: "Semua memang cair.” Saya 
memiliki produk serupa di bank lain. Penjelasan bank ini, 
dana saya cair pada Agustus 2012. 

Saya dirugikan karena seharusnya masih menerima ku- 
pon selama lima kali lagi sampai jatuh tempo pada Agustus 
2012. Apakah karena saya tidak mengerti tentang produk ini 
pada saat pertama kali membeli produk? 


KRISWARDHANI 
Tomang, Jakarta Barat 


uang dan kamera pemantau 
(CCTV). Bila berdasarkan CCTV, 
yang mengambil uang bukan sa- 
ya, bank bertanggung jawab. 
Pada 3 Agustus 2012, saya di- 
minta datang ke bank melihat 
rekaman CCTV: uang saya diam- 
bil seorang pria bertopi. Tak je- 
las terlihat wajahnya. Setelah itu 
bank menyatakan bahwa uang 
saya tak bisa dikembalikan de- 
ngan alasan "bukan kasus luar 
biasa”, Saya sangat menyayang- 
kan begitu gampang kartu ATM 
Bank CIMB Niaga digandakan 
orang lain. Apa tanggung jawab 
CIMB Niaga terhadap keaman- 
an uang nasabahnya? 
NG TE SEI 
Citra 2 Ext BG 2, 
Jakarta Barat 


Setelah Dapat 
Sertifikat Pendidik 


Berikut tanggapan kami ter- 
hadap surat Saudari Yeni Ro- 
silawati di Kompas (44/9),”Tun- 
jangan Sertifikasi Dosen Tidak 
Jelas”, Sesuai dengan data pada 
kami, Saudari Yeni Rosilawati 
adalah dosen PNS DPK pada 
Kopertis Wilayah V DIY yang 
i an sebagai anggota staf 
pengajar pada Universitas Mu- 
hammadi 

Yang bers 
tifikasi dosen pada 2011. Se 
dengan ketentuan, tunji 
profesi bagi dosen diberikan ter- 
hitung mulai Januari tahun ber- 
ikutnya setelah yang bersan 
kutan dapat sertifikat pendidik. 

Dana tunjangan profesi bagi 
dosen DPK ataupun dosen tetap 
yayasan dialokasikan pada 
tiap DIPA Kopertis, Kewenang- 
an teknis pembaye 
tung pada situ 
yang ada serta kebijakan dari 
setiap Kopertis. 

Sesuai dengan informasi dari 
Sekretaris Kopertis Wilayah V, 
pembayaran tunjangan profesi 
bagi dosen di lingkungan Koper- 


Tidak Tepati Janji 

a membeli rumah di Me- 
lati Mas Residence (dahulu Villa 
Melati Mas), Serpong, Tan 
rang, pada Juni 2011. Pembelian 

lunasi sesuai dengan per- 

jian. Rumah diserahterima- 
Kan pada 19 November 2011, 
terlambat dua bulan dari tanggal 
yang dijanjikan. 

Yang mengecewakan, sampai 
saat ini, saya hanya memegang 
dokumen perjanjian pengikatan 
angkan akta jual 
beli belum ditandatangani. Oto- 
matis sertifikat ramah belum 
diberikan kepada saya. Padahal, 
ya memerlukan dokumen-do- 


layanan pembeli, sertifikat 
rumah saya diperkirakan dapat 
diberikan lebih kurang satu ta- 
hun lagi. Beberapa tetangga 

mengalami hal serupa, 
AMBAR WIDIASTUTI 
Melati Mas Residence, Ser- 
pong Utara, Kota Tangerang 
Selatan, Banten 


Digandakan 


ya nasabah Bank CTMB Ni- 
aga Cabang Taman Palem, Ja- 
karta Barat, dengan nomor re- 
kening 922-01-14137-xx-x. Pada 
29 Juni 2012, uang di tabungan 
saya berkurang. Setelah saya ce- 


kumen tersebut untuk menye- takkan buku tabungan, ketahu- tis Wilayah V dibayarkan per 
an administrasi pinjaman an bahwa uang diambil orang semester. Untuk semester per- 
kantor, menggunakan ATM palsu pada tama telah dibayarkan kepada 

dah menanyakan hal 21 Juni 2012 tujuh kali (Rp 84 setiap dosen penerima tunjang- 


ini berkali-kali kepad juta) dan pada 26 Juni 2012tiga an profesi pada Agustus 201 


pengem- 


bang, alasannya bermacam-ma- kali (Rp 8 juta). PIN sudah di- yaitu untuk periode Januari 
cam. Pengembang selalu me- ganti oleh pembobol/pencuri. 2012 sampai Juni 2012. 
ngatakan, dokumen-dokumen Saya laporkan hal ini kepada SUPRIADI RUSTAD 


masih dalam proses, Terakhir 
kali saya mendapat informasi 
dari Saudara Dinka, bagian pe- 


pihak bank pada 29 Juni 2012. 
Katanya, akan diusut dengan 
mengecek lokasi pengambilan 


Direktur Pendidik dan Tena- 
ga Kependidikan Ditjen Pen- 
didikan Tinggi Kemdikbud 


Senkaku, 


elombang protes an- 
G ti-Jepang tengah 
membara di China, 


Banyak perusahaan besar 


Jepang berhenti beroperasi. 


Tak hanya itu, kedua negara 
tengah menggelar pengamanan 
laut di sekitar Kepulauan Sen- 
kaku yang diributkan. Apa yang 
sedang terjadi di kepulauan ini? 


Tiga faktor pemicu 

Pertama, perbedaan paham 
garis perbatasan laut di Laut Chi 
na Timur (the East China 
antara Jepang dan China hingga 
kini belum dicapai kesepakatan 
bersama.” Walau — keduanya 
sama-sama meratifikasi Konven- 
si PBB tentang Hukum Laut 
(UNCLOS) 1982, tetapi mereka 
membangun pemahaman sendiri 
yang belum tuntas dibicarakan. 
Jepang mengusulkan pembagian 
wilayah berdasar garis tengah di 
zona ekonomi eksklusifnya (ber- 
jarak 200 mil dari garis dasar/ba- 
seline), sedangkan China meng- 
acu pada kelanjutan alamiah dari 
landas kontinennya (berjarak di 
luar 200 mil). 

Mengenai paham gai 
ala Jepang memang tis 
dengan isi konven: 
sudah berkait dengan hal “ke 
daulatan (sovereignty), keputusan 
yang bersifat sepihak tak punya 
basis legal. Pakar hukum laut dari 
China, Ji Guoxing, menegaskan 
bahwa pengambilan garis tengah 
untuk pengukuran ZEF dan lan- 
dasan kontinental seharusnya di- 
dasarkan pada sebuah perjanjian 
antarkedua pihak agar tercapai 
solusi adil. Selanjutnya, pengu- 
kuran wilayah berdasarkan g 
tengah hanya sebuah cara peng- 
ukuran, bukan sebuah p: 
dari hukum internasional kel 
saan dalam delimit: 

Sementara pakar dari Jepang 
melihat, garis tengah yang di- 
pahami Jepang hanya bersifat 
sementara (Seoung-Yong Hong, 
2009, Maritime Boundary Dis- 
putes, Setllement Processes, and 
the Law of lhe Sea). Di bawah 
kondisi sementara ini, joint de- 
velopment bisa dibangun hingga 
kedua negara mencapai kesepa- 
katan membuat garis perbata: 
bersama (a common line). Kar 
itu, Jepang mengusulkan joint 
development berkelanjutan di ga- 


lengah 


Oleh AWANI IREWATI 


pipi sw 


ris tengah yang dipahaminya. 

Kedua, perbedaan persepsi 
jarah kepemilikan Senkaku (Di 
oyu dalam bahasa China) di 
tiap pihak bermuara pada klaim 
berbeda. China yakin kepemi 
likan atas Senkaku sejak Dinasti 
Ming (1368-1644), di mana na- 
manya sudah tercantum di se- 
buah buku berjudul Departure 
Along the Wind (terbit 1403). 
Selain itu, kepulauan ini bes 
pulau-pulau keci ng mengitari 
kerap kali disebutkan dalam ling- 
kup pertahanan maritim China 
saat itu. 

Lagi pula, Kepulauan Diaoyu 
yang saat itu menjadi bagian dari 


Taiwan biasa digunakan para ne- 
layan China sebagai basis ope- 
rasional, lahan 


China dalam perang Sino-Jepang 
(1894-1895), Taiwan (termasuk 
Diaoyu Islands) diserahkan ke 
Jepang, Namun, akhir PD TI, ke- 
pulauan ini dikembalikan oleh AS 
ke China berdasarkan perjanjian 
"Tiga Besar” (AS, Inggris, China) 
di Kairo tahun 1943. 

Jepang setelah kemenangan- 
nya dalam perang Sino-Jepang 
menerima penyerahan Senkaku 
dari China, Ini dianggap sebagai 
bagian teritorial Jepang ara 
resmi. Sejak itu, survei atas ke- 
pulauan ini dilakukan Jepang 
dan diyakini bahwa kepulauan ini 
tidak berpenghuni. Survei saat 
itu menunjukkan tiadanya tanda- 
tanda bahwa kepulauan 
berada di bawah kontrol China. 

Berdasarkan keputusan Kabi- 
net 14 Januari 1895, kepulauan 


onkaku 


ini dimasukkan ke teritorial Je- 
pang, Sejak itu, Senkaku menjadi 
bagian integral dari Kepulauan 
Nansei Shoto, di mana ini di- 
yakini tidak menjadi bagian 
dari Taiwan ataupun lain- 
nya, yang diserahkan ke 
China setelah PD TI. Lagi 
pula, sebuah Map 1969 
buatan Pemerintah the 
People's Republic of Chi- 
na berlabel confidential 
memasukkan — Kepulauan 
Senkaku ke wilayah Jepang. 
Berarti ada pengakuan resmi 
sejak itu bahwa Senkaku ma- 
suk dalam wilayah otoritas Je- 
pang. 
Ketiga, munculnya sengketa 
ini dipicu setelah kedua pihak 
menyadari adanya sumber 
cadangan minyak dan gas di 
sekitar Kepulauan Senkaku pa- 
da pertengahan 1990-an, yang 
berlanjut hingga kini. Ketika ke- 
i nal dipicu kepen- 
prospektif berupa 
temuan cadangan minyak dan 
gas, segala daya penguat dan buk- 
ti pembenaran akan dihimpun 
demi basis legal untuk pengu- 
asaan sumber energi itu. Apalagi 
Jepang dan China adalah dua 
negara yang sangat bergantung 
pada suplai minyak dan gas dari 
luar. Dan, ketika keduanya me- 
nyad: danya cadangan energi 
yang tidak jauh dari wilayah me- 
reka, keduanya akan "mati-ma- 
tian” memperjuangkanny: 
Dengan latar tiga faktor di atas, 
kemarahan rakyat China dengan 
membakar bendera Jepang, me- 
nyerang kantor perwakilan Je- 
pang, dan yang menyebabkan ba- 
n besar Jepang di 
ngguhnya ha- 


China ditutup, $ 
nya "puncak es" saja. Jika faktor 
pertama terutama dan kedua ti- 
dak segera dicari jalan keluarnya, 
hubungan ekonomi keduanya 
menjadi terganggu. Apalagi bila 
ditambah dengan luapan kema- 
rahan yang semakin kencang, 
bertepatan dengan peringatan 
hari "Manchuria Incident” 18 
September 1931 (invasi 
Jepang ke wilay 
yaitu Manchurin) di China di- 
pakai ”momen” yang 
emosional rakyat 
akin garang. 

Di luar itu, menyimak peta 
konflik mulai dari Laut China 
Selatan, di mana China beru- 


antara Jepang dan China 


(Malaysia, Vietnam, Filipina, 
Brunei, termasuk Taiwan) hingga 
Laut China Timur, masalah yang 
dihadapi China tidaklah tunggal. 
Mulai Laut China Selatan hingga 
Laut China Timur, eksistensi ke- 
pentingan ekonomi, politik, dan 
kedaulatan China sedang diper- 
taruhkan di hadapan banyak ne- 
gara, Tak pelak, ketika kepen- 
tingannya "terusik" oleh Jepang 
di Laut China Timur, luapan pro- 
tes kemarahan berlipat ganda. 


Pelajaran bagi Indonesia? 

"Sengketa? dengan China ini 
membuat Jepang harus berhi- 
tung pula dengan negara tetang- 
ganya. Klaim kepemilikan Ke 
pulauan Senkaku di satu 
menjadi semacam "uji kasus 
gi Jepang atas penyelesaian seng- 
keta lainnya, Sebutlah seperti Pu- 
lau Dokdo/Takeshima dengan 
Korea Selatan dan Kepulauan 
Kurile dengan Ri 

Guna memperjuangkan hak 
kedaulatan di wilayah teritorial 
pulau ini, Jepang tampak 
ap wait and see pada hasil 
akhir dari solusi Kepulauan Sen- 
kaku. Artinya, semaksimal mung- 
kin Jepang tidak akan 'meman- 
cing munculnya perkara lain de- 
ngan Korea Selatan maupun Ru- 
a. 

Pola penyelesaian sengketa 
antara Jepang dengan China bisa 
menjadi pembanding bagi Indo- 
nesia, yang juga tidak mengha- 
(api masalah tunggal perbatasan 
terkait kedaulatan dan kepen- 
tingan ekonomi. Sebaliknya, ke- 
dua pihak bersengketa bisa 
mengambil pelajaran dari peng- 
alaman Indonesia dan Malaysia 
dalam menyelesaikan dua pulau, 
Sipadan dan Ligitan, yang di- 
ajukan ke International Court of 
Justice (ICJ). 

Jalan akhir sengketa belum di 
tangan Jepang dan China. Ka- 
rena itu, solusi terbaik ialah 
membangun joint development di 
wilayah yang disepakati bersama 
terlebih dulu. Sementara itu, du- 
duk di meja perundingan harus 
segera diwujudkan. Sebab jika 
Joint development dilakukan se- 
telah menunggu sengketa ber- 
akhir, tak terbayang berapa ke- 
untungan ekonomi yang ”meng- 
uap", yang seharusnya bisa di- 
rengkuh oleh kedua negara. 

AWANI IREWATI 


rusan atas dua Kepulauan Spratly 
dan Paracel dengan lima negara 


Peneliti Kajian Internasional 
di Pusat Penelitian Politik LIPI 


TAHAPAN 


Perlode Mel - 


September 2012 


Penerima hadiah 22 September 2012 


Syarat dan ketentuan berlaku 
Penyelenggaraan program promosi ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku 


MERCEDES-BENZ S-CLA 


Senantiasa di Sisi Anda 


Selamat! Grand Prize telah menjadi milik Anda 


No. 


Rekening: 


2 MERCEDES-BENZ 


C-CLASS 


No. Rekening: 


2333603888 
3890279821 


200 motor YAMAHA 
dapat dilihat di www.bca.co.id 


BCA 
500888 


(021) 500888 dari ponsel 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, 


SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


KILAS LUAR 


EGERI 


Insiden Tugu Tani Terulang di Moskwa, 7 Tewas 


Kecelakaan maut mirip insiden di halte Tugu Tani, Jakarta, 
Januari lalu, terjadi di Moskwa, ibu kota Rusia, Sabtu (22/9). 
Pengemudi dalam keadaan mabuk menabrakkan mobilnya ke 
halte bus hingga tujuh orang tewas dan tiga orang lainnya 
terluka. Menurut polisi, pengemudi telah ditahan dan dia ter- 
ancam dihukum sembilan tahun penjara. Diketahui pula, surat 
izin mengemudi pelaku telah dicabut pada tahun 2010 karena 
pernah mengemudi dalam keadaan mabuk. Kantor berita In- 
terfaz mengutip seorang pejabat polisi mengatakan, pengemudi 
melaju dengan kecepatan tinggi, sekitar 200 kilometer per jam. 
”Dari hasil pemeril n diketahui, pada saat kecelakaan itu, 
pengemudi dalam keadaan intoksikasi alkohol," kata polisi 
Moskwa di situs mereka. Tingkat kematian akibat alkohol dan 
kecelakaan lalu lintas tercatat tertinggi di Rusia dibandingkan 
di negara Barat lainnya. (REUTERS/CAL) 


Ribuan Pengunjuk Rasa Dukung Pemilihan Chavez 


Ribuan pendukung Presiden Venezuela Hugo Chavez, Sabtu 
(22/9), turun ke jalan untuk mendesakkan terpilihnya kembali 
pemimpin sosialis itu, dengan memfokuskan pada program 
sosialnya. Chavez mencalonkan diri untuk masa jabatan enam 
tahun ketiga, dan jajak pendapat memperlihatkan, dia unggul 
atas pesaingnya dari kubu kiri-tengah, Henrigue Capriles, men- 
jelang pemilu 7 Oktober, Para pendukung Chavez yang me- 
ngenakan kaus merah itu berbaris di pusat kota Caracas, 
menyerukan slogan mendukung program sosialnya yang di- 
usung Chavez, Chavez (58) tidak tampak dalam aksi turun ke 
jalan itu, Namun, dia mengucapkan terima kasih kepada para 
pendukungnya melalui jejaring sosial Twitter. Sementara itu, 
Cap ang telah mengatakan mendukung sebagian dai 
program sosial Chavez, seperti perumahan dan layanan ke- 
sehatan, berkeliling negeri untuk berkampanye, (AFP/DI) 


Kongres Musim Panas 


APP/ALAIN JOCARD 


Anggota parlemen Perancis dari partai sayap kanan Front 
National (FN), Marion-Marechal Le Pen, dengan celana jeans 
dan lengan kemeja digulung, bersiap berpidato pada kongres 
musim panas FN di La Baule-Escoublac. Perancis, Senin (23/9). 


INTERNASIONAL 


Presiden Amerika Serikat Bar 


Obama melambai kepada publik saat berjalan menuju helikopter Marine One di Taman $ 


AEP/JIN WATSON 


latan Gedung Putih, Washington DC, awal pekan 


lalu, Di tengah kesibukan kampanye pemilihan umum presiden AS, Obama akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa (25/0) 


Sidang Umum Dibayansi Krisis 


AS Tolak Permohonan Visa 20 Pejabat Iran 


NEW YORK, MINGGU — Perang saudara di 
Suriah, ketegangan soal program nuklir Iran, dan 
nti-Barat di sejumlah negar: 


protes # 
membayangi pelal 
Perserikatan Bang 


Tut 


-Ban, 


Lebih dari 120 kepala nega 
dan pemerintah dijadwalkan ha- 
dir pada pertemuan Majelis 
Umum PBB itu, Termasuk di 


antaranya pemimpin negara yang 
berseberangan, seperti Presiden 
Iran Mahmoud  Ahmadinejad 


dan Perdana Menteri Israel Ben- 
jamin Netanyahu. Saking kecam 
dan adu bantah tak terhindarkan 
saat mereka ber n 

PBB tak se khusus meng- 
pertemuan soal perang sau- 
dara di Suriah. Hal ini mengingat 
sikap dunia internasional jelas 
terbagi antara mendukung dan 
menentang pemerintahan Pre- 
siden Bashar al-Assad. 


n Sidang Majelis Umum 
g gsa yang dimulai Selasa 
(25/9), di New York, Amerika Serikat. 


pasti menyinggung aksi terhadap 
Suriah 
Obama akan menjadi sa 
pembi 
Umum dibuka Sel is Jen- As 
deral PBB Ban Ki-moon. 


dan Liga Ar 
Lakhdar Bi 
Sabtu lalu. 
sis Suriah berkembang menjadi 
ancaman 

Kedi 
Suriah akan dibah: 
temuan Majelis 


Hari Senin ini, Brahimi akan 
menyampaikan hasil pertemuan- 
nya dengan Presiden Suriah 
Bashar al-Assad kepada Dewan 
Keamanan PBB. Isu Suriah juga 
akan mendominasi debat per- 
temuan tingkat menteri DK PBB, 
Rabu, Adapun Uni Bropa me- 
luncurkan bantuan kemanusiaan 
baru bersamaan dengan perte- 


Muslim 


Namun, Presiden Amerika — muan sahabat Suriah, Jum: 
Serikat k Obama dan pe- Pe n diplomatik soal 
mimpin Barat lainnya hampir Sur h membekas dalam 


China dan Suriah, dua sekutu 
pidato mereka. Suriah yang tiga kali memveto 
satu resolusi DK PBB, tak mengirim 
telah Sidang pejabat seniornya ke New York. 
1 juga hanya mengirimkan 


menteri luar negeri, 
Ban dan Utusan Khusus PBB 
p untuk Suriah, Nuklir 
himi, telah bertemu Stewart Patrick, ahli institusi 
(eduanya sepakat kri- intemasional dan pemerintahan 
tata global dari lembaga pemikir 
kawasan, — Dewan Hubungan Luar Negeri, 
ti isu mengatakan, Suriah menjadi sa- 
s di luar per- lah satu dari dua isu yang ber- 
Imum, kobar dalam Sidang Majelis 


dalam 


a awal 


keamanan 
nya juga menyepa 


Umum ini, Isu kedua adalah 
program nuklir Iran. 
t ini berkembang isu bah- 
pkan serangan 
r ke fas nuklir Iran 
ng terletatt di bawah tanah. 
Tran bei bahwa program 
nuklir mereka bertujuan damai. 
Namun, Barat mengatakan, ne- 
gara itu menyembunyikan agen- 
da pembuatan bom atom. 
Ahmadinejad dijadwalkan 
berpidato pada Rabu. Presiden 
Tran itu selalu hadir dalam Sidang 
Majelis Umum PBB sejak ber- 
kuasa tahun 2005, dan tahun ini 
bisa menjadi pidato terakhirnya 
di PBB, sebelum menghadapi pe- 
milu pada Juni 2013. Seperti se- 
belumnya, sejumlah — negara 
diprediksi akan walkout jika Ah- 
madinejad mengulang keraguan- 
nya pada tragedi holocaust pada 
Perang Dunia II dan pihak yang 
bertanggung jawab soal serangan 
teroris 11 September 2001 di AS, 
Adapun Netanyahu mendapat 
giliran berl a pada Kamis. Pe- 


jabat tinggi enam negara—Ing- 
China, Perancis, Jerman, 
sia, dan Amerika Serikat— 
yang melakukan negosiasi nuklir 
dengan Iran akan bertemu se- 
telah PM Israel itu menyam- 


Sementara itu, kantor berita 
Iran, Fars, memberitakan, AS 
menolak permohonan visa 20 pe- 
jabat tinggi Iran untuk meng- 
hadiri Sidang Majelis Umum 
PBB, termasuk dua menteri. Iran 
mengajukan visa untuk 160 ang- 
gota rombongan, dan 140 orang 
mendapat 

Fars tidak menjelaskan alasan 
penolakan tersebut. Namun, se- 
jumlah pejabat Tran dikenai 
gan bepergian ke AS terkait 
anksi program nuklir mer 
askan dua men- 
angkat. Ah- 
madineji ad diberitakan akan di- 
dampingi Kepala Staf Kepresi- 
denan Esfandiar Rahim Masha 
dan Menteri Luar Negeri Ali Ak- 
bar Salehi. (AFP/REUTERS/WAS) 


PILPRES AS 


Romney Malah Sibuk Galang Dana 


LOS ANGELES, MINGGU 


suara di ne 


Dikritik kurang meluangkan — kungan terhadapnya sempat su- 
waktunya untuk mengunjungi — rut setelah Romney menunjuk 
negara bagian yang memiliki ba- — Ryan sebagai kandidat wakil pre- 


siden. 


Raup jutaan dollar AS 


Saya bal 
lang ke rur 


nyak pemilih mengambang, kan- 
didat presiden Amerika Serikat 
dari kubu Republik, Mitt Rom- 
ney, malah asyik mengumpulkan 
dana di dua tempat California 


hari ini. 


Selatan, Sabtu (22/0) malah ke sini menjenguk Anda 
Justru — Presiden — Barack semua,” kata Mitt Romnoy ke- 
Obama, yang berjuang untuk ter- — pada para pendukungnya di hotel 


ta Gi 


pilih kembali, berkampanye di wi: 
Wisconsin pada hari yang sama, 
Wisconsin adalah tempat kela- 
hiran Paul Ryan, calon wakil pr 
siden — pendamping — Romney. 
Obama, menurut polling terakhir 
yang dilakukan NBC-Wall Street 
Journal Marist, masih didukung Del 
sekitar 50 persen pemilih di ne-  dietnya, Jenny C 
gara bagian ini dibandingkan de- tiket, berk 
ngan Mitt Romney, yang hanya AS dan 25.000 doll 
didukung 45 persen. untuk 
"Kita tentunya tak bisa me- 
nyalahkan seseorang untuk per- 
soalan yang saat ini kita hadapi,” Mereka makan 
kata Obama, yang pada pemilu panggang dan 
presiden tahun 2008 memenangi Israel, kuskus. 


panyenya itu hanya berj 


Jolla. 


mendengarkan 


masakan 


ra bagian ini. Du- 


an tak sempat pu- 
Kami 


nd Del Mar di Del Mar, 
California, Padahal, tempat kam- 
rak tak 
sampai 20 kilometer dari rumah 
liburan Romney di pantai La 


Sekitar 650 pendukungnya di 
Mar—termasuk konsultan 
3—membayar 
antara 1.000 dollar 
" AS, hanya 
pidato 
Romney sepanjang 40 menit atau 
untuk bisa berfoto bersamanya, 
daging ayam 
khas 


Pada acara penggalangan dana 
berikutnya di Hotel Beverly 


Hilton, Mt (Rempay berhai l 


1000 dollar AS hingga # 50000 
dollar AS, Tak hanya komedian 
Dennis Miller, para tamu juga 
dihibur pemusik, komposer, dan 
produser musik ternama David 
Foster. 

Praktis selama hampir sepe- 
kan terakhir, Romney tidak ber- 
temu publik untuk berkampanye, 
dan hanya menghadiri lima peng- 
galangan dana. Hal ini mengun- 
dang kekhawatiran sejumlah pi- 
hak di Partai Republik karena 
pemilu presiden pada 6 Novem- 
ber tinggal kurang dari tujuh 
minggu. 

Baru pada hari Minggu, Rom- 
ney terbang ke Denver untuk 
berkampanye. Kampanyenya di- 
lanjutkan dengan bus dan 
singgah di Ohio, negara bagian 
yang diperebutkan kedua kubu, 

Selasa. (AP/REUTERS/S 


Features 


KX-TES824ND 


Botarmas £ 


PT Gemilang Trada Prota 
1405 & PT Intan Cemeriang Elkirindo 185 25 


CV. Panatelindo 88! 5445 Depok: Mitra gi 
Cilegon (0256: Kota Baru 391 73 Sukabumi (0266): Oueen Electronic 


@ Transfer between extenton 
jos @ Paging between extention 
P- ' @ Conterence between extention 


Alta Sajamera 625 6 


0 Morata Tunas Yobelindo & 
$ 4888 @ Sarana Bagus 5830 2453 # Si 


Bogor (0251) mui 
51 Pantanah (0861): Cahaya E. 736 105 


PASTIKAN ANDA MENDAPAT GARANS 


PESTA KP 


90 7996 @ Beri 


. 
9735 @ Multicord Karyasakti 

ar Cahaya 5006 
Tetrasatia Jaya 564 


Dyorat Kuwertaan terimu 


"indasi barang-barang optional Cardi Telophone 


yang tidak baru/Rofurtishisangat murah, 


gsx tdak merusak perangkat Central Main Unit anda 
Pastikan setiap cardi telephone tlah dilengkagi 
“Kartu Garansi Resmi dangan jaminan 2 tahun 


“dan Hologram Resmi dari ITCOMM: 


Call Center : 0807 1777 777 & (021) 533 3348 
www.panasonic-itcomm.com 


DARI ITCOMM 


Di Pameran Properti Terbesar Akhir th 2012, Bunga Rendah & Berlimpah Hadiah ! 


22 s/d 30 
September 2012 
Jakarta Convention Center 


UANG MUKA 


RINGAN 


JANGKA WAKTU KREDIT 


d 
2D tan 


Menampilkan Proyek - Proyek Properti Unggulan Terkemuka Indonesia, 


DISKON PREMI 


PROVISI 


0,5Y6 


BEBAS BIAYA 
ADMINISTRASI 


ASURANSI " 
" KEBAKARAN 5: 
- JIWA 354 


A4 


Perumahan, Apartemen, Kondotel, Rusunami, Pertokoan/ Ruko, Villa& Resort. Dari tipe mewah, menengah & murah 


bersubsidi, di lokasi-lokasi strategis : JABODETABEK, Serang, Bandung, Karawang, Cikampek, Sukabumi, Sragen, 
Salatiga, Purwokerto, Kendari, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Samarinda, Manado & Medan. 


genargepaman Masi post” gelas Uetn 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ad-house 
 ——i 


@ Bank Sponsor 


KA 
REIDKI Jakarta Bank @ BTN 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBE 


R 2012 


INTERNASIONAL 


9 


Milisi ” Haram” Dibubarkan 


Properti dan Fasilitas Dikembalikan kepada Pemerintah Libya 


BENGHAZI, MINGGU 
— Otoritas Libya 
membubarkan milisi dan 
kelompok bersenjata 
yang tidak berada di 
bawah kontrol 
pemerintah. Ketua 
Majelis Nasional Libya 
Mohammed al-Megaryef 
menegaskan hal itu di 
Benghazi, Libya timur, 
Sabtu (22/9) malam. 


Keputusan pemerintah itu di- 
ambil sehari setelah ribuan warga 
Benghazi berunjuk rasa mem- 
protes kehadiran milisi dan ke- 
lompok bersenjata yang mere- 
sahkan wilayah mereka. Dalam 
kerusuhan yang terjadi pada hari 
Jumat lalu, 11 orang tewas dan 
lebih dari 70 orang terluka. 

Otoritas berwenang juga me- 
mutuskan menempatkan satu 
”ruang operasi” di Benghazi yang 
dimanfaatkan bersama oleh mi- 
liter, pasukan Kementerian Da- 
lam Negeri, dan brigade-brigade 
Kementerian Pertahanan negara 
yang berisi mantan pemberontak 
atau oposisi. 

Mereka meminta tentara me- 
nerapkan wewenangnya dengan 
menempatkan perwira sebagai 
komandan brigade yang dibentuk 
dalam massa perlawanan pada 
2011, yang berubah menjadi pe- 
rang saudara dan pertempuran 
menggusur Moammar Khadafy. 
Otoritas baru ti: b 

rga sipil ini memindah! 
pejuang meski bany 
eka sudah bergabung dengan 
Kementerian Dalam Negeri atau 
Kementerian Pertahanan. 

Pada hari Jumat (21/9), pu- 
luhan ribu warga Libya berde- 
asi menentang kelompok 
Ratusan demonstr 
mudian menyerbu basi 
Bentrokan tak terhindar- 
n korban jiwa berjatuhan. 
Bentrokan mematikan itu ter- 
pusat di markas Raf Allah al- 

i afi yang berada 


Warga sipil Libya bergembi: 
Ratu 
bei 

Amerika Serikat di Benghazi 
orang turun ke jalan di Benghazi 


rian Pertahanan. Markas kelom- 
pok bersenjata pun diji 
Tindakan itu dilakukan tepat 
10 hari setelah serangan terh: 
Konsulat Amerika Seri 
Benghazi yang menewaskan em- 
AS, termasuk Duta 
stopher Stevens. Se- 
rangan itu dipicu protes atas ber- 
nya film berbiaya mur: 
Innocence of' Muslims, yang di- 
nilai amat menghina Islam. 
Keputusan Pemerintah Libya 
diambil set: pertemuan yang 
dihadiri tokoh elite Libya, antara 
lain Perdana Menteri Mustafa 
Abu Shagur, Panglima Milite 
ss Mangush, Kepala Ba- 
Salem al-Ha: 
serta banyak anggota majelis na- 


Kantor berita LANA melapor- 
kan, militer juga telah menge- 
luarkan ultimatum kepada milisi 
dan kelompok bersenjata lain- 
Militer memerintahkan me: 

mengosongl kompleks 
militer, properti negara, dan pro- 
perti milik bekas pejabat peme- 
rintah, termasuk properti milik 
anggota bekas rezim atau anak 
Khadafy dalam kurun 48 jam. 

Ratusan mantan pemberontak 
mengambil alih fasilitas militer 
dan sipil milik pemerintah serta 
properti pendukung rezim Kha- 
dafy tidak lama setelah kejatuhan 
mereka, Kepada mereka, otoritas 
Libya kini mulai bersikap tegas, 
terutama kepada milisi atau ke- 
lompok bersenjata ilegal, yang 


etelah berhasil mengusir Brigade Ansar al 

an warga sipil Libya bergabung dengan tentara dan polis 
enjata—termasuk kelompok militan—yang berkuz 
yang menewaskan Duta Besa 
menuntut pembubaran milisi, 


i menyerbu mz 


Sh: 


merintah Tripoli. 
Bubarkan diri 


Dua kelompok milisi di De 
kni Abu Slim dan Ar 
membubarkan diri 


ya, 
ha- 
hari 


lawanan yang dilakukan po- 
isi, tentara, dan aktivis. Peristiwa 
itu terjadi sehari setelah peng- 
al-Sharia di 


Milisi Ansar al-Sharia menjadi 
1 kemarahan publik Beng- 
i karena diduga kuat berada di 
penyerangan di Konsulat 
AS di kota itu, pekan lalu, 

, telah membubarkan 
milisi dan menarik semua ang- 


dari markas mereka di Benghazi, Liby 
kelompok milisi seiring frus 
adi kota itu. Frustrasi warga memuncak terutama setelah serangan ke Konsulat 

r AS Christopher Stevens dan tiga anggota staf Kedubes AS. Lebih dari 10000 


AP PILOTO/MOHAMMAD HA 


, Jumat (21/9). 
asi warga melihat kelompok 


publik di Derna,” ujar pemimpin 
kelompok Abu Slim seperti dirilis 
kantor berita LANA pada hari 
Minggu. 


"Kelompok milisi di Derna 
melihat apa yang terjadi Jumat 
malam di Benghazi. Mereka 


mengatakan tak akan membu- 
nuh saudara mereka sendiri se- 
hingga memutuskan untuk bu- 
ba ata Siraj Shennib, profesor 
linguistik yang turut serta 
dalam aksi protes massa di Beng- 
hazi. 


Derna, kota tepi pantai di Laut 
Tengah, dikenal sebagai pusat 
perekrutan utama bagi militan 
Banyak dari mereka yang ber- 
gabung dengan perang Trak, 
Afganistan, dan Suriah. 


TIMUR TENGAH 


Gerakan Radikal 
Membonceng Revolusi 


njuk rasa besar-besaran terhadap kantor-kantor misi 
| diplomatik AS di dunia Arab dan Islam pekan lalu, 

sebagai protes atas film Innocence of Muslims yang 
menewaskan Dubes AS dan tiga diplomat AS lainnya di Libya, 
menjadi pelajaran berharga bagi AS. 

Seperti diberitakan surat kabar utama Israel Yedioth 
Ahronoth, Kamis (20/9), AS kembali meminta Israel tidak 
menyerang Iran. Dikatakan, aksi unjuk rasa besar-besaran itu 
akan terulang kembali, bahkan bisa lebih besar lagi, jika Israel 
nekat menyerang Iran. 

AS memperingatkan Israel, penyerangan Tran akan mem- 
bawa dampak batalnya perjanjian damai Is 
dan Jordania. 

Harian terkemuka Israel itu mengungkapkan, AS telah me- 
nyampaikan kepada Israel bahwa rezim baru di Mesir, Tunisia, 
Libya, dan Yaman, yang berkuasa melalui revolusi rakyat tahun 
lalu, hingga saat ini belum mampu mengontrol rakyat mereka. 
Sebaliknya, rakyatlah yang mengendalikan para pemimpin di 
negara-negara Arab yang dilanda Musim Semi Arab itu. 

Menurut analisis pejabat AS yang dikutip harian tersebut, 
jika Israel menyerang Iran, aksi protes yang muncul setelah itu 
akan sulit dikendalikan pemimpin baru negara-negara Arab 
dan Islam tersebut, 


Analisis itu menyebutkan, pe- 
merintah di Mesir dan Jordania 
takkan mampu lagi menahan te- 
kanan rakyatnya yang menuntut 
pembatalan perjanjian damai 
dengan Israel. Pasalnya, kebijak 


an Pemerintah Arab pascarevo- 


AS kembali meminta si mengikuti aspirasi rakyat- 
Israel agar tidak ny: 
menyerang Iran. 


Di Jordania, misalnya, Raja 
Abdullah TT pekan lalu terj 
membatalkan kenaikan 
BBM setelah terjadi aksi unjuk 
rasa rakyat yang menolak ke- 
naikan harga itu. 

Analis politik asal Tunisia, Abdurrauf al Maliki, dalam ar- 
tikelnya di harian Al Hayat, edisi Selasa (18/9), menga 
pemerintah Tslamis moderat yang berkuasa di Mesir, 

isia saat ini ternyata gagal mengontrol kelompok 
keras yang berideologi Jihadi-Salafi. Kelompok garis | 
dengan mudah menggerakkan atau membonceng gerakan 
a untuk menyerang sasaran Barat di negara-negara Arab 
itu jika mendapat momentum, 

Menurut Maliki, ada titik lemah dalam bangunan hubungan 
kekuatan-kekuatan politik di Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman 
evolusi saat kekuatan radikal dalam bangunan tersebut 
senderung membangun kekuatan otonomi yang berbeda dari 
garis besar kebijakan negara. 

Ia mengungkapkan, sebuah kelompok radikal salafi di Libya 
kini membangun kamp khusus di dekat kota Derna, Libya 
Timur, tanpa ada tindakan dari pemerintah pusat Libya. 

Kelompok radikal yang dikenal dengan nama Ans 
kini juga berkembang di Libya, Tunisia, Yaman, dan Mesir 
dengan memanfaatkan euforia kebebasan di negara-nega 

Tantangan pemerintah Islamis moderat di Mesir, Tunisia, 
Libya, dan Yaman saat ini adalah harus mampu mengin- 
tegrasikan kelompok radikal tersebut ke dalam sistem negare 
baru pascarevolusi 


(MUSTHAFA ABD RAHMAN 


dari Kairo, Mesir) 


di bawah kekuasaan Kemente- al dan dewan lokal. tak berada di bawah kendali Pe- gota keluar gedung-gedung (AFP/AP/REL S/CAL) 


s 


SUZUKI 


Way of Life! 


Atas diresmikannya Showroom Mobil Suzuki 


PT. TRIDHARMA ADIGRAHA 


Jl. WR. Supratman No.12, Ambon » Telp: (0911) 341305, 351931, 352354 » Fax: (0911) 341722 
Kami siap melayani Anda 
di daerah Ambon dengan fasilitas 3S 


Sales - Service - Spare Parts 
yang didukung tenaga-tenaga profesional. 


PT, Tridharma Adigri 


Ssuzuki 


PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR 
PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES 


Sole Agent 


PT, UNITED MOTORS CENTRE 
Sole Distributor 


SURANAYA 


PT, UNITED INDO BALI 
Bau 


PPT. NUSANTARA JAYA SENTOSA 
BANDUNG 


PT. BUANA INDOMOBIL TRADA 


PONDOK INDAH, PULOGADUNG, PANTAI INDAH KAPUK, SUN TER. DEWI SARTIKA, BSD, PLUIT. HARAPAN INDAH, NOTA BUMI & MT, HARYONO: 


PT. RESTU MAHKOTA KARYA PT. SUMBER BARU ANEKA MOBIL PT. ANUGRAH MOBIL UTAMA PT, MEGAH PUTRA SEJAHTERA PT. TRANS SUMATERA AGUNG PT. SUN MOTOR PT, CITRA ASRI BUANA PT. SUMBER BARU ANEKA MOTOR 


JAKANTA JAKARTA JAKARTA MAKASSAR MEDAN JAKARTA TANGERANG SELATAN YOGYAKARTA. 
PT. BYPASSINDO JAYAINDAH PT. HANDUAYA BUANA TRADA PT. SINAR GALESONG PRIMA PT.INDOMOBIL MULTITRADA PT. BUANA ALEXANDERTRADA PT. DUTA CENDANA ADIMANDIRI PT. SUNMOTOR BUANA TRADA JAGORAWI MOTOR 
JAKARTA JAKARTA MANADO TANGERANG DEPOK BogoR JAKARTA BANGKA BELITUNG 
PT. KEBAYORAN JAYA INDAH UTAMA | PT.SUMBERBARU SENTRAL MOBIL | PT, RODAMAS MAKMUR MOTOR PT. CINTA DAMAI PUTRA BAHAGIA | PT.SUNMOTORINDOSENTRATRADA | PT. DWI PERKASA MOBILTAMA PT. PUSAKA MOTOR PT. NUSA SARANA CITRA BAKTI 
JAKARTA J JAKANTA BATAM CIREBON SEMARANG BOGOR JAKARTA PALEMBANG J 
PT. ARMADA PERKASA MOBILINDO PT. JAYA INDAH MOTOR PPT, PATRAKO MOTOR ABADI PT. ELANG PERKASA MOTOR (PT. BUANAMOBIL SENTRAL TRADA PT. SOLO INDONESIA UTAMA (PT. PERSADA LAMPUNG RAYA PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS 
JAKARTA JAMBI PALU PADANG PEKANBARU soto LAMPUNG PALANGKARAYA 
m— Ba naa 4 .. —d 1 4 
PT.KANGAROO MOTOR MANDIRI | PT. MEGAH PUTRA KENDARI PT. SURYA MEGAH KENCANA UTAMA | PT, NENGGAPRATAMA INTERNUSA. PT. ARINDO GEDONG JEMBAR PT. ARMADA BANDA JAYA PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS PT. CAKRA MOBILINDO 
BENGKULU KENDARI SORONG 3 GORONTALO J TEGAL BANDA ACEH J BANJARMASIN LOMBOK 
PT. SAMEKARINDO INDAH PT, SURYA MEGAH KENCANA PT. SURYA BAHANA MAHKOTA PT. ARISTA JAYA ABADI PT. GRAHA MOTOR ABADI PT.BUANA INDOMOBILTRADA | CV. DAYA MOTOR 
BALIKPAPAN PAPUA J KUPANG KEPULAUAN RIAU J TERNATE J SURABAYA 1 PONTIANAK 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


INTERNA 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


HONGKO 


Tak Ada Tempat 
untuk Sepeda... 


G 


aksi-taksi warna merah, bus tingkat, dan minibus meng- Oposisi 
| angkut manusia ke dan dari tempat kerja di jalan-jalan Suriah 
yang padat lalu lintas di Hongkong. Dalam keriuhan itu, membawa 
ada satu hal yang tak tampak, yaitu sepeda. granat 
Kota-kota lain di seluruh dunia memilih bersepeda sebagai berpeluncur 


cara yang murah, sehat, dan ramah lingkungan untuk be- 
pergian. Namun, tidak dengan Hongkong. Pemerintah negara 
tersebut menetapkan bersepeda sebagai kegiatan rekreasi, 
bukan sebagai moda transportasi. Pemerintah menolak men- 
dorong penggunaan sepeda di wilayah perkotaan yang sibuk 
karena risiko kecelakaan. 


roket siaga di 
distrik 
Amariya, 
Aleppo, Sabtu 
(22/9). Oposisi 


, memindahkan 


- : Pp markas 


Martin Turner, Ketua Aliansi Penggemar Sepeda Hongkong, 
yakin ini saatnya kota itu berganti pikiran. "Hongkong me- ea komando dari 
merlukan sepeda. Kami punya masalah kemacetan, masalah — Turki ke 
an kesehatan, Bersepeda adalah solusi dari semua —. wilayah Suriah 
tersebut. "yang telah 
Menurut Turner, yang namanya moda transportasi bagi dibebaskan”, 
pemerintah hanyalah kereta api dan bus. Tidak pernah ada di tengah 
pertimbangan serius untuk membuat sepeda sebagai bagian pertempuran 
dari infrastruktur transportasi. sengit dengan 


pasukan 
pemerintah di 
perbatasan 
Suriah dan 
Turki 


David Byrne, musis 
pendiri kelompok Talking 
Heads, yang juga aktivis 
bersepeda dan penulis 
buku mengenai bersepeda 
di sejumlah kota di dunia, 
menyebut Hongkong se- 
bagai kota terburuk di du- 
nia bagi pengendara se- 
peda. 

Data polisi Hongkong 
memperlihatkan, jumlah 
pesepeda yang tewas me- 
ningkat dari 10 orang ta- 
hun 2010 menjadi 19 
orang tahun lalu. Di Lon- 
don dan New York, yang 
jumlah pengguna sepeda- 
nya jauh lebih tinggi, 
korban tewas akibat ke- 
celakaan lalu lintas ma- 
sing-masing 16 orang dan 21 orang, 


AFP/MIGUEI MEDINA 


posisi Klaim Sebagian Negara 


Pangkalan FSA Pindah dari Turki ke Tanah Airnya di Suriah 


DAMASKUS, MINGGU — Oposisi mengaku telah 
mengendalikan sebagian besar wilayah Suriah, 


di Su s kan itu," kata Kolonel Riad al- ra 
cepat atau lambat Assad akan Assad, salah satu komandan opo- 


g saudara yang telah mene- 
waskan sekitar 27.000 orang, Per- 


Di Hongkong, pengemudi kendaraan tidak terbiasa berbagi terguling. Ini yang antara lain i, lewat pernyataan video, temuan itu ditolak FSA karena 
jalan dengan sepeda. "Mereka punya pola pi aya raj Minggu (23/9). Klaim itu muncul sehari setelah mendorong FSA memindahkan yang dekatde- din bagai upaya Assad mem- 
jalanan dan kamu harusnya pergi ke lintasan s as mereka dari Turki ke ngan Ria dl mengatakan,  bodohi dunia internasional, 


pasukan perlawanan oposisi, Tentara Pembebasan 
Suriah, memindahkan pangkalan utama mereka dari 
Turki ke salah satu kota yang mereka kuasai. 


FSA selama lebih dari 
tahun bermarkas di Turki 
para pejuang mereka berpe 
melawan pasukan loya 
Meski oposisi kini” mengu 


kolonel itu tiba di Su 
lalu. "Rencana itu memutuskan 
semua pemimpin FSA akan ber- 
pangk: di Suriah secepat 
mungkin, baik di Idlib maupun di a 
Aleppo,” kata sumber itu dan — daerah yang luas di Suriah, me- 
menambahkan, — pemindahan reka menghadapi serangan udara 
rampung dalam dua pekan. dan artileri militer Assad. 

FSA adi ah satu kelom- Meski menyerukan pengun- 
pok paling depan dari sejumlah  duran diri Assad, Barat bersikap 
kelompok bersenjata yang ber- i-hati mempersenjatai oposisi 
ng melawan Assad. Dalam rena ada banyak faksi yang 

n videonya, Riad al- bebe ra diplomat Barat 
ad mengatakan, prajuritnya — mengatakan, akan me- 
akan "berjuang bahu-membahu" lihat tanda-tanda apakah para 
gan kelompoklain dan beren- — pejuang oposisi memiliki rantai 


Will Soo, wan yang menggunakan sepe j 
Di kantornya yang punya 2.000 karyawan, hanya tiga yang 
pergi ke kantor menggunakan sepeda. 

Untuk menghindari lalu lintas, pesepeda yang aktif kadang 
memilih gowes pada malam hari. Namun, tak hanya perilaku 
pengendara kendaraan bermotor yang membahayakan pese- 
peda. Sebagian pesepeda sendiri juga dalam bahaya karena tak 
tahu aturan di jalan raya. 

Faktor lain yang membuat warga enggan menggunakan se- 
peda adalah polusi. Pemerintah merevisi baku mutu udara 
untuk pertama kali dalam 25 tahun, Januari lalu, setelah 
penelitian universitas memperlihatkan penyakit yang terkait 
dengan polusi menewaskan lebih dari 3000 orang tiap tahun. 
(er kampanye Jaringan Udara Bersih, Patrick Fung, 
mengatakan, sumber utama polusi adalah gas buang kendaraan. 
Namun, organisasinya enggan mempromosikan bi 


yang telah dibe 
di dalam tanah air mereka. 
Wahab mengaku memimpin 
empat katibas (batalyon) yang 
membentuk brigade ”Nass 
laheddine" di Aleppo, kota ter- 
besar di Suriah. Pada hari Sabtu, 
FSA mengatakan, pangkalan uta- 
ma dipindahkan baik ke Provir 
Idlib maupun Aleppo. Setiap hari 
selalu ada pertemuan FSA di 
Aleppo untuk mengatur strategi 
pemenangan at: im. Langkah 
selanjutnya adalah ”membebas- 
kan” Damaskus dari rezim. 
”Kepemimpinan FSA mema- des 


Oposisi menegaskan, banyak 
wilayah Suriah di luar kendali 
rezim Presiden Bashar nang, ja waktunya lebih 
Dengan atau tanpa bantuan lama,” katanya 
asing, jatuhnya rezim tinggal hi- Menurut Wahab, pasukannya 
n bulan, bukan lagi tahun,” — telah merebut sebagian besar wi- 
Kolonel Ahmed Abdel Wa- layah Suriah. "Kami telah me- 
hab, komandan sebuah brigade  ngendalikan sebagian besar ne- 
1850 personel pasukan opo- gara, Di bi wilayah, militer 
sisi yang menyebut diri Tentara terkurung di barak, Mereka ja- 
Pembebasan Suriah (FSA). rang keluar, dan kami bisa ber- 


"Kalau negara-negara lain tidak 
membantu, kami masih akan me- 


alah satu tujuan utamanya. "Ki a kami memiliki rudal gerak bebas di mana-mana, ke- rah yang dibe-  cana menguasai Damaskus. komando yang jelas di Suriah. 
ik pesepeda di Hongkong dan j antipesawat dan antitank, de-  cuali di Damaskus," ujarnya. setelah berhasil Oposisi mengeluarkan peng- Dilaporkan, militer rezim telah 
bagi pesepeda untuk pergi-pulang ke ngan cepat kami bisa mendapat- mewujudkan rencana bahwa FSA umuman itu sehari menjelang — menyerang Homs dan De 


kan keuntungan," katanya saat Pindah pangkalan 


berbicara di Atma, desa dekat Ber 
perbatasan Suriah dengan Turki. hadap « 


bekerja sama dengan banyak ba- 
talyon dan satuan untuk meng- 
amankan daerah yang dibebas- 


konferensi kelompok oposisi Su- pada hari Minggu. Tekanan mi- 
riah di Damaskus, yang bertujuan liter terhadap oposisi meningkat. 
mencari solusi politik bagi pe- (AFP/RBUTERS/AP/CAL) 


Turner tetap yakin bersepeda met 
seperti yang dilakukan kota-kota lain di dunia, Lalu, terlintas di 
benak, bagaimana dengan Jakarta? (AFP/DI) 


rkan hasil a 
ituasi yang ber! 


Undangan di Facebook Timbulkan Kerusuhan 


Perkiraan kerugian hinj 
juta euro dikeluarkan Pet 
Asuransi Belanda. Pihak asuransi 
mengatakan akan berupaya se- 
kuat tenaga menjamin pihak-pi- 
hak yang bersalah menyumbang 
biaya perbaikan. 


NDA 


DEN HAAG, MINGGU — Ri- 
buan orang datang ke Haren, kota 
kecil di Belanda, Jumat (21/9) 
malam, karena undangan pesta 
ulang tahun yang dipasang di 
ji Facebook. Ber- 
uan orang di kota 


datang ke kota kecil berpendu- 
duk 18.000 jiwa itu, 

Jalan ke rumah gadis itu pun 
diblokade. Sekitar 500 polisi di- 
kerahkan mengamankan pesta 
itu. Polisi menyelamatkan gadis 
itu dari rumahnya dan 


mengambil foto — kerusuhan, 
membuka kemungkinan pena- 
hanan lebih lanjut. 

Bats mengatakan, analisis awal 
memperlihatkan, kelompok pe- 
rusuh bersikap sangat k 
reka terlihat penuh pe 


kumpulnya ri 


kecil itu menimbulkan kerusuh- —— Awaldarikerusuhan ituadalah melarang konsumsi minuman dan dengan sengaja memancing 
an yang menyebabkan 34 orang undangan pesta ulang tahun keras di sekitar daerah itu, Polisi — konfrontasi dengan polisi, 


n itu terlihat antara 
us bertuliskan "Pro- 


antihuru-hara akhirnya turun K 
tangan ketika beberapa ratus lain dari 


angkap, 29 orang cedera, dan 


ke-16 yang dipasang seorang ga- 
an sampai satu juta euro i 


dis di Facebook. Pesta 


(ekitar Rp 12,5 miliar) 

Dalam kerusuhan sepanjang 
malam, polisi antihuru-hara di- 
batu, botol, pot bunga, 
an sepeda oleh massa yang 
mengamuk. Pagi harinya, Jaksa 
Hessel Schuth mengatakan, 34 
orang ditangkap dan diajukan ke 
pengadilan karena melanggar ke- 
tertiban umum. 
ampah masyarakat menga- 
muk di kota kita,” kata Rob Bats, 
Wali Kota Haren, yang terletak 
185 kilometer sebelah utara 
Amsterdam itu. 


maksud untuk menjadi perayaz 
kecil, tetapi gadis itu lupa me- 
ngeset undangan sebagai acara 
pribadi. Tak ayal, undangan itu 
menyebar luas dan ditanggapi 
lebih dari 20.000 orang. 

Hal itu diikuti munculnya be- 
berapa situs yang dibuat khusus 
untuk pesta itu, salah satunya 
memasang alamat si gadis 
dengan tambahan pesan, “Si 
kan bawa teman-teman! 

Polisi bersiaga menghadapi se- 
gala kemungkinan. Menurut 
warga, tak kurang 4000 orang 


anak muda yang mabuk mencoba 
masuk kejalan itu, 

Setelah melempari polisi de- 
ngan berbagai benda, kelompok- 
kelompok pemuda itu bergerak 
ke pusat kota. Di sana mereka 
merusak mobil, pagar, lampu ja- 
lan, dan rambu pengatur lalu 
lintas. 

Kepala polisi Haren, Oscar 
Drots, pada konferensi pers yang 
disiarkan televisi mengatakan, 

2 ang ditangkap di- 
dakwaan pelanggaran ke- 
tertiban umum. Polisi juga telah 


ject X Haren” yang dikenakan 
sejumlah anak muda yang datang 
ke Haren, Jumat malam itu. Tu- 
lisan itu merujuk pada film re- 
maja berjudul Project X, bercerita 
tentang pesta ulang tahun di 
pinggir kota yang menjadi tak 
terkendali setelah undangannya 
tersebar luas melalui internet. 
Hari Sabtu, muncul akun lain 
di Facebook bernama Project 
Clean-X  Haren, mendorong 
orang membantu membersihkan 
jalan-jalan di kota kecil itu. 
(AFP/AP/DI) 


SA 
CATRINUS VAN DEM VEEN 


a pribadi. Lebih dari 20000 orang 
NOS mengatakan, 4.000 orang, sebagian besar anak 


on, 
ba 
7 left! 


vw. 


THE 20" 


INDONESIA 
INTERNATIONAL 


MOTOR 


ECO-MOLBILITY 


FREE SMUTTLE BUS EMERY 15 MINU TES" FROM IIMS 
EXTRA 

PARKING To Gn, 
AREA@ same 


Buy 2 Day Trans Retum Tickets & 
Get 1 Free Entry Passto IIMS Oowa 


Day rang 


Free one IIMS Entry jr 
Pass for Every Pertamax Purchase" 


apply #minimun p Mtxpo to Mall 


Featuring 35 Car Beandx n Wonted br Oremuea by Sponsored by tndorsedty sunported by 
'EED) Kat cnavaLun : « 
D BE DAMANSU 7 IIA GFAW CP Wroron #8 | - 
—amman—— Pe 
Kawanat cetawar rusa i i EA 4 
k ) OICA Mess | atumma 
ata WI - KL) D KR) Mercertes Ber asi ss | 
« -A PIL TANI ISU2ZU Jeep ercedes Benz 
Geet K4 Ma sman aa hama GAIKINDO ' teng yanganrad Lnonca Rana | Gillete 
P & PIL 
“@- &a wssan c 2. LM RK mn. DO 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


Nasib 


Perbankan 
Belum Jelas 


Merkel dan Hollande Tak Sepakat 


ASBERG, SABTU — Lemahnya struktur industri 
perbankan Eropa menjadi salah satu penyebab krisis 
di zona euro. Hal ini disebabkan industri ini didera 
kerugian besar akibat krisis perumahan di Amerika 
Serikat dan juga terlibat praktik penipuan. Hingga 
kini belum ada solusi jitu untuk memperkuat 


struktur perbankan Eropa. 


Isu ini termasuk salah satu 
topik pembicaraan antara Kan- 
selir Jerman Angela Merkel dan 
Presiden Perancis Francois Hol- 
lande, Sabtu (22/9). Keduanya 
bertemu di Istana Barogue di 
Ludwigsburg, Jerman, tempat 
mantan Presiden Perancis Char- 
les de Gaulle berpidato di ha- 
dapan pemuda tahun 1962. 

Kedua pemimpin negara pilar 
utama zona eurg ini sekaligus 
merayakan 50 tahun rekonsiliasi 
hubungan bilateral seusai Perang 
Dunia II. Keduanya sama-sama 
menyerukan "Hiduplah Hubung- 
an Jerman-Perancis”. 

Pada kesempatan itu, Hollande 
menginginkan integrasi peng- 
awasan industri perbankan Ero- 
pa dipercepat, jika perlu dimulai 
Januari 2013. Merkel membalas, 
niat itu tidak bisa dilakukan ter- 
gesa-gesa, tetapi harus ditata se- 
cara saksama. 

"Saya mendukung penyatuan 
industri perbankan. Ini meru- 
pakan salah satu langkah penting, 
Kita harus melakukannya seta- 
hap demi setahap dan kerangka 
itu sebaiknya dilakukan lebih ce- 
pat," kata Hollande. 

Merkel secara implisit tidak 
setuju, "Bagi saya kualitas in- 
tegrasi harus terjamin. Tak ada 
gunanya melakukan sesuatu de- 
ngan terburu-buru, Hal itu justru 
bisa menimbulkan biaya baru.” 

Integrasi pengawasan per- 
bankan menjadi hal mendesak. 
Ini merupakan salah satu syarat 
yang diinginkan Jerman agar 


perbankan Eropa kuat, disiplin, 
dan layak mendapatkan suntikan 
modal dari badan-badan di Ero- 
pa. 

Salah satu solusi mengatasi 
krisis Eropa adalah memperbaiki 
urat nadi perekonomian, yakni 
industri perbankan, Dengan sun- 
tikan modal baru, industri ini 
diperkirakan baru bersedia men- 
jalankan peran sebagai perantara 
perekonomian, yang dalam tiga 
tahun terakhir mandek. 

Hollande memasrahkan nasib 
6000 bank di zona euro untuk 
tunduk kepada satu badan peng- 
awas yang kuat. Merkel mengata- 
kan, salah satu prioritas utama 
adalah memantau bank-bank be- 
sar. Ini diperlukan agar struktur 
keuangan bank besar bisa di- 
ketahui secara saksama sebelum 
disuntikkan dana baru. Ada ke- 
curigaan, bank-bank besar di 
Eropa hanya tinggal kerangka ka- 
rena permodalan tidak kuat. 

Para pemimpin zona euro 
umumnya menginginkan kucur- 
an dana secepatnya lewat per- 
bankan demi menyelamatkan 
ekonomi tanpa memikirkan ku- 
alitas perbankan. Ini mengingat 
akar krisis semakin mendalam 
dan perekonomian semakin ter- 
puruk ke dalam resesi. 

Jerman dalam tiga tahun ter- 
akhir sudah tidak bisa menerima 
begitu saja sebuah tindakan yang 
terburu-buru. Jerman meng- 
inginkan legalitas dan efektivitas 
dalam program penyehatan per- 
bankan. (AFP/REUTERS/AP/MON) 


GiLets 
Tenmg 


PANTALOWS 
Te, 


Aktivitas Pasar Loak 


SWEAT Dg 
PuLLs 9g 


£  TSHiRrs 
- 

HAuts h £ 
Ae 


ANG c 
WEnisieg LE Mes. 


'APP/REMY GABALDA 


Seorang penjual memasang harga barang yang dijajakannya dalam pasar barang loak di 
Villefranche-de-Lauragais, Perancis selatan, Minggu (23/9). 


Chicago 

Melihat Menara Eiffel dengan tu- 
buh condong ke kiri membuat 
menara itu lebih pendek. Tidak 
percaya? Penelitian tiga psikolog 
Belanda itu menjadi salah satu 
pemenang Ig Nobel, penghargaan 
untuk penemuan yang unik dan 
konyol. Penghargaan pesaing No- 
bel ini diberikan oleh lembaga 
Kronik Penelitian yang Mustahil. 
Pencetus Ig Nobel, Marc Abra- 
hams, mengatakan, hasil peneli- 
tian Anita Eerland, Rolf Zwaan, 
dan Tulio Guadalupe kepada 33 
orang memperlihatkan, melihat 
benda sambil condong ke kiri 
membuat orang memperkirakan 
ukuran benda itu lebih kecil da- 


DiDuR aw 


ripada ukuran sesungguhnya. Abrahams juga mengumumkan 
pemenang lain, salah satunya riset mengapa orang yang tinggal 
di sejumlah rumah di Anderslov, Swedia, rambutnya menjadi 
hijau. Kambing hitamnya adalah kombinasi pipa air tembaga 
dan mandi air panas. (REUTERS/WAS) 


DAMPAK KRISIS 


enjadi orang kaya 
A /I dengan "gelar" jutawan 
ternyata belum cukup 


untuk kebal terhadap ki 
Anda harus meraih level mil 
der untuk selamat dari badai 
krisis keuangan global saat ini. 

Banyak jutawan yang bertam- 
bah miskin tahun lalu. Namun, 
Jika sudah menjadi miliarder, 
krisis pun seolah tak terasa. Pa- 
ra miliarder memanfaatkan tim 
manajemen pengelola kekayaan 
mereka untuk memanfaatkan 
gejolak di pasar yang menyerang 
para jutawan. 

Demikian antara lain hasil 
penelitian perusahaan riset 
Wealth-X di Singapura. 

Jumlah orang yang setidak- 
nya memiliki kekayaan sebesar 


r- 


30 juta dollar AS (Rp 286,2 mi- 
liar) naik menjadi 187.380 orang. 
Namun, jumlah total kekayaan 
mereka turun 1,8 persen men- 
jadi 25,8 triliun dollar AS. Jum- 
lah ini masih lebih besar di- 
bandingkan dengan besaran 
ekonomi China dan AS. 

Kelompok yang paling terte- 
kan dalam krisis ini adalah me- 
reka yang memiliki kekayaan 
antara 200 juta dollar AS dan 
400 juta dollar AS. Menurut 
World Ultra Wealth Report ber- 
dasarkan data hingga 31 Juli 
lalu, jumlah kelompok ini turun 
99 persen dan kekayaan mereka 
melorot 14 persen. 

Sementara itu, orang yang 
benar-benar kaya justru ber 
menambah hartanya. Jumlah 


mereka naik 94 persen menjadi 
2.160 orang dan kekayaan me- 
reka naik 14 persen menjadi 6,2 
triliun dollar AS. 

”Walaupun hanya memiliki 
kekayaan satu atau dua miliar 
dollar AS, mereka mendapatkan 
banyak keuntungan. Mereka 
memiliki banyak nasihat inves- 
tasi dan jelas menarik perhatian 
bank-bank besar,” ujar Mykolas 
Rambus, CEO Wealth-X. 

"Ini merupakan isu untuk 
mereka yang berada di tengah- 
tengah. Mereka yang memiliki 
kekayaan 100 juta dollar AS-500 
juta dollar AS. Saya tidak yakin 
mereka mempekerjakan orang 
yang benar-benar bagus untuk 
mengelola portofolio dan per- 
usahaan mereka dengan sukses,” 


katanya. 


”Sekadar” Jadi Jutawan Pun Tak Cukup Lagi 


Seiring dengan persoalan fi- 


| yang melanda Eropa dan 


menjadi 475 miliar dollar AS, 
sebagian besar berasal dari Aus- 
tralia, 


AS, para orang kaya mengalih- 
kan investasi spekulatif mereka 
ke perusahaan swasta, komodi- 
tas, dan properti, 

Asia menderita penurunan 
kekayaan yang paling banyak, 
turun 6,8 persen menjadi 6,25 
triliun, karena pasar saham yang 
melemah dan permintaan 
ekspor yang berkurang dari Ba- 
rat, 

Kekayaan juga menurun di 
Eropa, Timur Tengah, dan Ame- 
rika Latin. Sementara warga 
Amerika Utara bertambah ke- 
kayaannya sebesar 2,8 persen 
menjadi 8,88 triliun dollar AS 
dan Oseania naik 44 persen 


Akan tetapi, jangan remeh- 
kan orang kaya di Asia. Seiring 
dengan penurunan kekayaan di 
Jepang, China, dan India yang 
merupakan rumah dari 
sen penduduk amat sangat kaya, 
akan terjadi pembalikan, Mere- 
ka akan bangkit. Hal ini ber- 
dasarkan kekuatan sistem finan- 
sial kawasan dan ekonomi. 

"Total kekayaan orang super- 
kaya di Asia diperkirakan me- 
lampaui total kekayaan di AS 
pada tahun 2020,” demikian la- 
poran tersebut. 

Kalau jutawan saja rentan 
krisis, bagaimana yang miskin? 

(REUTERS/JOE) 


:- OPEN for REGISTRATION , ' 


PRE-SCHOOL, PRIMARY, SECONDARY & JUNIOR COLLEGE 


e S2 


“ 


Z BEST 'A' LEVEL RESULTS 
IN INDONESIA 


(Winner of the most Cambridge A Level Awards ) 


MOST GOLD MEDALS 


EARNED IN ICAS 


(The only school in Indonesia to be 
5 awarded in ALL subject categories ) 


M Singapore Curriculum 
International Standard 
B Intensive English & Mandarin 


R 


UNIVERSITY of CAMBRIDGE 
International Examinations 


BBS Kebun Jeruk, JAKARTA (Pre 


puri Indah Mall 


Central Park Mali: 
Emporium Pluit Mall 
bi. - 


| Mall Taman Anggrek 


oo! & Primary School) p. (#62) 21-534 8378 


& Junior College) p. (#62) 21-532 8833 | BBS Pantai Indah 


Kapuk, JAKARTA p. (62) 21-588 0045 | BBS BANDUNG p. (4-62) 22-253 1100 | 


BBS MALANG p. (62) 341-299 6777 | BBS SEMARANG (Pre-S 


hool) p. (462) 24 


831 8753 (Primary School, Secondary School & Junior College) p. (62) 24-850 2992 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pem 


(500016 
tbank 


Sebagian orang 
ingin hasil yangpasti.— 


esual kebutuhan 


Nikmati kenyamanan Tabungan Muamalat Prima untuk perusahaan Anda 
dengan sistem bagi hasil sesuai syariah yang menguntungan, 

namun tetap bebas bertransaksi kapan saja di ATM Muarnalat, ATM Bersarna/ Prima 
dan jaringan atm berlogo VISA di seluruh dunia 


Share IBI visa Ge) RI DO @ ro 


Tabungan Muamalat Prima 


ainnya Ingin lebih fleksibel 


alnnya ingin dapat 
yang terbaik 


Semua orang bisa menikmati hasil semaksimal deposito 
dengan kenyamanan sebebas tabungan 


d Bank 
Muamalat 


.- 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


Hari Ini, Penghargaan UNESCO Diserahkan di Bali 
Senin (24/9) ini, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, 
dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) 


res 


i memberi penghargaan lanskap budaya subak sebagai 


warisan budaya dunia kepada Pemerintah Provinsi Bali di 
halaman Pura Taman Ayun, Kabupaten Badung. Perwakilan 
UNESCO, Kishore Rao, didampingi Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Mohammad Nuh akan menyerahkannya kepada 
Gubernur Bali dengan bupati/wali kota, Penetapan lanskap 
subak disetujui sidang Komite Warisan Dunia Ke-36 UNESCO 


di St Petersburg, Rus 


Minggu (23/9). (AYS) 


akhir Juni lalu, Kami tertantang 
jaga tradisi dan lahan pertanian. Kami harus terus me- 
muda melestarikan subak ini,” kata Kepala 
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ketut Suastika di Denpasar, 


Kelulusan Uji Kompetensi Dokter 

Rata-rata kelulusan uji kompetensi dokter Indonesia baru 65 
persen. Mereka yang tak lulus harus mengulang pada uji 
kompetensi berikutnya. Hal itu dikatakan Ketua Komite In- 


ternsip Dokter Indones 


di Banjarma: 


standar. Menurut Mulyoha 


Mulyohadi Ali di sela Sosiali 
Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Kan 
n. Uji kompetensi diadakan 
oleh Komite Bersama Kolegium Indone: 
mastikan kualitas dokter yang berpraktik di Indones 
Ika ditelusuri mereka yang tak 


20/9), 
cjak tiga tahun lalu 
Tujuannya, me- 
ssuai 


lulus berasal dari fakultas yang belum siap, misalnya fakultas 
baru dengan jumlah pengajar terbatas, tetapi banyak menerima 


mahasiswa. Dari 72 fakultas kedokteran di Indonesi: 
mendapatkan akreditasi A baru 14 


ter n Univers 


yang 
Isanya sedikit B dan 
ang tak memenuhi 


s Brawijaya Malang itu, (WER) 


Indonesia Kirim Tim ke Olimpiade Sains Internasional 


Indonesia mengirim tiga tim pelajar untuk berpartis 


pasi 


pada ajang International Earth Science Olympiad di Olavarri, 
Argentina: International Olimpyad in Informatics Ke-24 


di Sirmione, Itali: 


serta International Astronomy Olympiad 
di Gwangju, Korea Selatan. Pelepasan tim t 


but dilakukan 


Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Rabu 


9/9). Hamid berharap keti 
prestasi terbaik. C/BLN) 


tim tersebut bisa mencapai 


Regenerasi seni tradisi di : 


KOMPAS/NINOK LEKSONO 


ntaranya ditunjukkan oleh para 
siswa Sanggar Laksita Mardhawa. Mereka 


t ini 


odang 


mempersiapkan diri untuk pergelaran Pujastungkara Agung di 


Jakarta, Oktober 2012. 


PUJASTUNGKARA AGUNG 


Regenerasi Tari dan 
Karawitan Mataram 


JAKARTA, KOMPAS — Di- 
landasi keinginan untuk meles- 
tarikan dan memopulerkan seni 
tari dan karawitan gagrak Ma 
taram Yogyakarta, Komun 
Laksita Mardhawa kini melatih 
puluhan anak-anak dan remaja 
untuk ambil bagian dalam per- 
gelaran "Pujastungkara Agung” 
(PA), 27 Oktober mendatang, di 
Jakarta. Itu diungkapkan pro- 
duser program, Estu Susanto, ke- 
pada wartawan di Jakarta, Sabtu 
(22/9) petang lalu. 

Namun, komunitas ini tak 
ingin cita-cita budaya yang ingin 
mereka lestarikan berakhir se- 
malam. Untuk itu, lanjut Estu, 
selain pergelaran tari yang juga 
akan menampilkan dua putri Sul- 
tan FIB X, yakni GKR Pembayun 
dan GKR Candrakirana, sebagai 
penari keraton, PA juga akan 
membuat film dokumenter Be- 
dhaya, the Sacred Dance (Bed- 
haya, Tarian Sakral) yang akan 
ditayangkan di saluran TV in- 
ternasional. 

Melengkapi 


pergelaran tari 


dan pembuatan film dokumen- 
ter, PA juga menyelenggarakan 
lomba karya tulis bagi siswa SMA. 
dan perguruan tinggi. Lomba 
yang akan ditutup tanggal 7 Ok- 
tober ini bertema "Mengapa Bu- 
daya Tradisi Harus Lesi 
Hingga saat ini telah diikuti 
jumlah SLTA ternama. 

Sementara itu, Ketua Program 
PA Dayu P Rengganis menam- 
bahkan, PA merupakan wadah 
dan wahana bagi upaya peles- 
tarian dan regenerasi pelaku seni 
trad gan sampai satu hari 
nanti anak cucu kita kalau mau 
belajar tari dan karawitan harus 
mencari lembaga asing, atau di 
negeri orang," kata dia. 

Sebulan menjelang pergelar- 
an, penari dan penembang muda 
-dari usia 5 hingga 13 tahun- 
yang dilatih Laksita Mardhawa di 
bawah pimpinan penari Arie 
Bekti Budi Hastuari memukau 
para wartawan yang hadir petang 
itu. Mereka antara lain menam- 
pilkan lagu anak-anak "Jaranan" 
dalam suara dan gerak. (NIN) 


”Nilai” bagi Maestro Rendah 


Tunjangan Akan Dinaikkan Rp 25 Juta Setahun 


JAKARTA, KOMPAS — Perhatian pemerintah 
terhadap maestro seni tradisi di Indonesia dinilai 
masih pencitraan. Beban para maestro untuk 
melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan 
keterampilan tak sebanding besaran tunjangan. 


Setiap bulan, sejumlah maes- 
tro seni tradisi diberi tunjangan 
Rp 1,25 juta yang diberikan enam 
bulan sekali. Besaran tunjangan 
tersebut masih di bawah upah 
minimum regional DKI Jakarta. 

Budayawan Radhar Panca Da- 
hana, Jumat pekan lalu, menga- 
takan, pemberian tunjangan oleh 
pemerintah tersebut justru me- 
rupakan penghinaan terhadap 
kekayaan intelektual para maes- 
tro seni. "Bagaimana mungkin 
seorang begawan seni yang sa- 


ngat menguasai kesenian dan to- 
tal dalam berkesenian hanya di- 
hargai Rp 1,25 juta per bulan,” 
kata Radhar. 

Jumlah tunjangan itu bahkan 
lebih kecil dari buruh pabrik se- 
patu. Sementara, beban para 
maestro sangat besar, yakni me- 
lestarikan, mengembangkan, dan 
mewariskan keterampilan, serta 
pengetahuan seni tradisi agar ti- 
dak punah di telan zaman. 

Kehidupan para maestro seni 
di Indonesia pada kenyataannya 


jauh dari sejahtera. Di antaranya 
seperti dialami Suwitri (73), 
maestro topeng Slawi, yang se- 
hari-hari harus berjualan nasi 
bungkus dan gorengan untuk 
menopang hidupnya. 

”Kalau saya tidak jualan nasi, 
ya, tidak bisa makan. Uang dari 
pemerintah cuma enam bulan 
sekali,” kata Suwitri, ketika di- 
hubungi dari Jakarta. 

Tahun lalu, Suwitri tampil di 
Taman Ismail Marzuki (TIM) Ja- 
karta untuk menunjukkan ke- 
piawaiannya menari topeng. 
Meski berusia tua, ia tampil me- 
mukau dan mendapat sambutan 
luar biasa dari penonton. 

Turun pentas, Suwitri kembali 
dalam dunianya. Tunjangan & 
tiap enam bulan sekali itu mi 
nyulitkan hidupnya, sementara 


dengan gelar maestro yang di- 
berikan pemerintah, ia harus 
mengajar tari topeng Slawi di 
berbagai tempat. 

Aerly Rasinah, cucu maestro 
tari Mimi Rasinah, mengisahkan 
hal senada. Kemampuan Mimi 
Rasinah menari topeng Cirebon 
sempat tenggelam selama 20 ta- 
hun dan kesenian itu nyaris pu- 
nah. Ia ditemukan” kembali, lalu 
diangkat sebagai maestro seni 
oleh pemerintah. 

Namun, tunjangan berupa 
uang yang diberikan tetap tidak 
mampu menopang hidupnya. Se- 
hari-hari, selain mengajar menari 
dan mewariskan kei 
kepada para mahasiswa, Mimi 
Rasinah berkutat dengan akti- 
vitas — lainnya, mengasuh 
anak-anak tetangga. 


38 maestro 

Chitraria Liestiati, Kepala Sub 
Direktorat Internalisasi Nilai Ke- 
menterian Pendidikan dan Ke- 
budayaan mengatakan, pihakny 
mendata 88 maestro seni tradis 
di Indonesia. Jumlah sebelum- 
nya 48 orang, 10 orang di an- 
taranya sudah meninggal. 

Seorang seniman diangkat se- 
bagai maestro bila mewarisi dan 
menguasai seni tradisi yang ham- 
pir punah. Mereka juga masih 
terus mempraktikkannya. 

Di tengah terhentinya kucuran 
tunjangan tahun ini, seperti di- 
alami maestro di Sumatera Uta- 
ra, pemerintah berencana me- 
naikkan tunjangan menjadi Rp 
juta per tahun. Namun, tun- 
jangan itu masih tetap diberikan 
6 bulan sekali. (IND) 


FESTIVAL MUSEUM 2012 


Koleksi Tak Berarti Tanpa Penyajian Menarik 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Sebanyak 35 museum mengikuti 
Festival Museum 2012 bertema 
”Museum Goes To Istana” di 
Pagelaran Keraton Yogyakarta 
mulai Minggu (23/9) hingga 
Jumat (28/9). Festival ini digelar 
untuk lebih mendekatkan mu- 
seum dengan mas 2 

”Tak bisa dielakkan lagi, mu- 
seum-museum tak bisa hanya 
bertumpu pada koleksi-koleksi 
tuanya. Waktu berjalan dan mu- 
seum harus bisa mencari cara-ca: 
ra baru menyajikan koleksiny: 
ujar Ketua Umum Badan 
Musyawarah Musea (Barahmus) 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
Kanjeng den Tumenggung 
(KRT) Thomas Haryonagoro, ke- 
marin. 

Menurut Thomas, dari total 3 
museum di Yogyakarta 
60 persennya yang memiliki edu- 
kator atau pemandu profesional. 
Selebihnya, masih konvensional. 

"Untuk mengatasinya, kami 
dari Barahmus DI Yogyakarta ru- 
tin melatih para pemandu mu- 
seum. Kami juga saling berkun- 
jung ke museum untuk tukar 
pengalaman," kata d 

Ketua Pelaksana Festival Mu- 
seum 2012 sekaligus Kepala Mu- 
seum Dirgantara Yogyakarta Let- 
nan Kolonel (Sus) Sudarno 
mengatakan, dari total 42 mu- 
seum di Yogyakarta, baru 32 mu- 


sum yang bergabung dalam aso- 
Barahmus. "Tingkat kun- 
jungan di beberapa museum ku- 
rang optimal. Museum-museum 
perlu mengenalkan diri kepada 
arakat,” kata dia. 
stival kali ini diikuti peserta 
dari Yogyakarta, Jakarta, Solo, 
dan Kalimantan Selatan. Setiap 
museum menampilkan kolek- 
Si-koleksinya di Pagelaran Ke- 
raton Yogyakarta, 

Dari total 275 museum di In- 
donesia, 42 di antaranya di Yog- 
yakarta. Meskipun terbilang ba- 
nyak, museum hanya ramai pada 
waktu tertentu, seperti libur se- 
kolah. 


Jadi tontonan 

Hari pertama Festival Mus 
um 2012 dibuka karnaval, mul: 
dari Taman Parkir Abubakar Ali, 
Jalan Malioboro, Alun-alun uta- 
ra, hingga Pagelaran Keraton 
Yogyakarta. Warga dan wisata 
wan domestik maupun manca- 
negara sejak Pa 15.00 me- 
madati ru lan Malioboro 
hingga Pagelaran Keraton Yog- 
yakarta yang ditutup untuk ken- 
daraan pribadi dan umum, 

"Kebetulan hari Minggu kami 
sekeluarga libur. Sa an suami 
mengajak anak-anak nonton kar- 
naval, Acara ini bagus untuk pen- 
didikan anak-anak," ucap Astuti, 
salah satu penonton. (ABK) 


KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN 


Kereta kencana koleksi Keraton Yogyakarta menyemarakkan karnaval "Museum Goes To Istana”, 
Minggu (28/9), di Jalan Malioboro hingga Pagelaran Keraton Yogyakarta. Festival yang menampilkan 


sejumlah koleksi dari banyak museum itu diikuti 35 museum di Indone: 


TEATER 


Regenerasi 


JAKARTA, KOMPAS — Sem- 
bilan belas grup teater dari be- 
berapa sekolah menengah atas di 
kitarnya memen- 
lakon drama pa- 
ival teater di auditorium 
Gelanggang Remaja Bulungan, 
19-27 September 2012. Itu salah 
satu upaya regenerasi seni per- 
tunjukan teater, 

Di Indonesia, teater masih ter- 
pinggirkan. Dibandingkan musik 
dan film, seni pertunjukan ini 
belum mampu menjadi magnet 
bagi penonton yang haus hibur- 
an, Selain banyak kelompok te- 
$ kurang berkualita 
ia juga belum tercipta 
penonton teater, 
estival ini bertujuan 'men- 
didik' generasi berikutnya agar 
mengenal dan terbiasa dengan 
teater, Kalaupun nantinya para 
siswa itu tidak lagi menggeluti 
seni pertunjukan teater, setidak- 
nya mereka bisa menjadi penon- 
ton teater karena kenal teater,” 
kata Sonny Mawardy, Sabtu 
(22/9), salah satu penggagas Fes- 


Jakarta dan s 


dan ”Pasar” Penonton Belum Tercipta 


tival Teater SMA. 

Menurut Sonny, Festival Te- 
ater SMA ini pecahan dari Fes- 
tival Teater Remaja Jak: 
sekarang bernama 
ta (FTJ). Saat itu, pe- 
stival Teater Remaja 
karta bercampur dengan pegiat 
berusia 20 tahun ke ata: 
hingga berlatih total hingga ma- 
lam hari. Tahun 1989, anak-anak 
SMA pegiat teater mengadakan 
festival sendiri. 

Festival Teater SMA diseleng- 
garakan sendiri oleh siswa-siswa 
SMA. Mereka penyelengga 
kaligus bermain teater. Seti 
hun penyelenggaranya dari 
kolah yang berbeda. Penentuan 
penyelenggara dilakukan dengan 
sistem arisan (diundi). Tahun ini 
giliran SMA 29 menjadi penye- 
lenggara festival. 

Pinkan Febriansyah (16) dari 
Teater Gong SMA 29 yang men- 
jadi ketua penyelenggara menga- 
takan, jumlah peserta rata-rata 
20 kelompok teater. Festival ta- 
hun ini dinilai dewan juri, di 


antaranya Dindon WS, Embi 


Meike Firna, alumnus yang 


kini bergabung dengan Teater 
Tetas mengungkapkan, seni te- 
ater di Indonesia masih sebatas 
hobi. Teater belum menjanjikan 


Oleh karena itu, tidak banyak 


yang memilih tetap setia ber- 
teater karena tidak mendatang- 
kan uang. "Memang sangat perlu 
ada perbaikan kualitas dalam 
berkarya dan menciptakan pasar 
penonton,” kata Meike. (IND) 


Food ingredients Asia 


One place. Thousands of food 
and beverage ingredients. si 
Countless new business opportunities in Southeast Asia. 


“ Akses pasar Asia Tenggara yang bertumbuh pesat 
“ Temukan perkembangan baru dan inovatif di industri ini 
“ Kembangkan jaringan, peluang kontak langsung untuk membangun bisnis Anda 


” 4 


xpc 


nayoran, Jakarta, Indonesia 


www.fiasia-indonesia.com 


Fi Asia menghadirkan lebih dari 400 peserta pameran lokal, regional dan global, plus: 


Future of Food Factors, konteren 


Teknologi P 


angan IPB se 


Seminar yar 


ggarakar 
gan De 


artemen Iimu dar 


NANYANG 


TECHNOLOGICAL 


UNIVERSITY 


Salah satu universitas dengan perkembangan terpesat 
dari 100 teratas di dunia 


Berusia muda dan berkembang pesat saat ini, Nanyang 
Technological University di Singapura menempati peringkat keempat 
di dunia dalam AS Top 50 Under 50 (Kualifikasi international). 
Pendaftaran secara online untuk program sarjana atau S1 dan 
beasiswa periode 2013/2014 akan dibuka pada tanggal 1 Oktober 
hingga 15 Desember 2012 bagi siswa siswi dengan UAN SMA, IB 
Diploma, A Level (atau yang setara) serta bagi siswa siswi SMA, 


yang akan lulus pada Juli 2013. 


Presentasi tentang pendaftaran NTU untuk tahun ajaran 2013/2014 akan dilaksanakan pada: 


dan tips rr Sabtu, 6 October 2012, 15.00 WIB 
" Hotel Ciputra Jakarta, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Jakarta 11470 


Pertemuan Anggota GAPMMI untuk membahas perkembi 
at industri pangan 


an terkini, kel 

Bergabunglah dengan kami untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang program 
sarjana atau S1 ber kelas dunia, beasiswa, serta kehidupan di NTU bersama Director of 
Admissions, Profesor dan mahasiswa-mahasiswi NTU! 


Ingredients in Action oleh Innova Market Insights — Temukan bahan baku terbaru 
n tren terkini hanya di Tasting Bar 


www.fiasia-indonesia.com 


"Potpi @ERFAIT Email: adm intni@ntu.edu.sg Web: wwwantu.edu.sg/intnladmissions 


ENGINEERING « SCIENCE « BUSINESS « HUMANITIES, ARTS & SOCIAL SCIENCES « EDUCATION 
SPORT SCIENCE & MANAGEMENT » MEDICINE 


dak Diperiu 


ankan Masuk 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


” LINGKUNGAN & KESEHATAN 


Sensus Serangga Air 


Siswa SMA Negeri 1 Wringinanom, Gresik, Jawa Timur, Sabtu (22/9), memantau kualitas air 
Kalitengah. Mereka melakukan sensus serangga air sebagai indikator tingkat pencemaran, Temuan 
mereka menunjukkan kualitas air Kalitengah kotor dan masuk kategori pencemaran agak berat. 


KASUS RAWA TRIPA 


Pulihkan Seluruh Kesatuan Ekosistem 


JAKARTA, KOMPAS — Wa- 
hana Lingkungan Hidup Indo- 
nesia mendesak — pemerintah 
membebaskan seluruh arca Ra- 
wa Tripa yang merupakan bagian 
Kawasan Ekosistem Leuser dari 
berbagai aktivitas perkebunan, 
Harus dilakukan pemulihan un- 
tuk menjaga kesatuan ekosistem 
dan ekologi hutan gambut. 

”Kasus Rawa Tripa merupak- 
an preseden penggunaan kawas- 
an lindung sebagai industri mo- 
nokultur, perkebunan sawit. Pa- 
dahal, di kawasan itu ada kubah 
gambut yang diandalkan fungsi 
hidrologisnya oleh masyarakat,” 
kata Deddy Ratih dari Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia, 
Jumat (21/9), di Jakarta, 

Ia mengatakan, Rawa Tripa 
digunakan sedikitnya empat per- 
usahaan perkebunan. Ia mem- 
pertanyakan, hutan gambut da- 
lam yang dilindungi pemerintah 


bisa dipergunakan sebagai arcal 
perkebunan monokultur. 

Lebih lanjut, ia memperta- 
nyakan hasil putusan Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara Medan 
yang memerintahkan Gubernur 
Aceh (Zaini Abdullah) mencabut 
izin usaha perkebunan budidaya 
PT Kalista Alam di Rawa Tripa, 
Kabupaten Nagan Raya (amar 
putusan pengadilan 30 Agustus 
2012). Ia mendesak agar putusan 
segera dieksekusi dan dilakukan 
rehabilitasi kawasan. 

Kasus penggunaan Rawa Tripa 
sebagai perkebunan menarik 
perhatian publik setelah Walhi 
menggugat Gubernur Aceh atas 
izin perluasan kebun PT Kalista 
in diterbitkan di tengah 
instruksi presiden untuk menun- 
da izin baru di hutan/gambut. 

Unit Kerja Presiden Bidang 
Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan pun campur tang- 


an. Mereka menemukan sejum- 
lah dugaan kuat pelanggaran hu- 
kum atas penggunaan lahan ini. 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) Kementerian Lingkung- 
an Hidup menyidik pada ranah 
pidana yaitu pembakaran hutan 
gambut saat membersihkan la- 
han perkebunan serta ranah per- 
data, yaitu kerugian negara aki- 
bat pembakaran itu. 

Zenzi Suhadi, Pengkampanye 
Hutan dan Perkebunan Walhi, 
mengatakan, kini sedang dikum- 
pulkan petisi untuk mendesak 
penyelamatan kawasan gambut 
Rawa Tripa Aceh. 

Petisi online bertajuk "Guber- 
nur Zaini, Tepati Janji, Tegakkan 
Hukum. Hentikan semua kegiat- 
an berbasis lahan di Rawa Tripa 
dan cabut izin perusahaan yang 
membakar Rawa Tripa!” tertulis 
di laman Change.org. Lebih dari 
9000 orang mendukung, (ICH) 


Produsen Danai Kajian 


Perpres Belum Memuat Detail Tata Cara Penelitian Transgenik 


JAKARTA, KOMPAS — Hasil kajian dan pengujian 
produk modifikasi genetik atau transgenik dikuasai 
pengusaha karena dananya berasal dari mereka, 
Pemerintah perlu membiayai agar pengkajian atau 
penelitiannya independen, hasilnya terbuka untuk 
publik, dan didiskusikan publik secara terbuka, 


Penegasan itu ditegaskan Wa- 
kil Ketua Lembaga Ilmu Penge- 
tahuan Indonesia (LIPI) Endang 
Sukara dan Ketua Program Bi- 
oteknologi Tanah dan Lingkung- 
an IPB Dwi Andreas Santosa, 
Minggu (28/9), saat dihubungi di 
Jakarta. 

Semua produk pangan atau pa- 
kan, sebelum masuk ke Indo- 
nesia harus mendapat rekomen- 
dasi keamanan hayati serta ser- 
tifikat hasil uji keamanan ling- 
kungan, — keamanan — pangan 
dan/atau keamanan pakan dari 
Komisi Keamanan Hayati Pro- 
duk Rekayasa Genetik (KKH 


PRG) yang dibentuk dengan Per- 
pres Nomor 89 Tahun 2010, 

Pihak KKH PRG awal Sep- 
tember ini mengeluarkan reko- 
mendasi keamanan pakan jagung 
RR NK603 dan Bt Mon89034. 
Keduanya hasil modifikasi ge- 
netika (GMO) perusahaan benih 
asal AS, Monsanto. 

Menurut Andreas, pengkajian 
atau penelitian produk GMO dari 
luar negeri seharusnya didanai 
pemerintah. "Agar penelitiannya 
independen dan hasilnya bisa di- 
ketahui publik," kata dia, 

Endang menegaskan, "Semua 
keputusan investasi dan politik 


seharusnya diambil berdasarkan 
kajian ilmiah independen dan 
melalui diskusi publik. Ttu untuk 
menjaga etika dan norma-nor- 
ma,” Pengkajian, terutama ter- 
kait pangan, juga harus dilakukan 
di lapangan. 

Pelepasan GMO amat berisiko 
dari sisi kesehatan manusia dan 
hewan, juga bagi lingkungan, ser- 
ta sumber daya hayati. Penelitian 
Caen University di Perancis, pro- 
duk GMO mendorong tumbuh- 
nya tumor pada mencit. 


Tata cara 


Praktiknya, pengkajian atau 
pengujian sesuai Perpres Nomor 
39/2010 dilakukan tim teknis di 
bawah KKH PRG. Penelitian itu 
dibiayai proponen (pihak peng- 
usul) sehingga laporannya oto- 
matis milik mereka. 

"Kalau ada publikasinya, in- 
formasinya sudah dipilih-pilih. 
Lagi pula tim teknis hanya ber- 
peran sebagai penyelia. Peneli- 


tinya dari luar negeri, dari per- 
guruan tinggi,” kata Andreas. 

Peraturan presiden belum me- 
muat detail tata cara penelitian, 
misalnya pendanaan. "Kalaupun 
dari perusahaan harus lewat pe- 
merintah dan hasilnya diberikan 
ke pemerintah,” kata dia. 

Sementara itu, Balai Kliring 
Keamanan Hayati yang bertugas 
mengelola informasi hasil peng- 
kajian, lanjut Andreas, hanya 
mengumumkan hasil akhir. "Bu- 
kan hasil penelitian.” 

Pada kasus RR NK603 dan Bt 
Mon89034, informasi hanya di- 
muat di situs KKH. Komentar 
dari publik hingga Jumat (21/9) 
hanya satu dan sifatnya umum, 

Menurut Endang, pemerintah 
sebaiknya mendorong pengem- 
bangan GMO dari sumber daya 
hayati Indonesia dengan lembaga. 
penelitian dalam negeri, Pe- 
ngembangan bersifat mengun- 
tungkan petani, lingkungan, dan 
tak tergantung asing. (ISW) 


PENYAKIT JANTUNG AKUT 


Gejala Sering Salah Diartikan 


JAKARTA, KOMPAS — Kasus 
penyakit jantung koroner akut 
terus meningkat dan sering ber- 
akhir dengan kematian, Salah sa- 
tu penyebab adalah ketidakta- 
huan masyarakat tentang pen- 
cegahan dan gejala penyakit se- 
hingga tidak cepat tertangani pa- 
da stadium dini, 

Hal ini dikemukakan dokter 
spesialis jantung dan pembuluh 
darah Utojo Lubiantoro dari Ja- 
karta Heart & Vascular Center RS 
Mitra Keluarga Kelapa Gading, 
dalam seminar Current Clinical 
Practice Guidelines 2012 di 
Rumah Sakit Gatot Subroto, Ja- 
karta, Seminar dua hari yang ber- 
akhir Minggu (23/9) diadakan 
Komunitas Medik Katolik Indo- 
nesia Wilayah Keuskupan Agung 
Jakarta. 

Di Amerika Serikat, sindroma 


koroner akut jumlahnya tertinggi 
dibandingkan penyakit lain, yaitu 
931.108 kasus. Disusul kasus kan- 
ker, 553.768 orang, 

Penyakit jantung koroner di- 
sebabkan penyempitan pembu- 
luh darah akibat penimbunan 
plak yang berlangsung dalam 
jangka waktu panjang. Hal ini 
terkait pola hidup pasien yang 
tidak sehat, antara lain banyak 
mengonsumsi makanan berko- 
lesterol tinggi dan kurang serat, 
serta kurang berolahraga. 

"Penyakit jantung koroner 
berlangsung perlahan, hingga ti- 
dak disadari. Mereka umumnya 
terlambat berobat," kata Utojo. 

Gejala penyakit juga sering di- 
tafsirkan salah. Gejalanya berupa 
dada terasa tertekan, penuh, atau 
nyeri, hingga sesak napas disertai 
keringat dingin, rasa mual, atau 


pusing. Nyeri tidak hanya di dada 
tapi juga di bagian tubuh lain. 

Pasien yang mengalami gang- 
guan jantung, kata Utojo, meng- 
alami nyeri di belakang tulang 
dada, ada juga yang nyeri di be- 
lakang tulang dada menjalar ke 
leher, bahu, hingga ke rahang. 
Rasa nyeri juga dapat menyerang 
punggung di antara kedua be- 
likat, Selain itu, nyeri di dada 
bagian bawah atau ulu hati sering 
ditafsirkan sakit mag, padahal bi- 
sa merupakan tanda gangguan 
jantung. 

Karena menganggap sakit mag 
atau "masuk angin”, pasien men- 
dapat pengobatan salah. Karena 
itu diagnosis yang tepat perlu 
ditegakkan sedini mungkin. 

Prinsip perawatan antara lain 
tindakan untuk mencegah trom- 
bosis, meningkatkan pasokan ok- 


sigen, dan memulihkan aliran da- 
rah, Trombosis adalah proses ko- 
agulasi dalam pembuluh darah 
yang berlebihan sehingga meng- 
hambat aliran darah. 

Upaya menekan kasus itu, kata 
Lukas Yusuf, Ketua Komunitas 
Medik Katolik Indonesia Wila- 
yah Keuskupan Agung Jakarta, 
dapat ditempuh dengan membe- 
rikan panduan medis pada dokter 
umum. Mereka dapat menjadi 
jembatan untuk penanganan lan- 
jutan penyakit tersebut. 

Pihaknya mengeluarkan buku 
panduan yang mencakup 21 tema 
penyakit utama yang ditemukan 
di Indonesia. Penyakit itu di- 
kelompokkan dalam penyakit 
gangguan metabolik, dislipide- 
mia, muskuloskeletal, serta pe- 
nyakit saluran napas dan alergi. 

(YUN) 


congratulations to 


PT. AIR DUCT PANELINDO 
on the ISO14001:2004 certification 


Si Ane 


duct 


PIR pre-insulated aluminium panel for air conditioning du 


CV. A LIE SERVICE 


AIR CONDITIONING SPECIALIST 
ENGINERING, SUPPLY. INSTALL 
DUCTING 8 SERVICE 


FIRST 


FLEXIBLE 


PE COMO PON PON 


Lu 


PT. BARUNA INDO GEMILANG 


Pane 1021 4823881 (hantng) 


First Choice for 
Every Ducting System 


Iva 


ISO Reg No 16 100 1047 


and 08 04 H 12027 


www.firstduct.com 


(To, PT. DUNIA BARU AIRCON 
PAS MA CAAMAA 


Aikan Tongkat Blok Ae: 7 
merararnTre rioras ansara 
BANDAR LAMPUNG: 


PT. LORISTAMA TAYA TEKMINDO 
om yet 


Email: Let-teknik@live.com 


CV. JANUR TEKNIK MANDINI 


ui pem a 


FIRESAFE INSULATION 


MAIN DISTRIMUTOR 
PT KAINDO NIRMALA CEMERLANG 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ts 


(AIR CONDITIONING SPECIALIST 
ENGINERING, SUPPLY, INSTALL 
DUCTING & SERVICE 


LA 


) ELITI 


GRANI 


Selamat/Kepadalhemenang, 
UndianjBerkah|Samsung, 


Periode: 27 Juni — 


31 Agustus 2012 


Pengundian oleh Notaris Putri Rejoki, SM pada tanggal 12 September 2012 dangan disaksikan oleh 
Petugas Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan Kepolisian Kota Jakarta. 


SK Menteri Sosial No. 866/PPSDBS-SPP/08/2012 dan No, Ijin Promosi: 856/PPSDBS-SPP/08/2012 


a. 


Ong an Kmea Mai MEA) La ML png Lettu An Nge mena bata semuaa 


Demegponrason C1 sman 0 


Center Service 0-00: 112 B3 bet padu Te (21) 5600-7777 Puring 


www.sambung,convid 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


OBITUARI 


Pejuang Kesehatan, Firman Lubis, Wafat 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
donesia kehilangan pejuang, pe- 
mikir, dan aktivis, yang berjasa 
besar dalam pembangunan ke- 
sehatan di Indonesia. Demikian 
dikatakan Menteri Kesehatan 
Nafsiah Mboi dalam pesan sing- 
katnya, Minggu (3/9) pagi, me- 
nanggapi wafatnya Prof dr Fir- 
man Lubis, MPH (70), dini hari 
kemarin, 

"Kita amat kehilangan beliau, 
Dengan sangat menyesa 
saya harus ke Palu sehingga tidak 
dapat melayat,” tulis Menkes. 

Firman Lubis, Guru Besar TI- 
mu Kedokteran Komunitas Fa- 
kultas Kedokteran Universitas 
Indonesia, berpulang pada Ming- 
gu pukul 01.10, karena kanker 
usus, Almarhum lulus dokter 
FKUI (1968) dan MPH dari Uni- 
versitas Hawaii (1975), membe- 
rikan kontribusi besar dalam pe- 
ngembangan kedokteran komu- 
nitas di Indonesi: 

Firman Lubis lahir di Jakarta 
pada 22 Oktober 1942. Jenazah 
disemayamkan di rumah almar- 
hum di kawasan Alam Segar, 
Pondok Indah, dan siangnya di- 
makamkan di TPU Jeruk Purut, 

Jakarta Selatan. 

Almarhum selain Direktur Ek- 
sekutif Yayasan Kusuma Buana 
(YKB) yang didirikannya tahun 


1980, juga Ketua Dewan Pakar di 
Ikatan Dokter Indonesia (DI). 

Ketua Umum Pengurus Besar 
IDI Prijo Sidipratomo menga- 
takan, kenangan membekas ialah 
komitmen Firman dalam menge- 
depankan pelayanan primer se- 
bagai tulang punggung pelayanan 
dan sistem kesehatan nasional. 

”Dalam berbagai kesempatan 
almarhum selalu mengingatkan 
peran dokter dalam pelayanan 
primer dengan “orientasi pada 
dokter keluarga. Beliau selalu 
bersemangat,” kata Prijo yang di- 
temui saat melayat. 

Prijo mengatakan, baru sepe- 
kan lalu dirinya menemui Fi: 
man Lubis untuk berbincang 
tentang upaya yang dapat di- 
lakukan untuk dapat mendorong 
pelayanan primer yanglebih baik 
ke dalam sistem jaminan kese- 
hatan yang akan diselenggarakan 
Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial bidang kesehatan nanti- 
nya, 

"Almarhum titip, agar gate ke- 
eper tetap pada dokter di pe- 
layanan kesehatan primer,” ujar 
Prijo, 


Inovatif 


Menurut Adi Sasongko, salah 
seorang pimpinan YKB, almar- 
hum Firman Lubis mendirikan 


YKB pada tahun 1980 bersama 
Haryono Suyono, Rosita Noor, 
dan almarhum Lukas Hendrata, 
karena didorong keprihatinan 
dan kepedulian untuk memaju- 
kan kesehatan masyarakat. 

Kegiatan awal YKB adalah 
mendirikan sejumlah klinik pe- 
layanan kesehatan ibu dan anak 
serta keluarga berencana (KB) 
untuk kelompok masyarakat me- 
nengah-bawah di permukiman 
padat di Jakarta. 

”Berbagai kegiatan inovatif di 
YKB terlaksana karena wawasan 
berpikir beliau tentang penting- 
nya pengembangan upaya ke: 
hatan masyarakat yang berori- 
entasi preventif-promotif. Misal- 
nya, YKB adalah lembaga per- 
tama yang merintis upaya pem- 
berantasan cacingan dan anemia 
berbasis sekolah dasar. Juga pe- 
nanggulangan AIDS dan TB ber- 
basis tempat kerja,” kata Adi. 

Semasa hidupnya, Firman Lu- 
bis yang sangat tertarik pada se- 
jarah, juga aktif menulis buku 
tentang sejarah kota Jakarta yang 
menjadi minatnya di luar bidang 
kesehatan. Beberapa karyanya 
antara lain Jakarta 1950-an: Ke- 
nangan Semasa Remaja, Jakarta 
1960-an Kenangan Semasa Ma- 
hasiswa, dan Jakarta 1970-an Ke- 
nangan Sebagai Dosen. (INE/IJ) 


PENGEMBANGAN OBAT HERBAL 


Uji Toksisitas Paling Penting 


JAKARTA, KOMPAS — Uji 
toksisitas merupakan hal terpen- 
ting dalam mengembangkan dan 
memproduksi obat herbal. 

Hal itu ditekankan ahli farmasi 
dari Universitas Padjadjaran, 
Bandung, Keri Le: Dandan, 
dalam 2nd Annive 
entific Seminar ”Preparing In- 
donesia for Studies in Herbal 
Medicine” yang diadakan Aso- 

1 Jean Studi Ola di In- 


' bahaya keschat- 
an akibat paparan bahan tertentu 
pada tubuh. "Kalau hasil uji tok- 
suatu obat herbal buruk 
dan tidak bisa diperbaiki, seba- 
iknya pengembangannya tidak 
diterus 


asanya » obat herbal dian: 
lam jangka waktu lama. Jika padi 
penguji itas akut 
hanya diberikan satu kali atau 
beberapa kali pada hewan, coba 
dalam pengujian subkronis pem- 


ian zat uji berulang selama 90 
i. Adapun pada uji toksisitas 
kronis pemberian zat berulang 
selama satu tahun. Peneliti me- 
Uhat efek pemberian berulang 

an seperti hati dan ginja 
subkronis dan kre 
nis kerap dilewatkan karena per- 
lu waktu panjang. 

Tanaman yang dikembangkan 
sebagai obat herbal harus mem- 
pertimbangkan tujuan pengobat- 
an, Sebagai contoh, ekstrak biji 
pala mengandung safrole dan my- 
Untuk pengembangan 


e me ri 
baliknya, jika untuk insomnia, 
kedua zat itu dibutuhkan. 

Keri berpandangan, jika ingin 
menyejajarkan herbal dengan 
obat berbahan kimia, pengujian 
terstandar menjadi penting agar 
herbal dapat digunakan secara 
aman, Obat herbal juga akan mu- 
dah masuk ke sistem kesehatan 
formal, 

Ketua Perhimpunan Dokter 
Herbal Medik Indonesia Hardhi 


Pranata mengatakan, dibutuh- 
kan perjuangan bagi herbal un- 
tuk masuk ke om kesehatan 
formal, Dokter enggan mema- 
sukkan herbal sebagai terapi tan- 
pa adanya bukti ilmiah. 

Ketua Umum Gabungan Peng- 
usaha Jamu, Charles Saerang, 
mengatakan, industri jamu ber- 
kembang. Jika tahun 2006 omzet 
indus 
2011 meningkat menjadi Rp 11 
triliun. Sampai akhir tahun 2012 
diperkirakan omzet indust 
mu mencapai Rp 13 triliun. 

Sampai tahun 2015, pot 
penjualan lokal jamu diper 
kan Rp 20 triliun dan eks 
sekitar Rp 16 triliun, Saat ini 
tercatat ada 10 industri jamu ska- 
la menengah dan sekitar 1.000 
industri jamu skala kecil. 

Tantangan obat herbal antara 
lain masuknya jamu impor, kasus 
penambahan bahan kimia obat 
ke jamu yang dapat merusak ci- 
tra, dan “beralihnya masyarakat 
dunia pada pengobatan alam 
mendorong perburuan bahan ba- 
ku di Indonesia. (INE) 


SMKN 28 JAKARTA 


Modalnya, Kesabaran 


Mendengar 


Mendampingi anak-anak, 
lanjut usia, atau orang 
yang tengah bermasalah, 
tidak mudah. Dibutuhkan 
kesabaran, ketelatenan, 
dan kemauan untuk 
mendengarkan. 
Keterampilan itu yang 
diajarkan kepada siswa 
program keahlian 
Perawatan Sosial di 
SMKN 28 Jakarta. 


Oleh LUKI AULIA 


engajaran di program ke- 

ahlian yang dulu disebut 

Pekerjaan Sosial itu tidak 
hanya teori mengenai cara me- 
nangani manusia. Sejak tahun 
pertama hingga akhir, para guru 
memfokuskan pada mengasah 
kepekaan sosial para siswa. 

Berbekal kepekaan sosial, 
wa menjadi pribadi yang peduli 
kepada orang lain dan perma- 
salahan di lingkungannya. Pri- 
badi semacam itu, menurut Ke- 
pala SMKN 28 Jakarta Nurha 
nah, kian jarang ditemui. Apa- 
lagi di kota seperti Jakarta, 
Untuk mengasah kepekaan 

sosial, siswa rutin diminta "tu- 
run ke lapangan”, memp 
tikan lingkungan. di aa 


melihat mi 
Sebagai bekal 


kasi dari guru dan para praktisi. 

Siswa juga belajar teknik-tek 
nik mendekati orang lain untuk 
memperoleh gambaran dan pe- 
mahaman lebih mendalam ten- 


seperti narkoba, depresi, dan 
bullying. "Pengalaman mencari 
dan menemukan masalah-masa- 
lah sosial menjadikan siswa ma- 
kin dewasa,” kata Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Kurikulum Nu- 


ai 'observasi di tempat 
tinggal, saat di kelas XI siswa 
diminta masuk lingkungan lain 
seperti tempat penitipan anak 
dan panti jompo. Bahkan, ke 


Siswa SMKN 28 Jakarta dilatih 


mampu berkomunik: 


Orang Lain 


KOMPAS/LUKI AULIA 


si dengan penghuni lembaga pemasyarakatan 


ataupun rehabilitasi narkoba untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mendalam tentang 


masalah sosial. 


lembaga pemasyarakatan mau- 
pun rehabilitasi narkoba. Selain 
observas a harus mampu 
berkomunikasi dengan para 
penghuni untuk mengumpulkan 
data laporan siswa. 

Siswa diberi batasan waktu 
untuk masuk ke 
lingkungan seperti 
lembaga pemasya: 
rakatan atau reha 
bilitasi andai 


tu tidak 

mira swa harus 

beberapa kali da- 

tang untuk me- 

lengkapi data. Me- 

nurut Nunuk, proses pendekat- 

an memang butuh waktu. 
”Kadang memang sulit, kare- 


gannya « 
bah-ubah, iban, siswa tidak 
takut dengan klien, Mereka itu 
berani-berani,” kata Nunuk. 
Dari hasil lapangan, siswa 
mempresenta: ar di depan gu- 


perti kepala lembaga pemasy: 
an atau rehabilitasi. 


Hotel khusus 


Untuk praktik siswa men- 
dampingi orang lanjut usia (lan- 


«NGAT tg 


sekolah akan membuka ho- 
s untuk lansia setelah 
si gedung sekolah selesai 
Desember mendatang. Hotel 
bernama Senior Hotel Training 
ini akan menjadi unit usaha se- 
kolah. Untuk tahap awal, dibuka 
tiga kamar yang 
isewakan. 


amar didesain 
yA khusus untuk lan- 
jut usia seperti ka 
| 2g mar mandi dileng- 
Skapi palang pe- 


& 


gangan tangan un- 
tuk membantu 


seperti ini bisa 

membantu kel 
ga yang perlu menitipkan se- 
bentar orangtua. Siswa kami la- 
tih untuk mendampingi,” kata 
Nunuk. 

Sekolah juga akan membuka 
unit usaha penitipan anak yang 
bisa menampung 20 anak dan 
buka pukul 07.00-16.00. 
akan mendampingi anak 
balita, mengajar pelbagai 
atan seperti berny 
ra, dan melatih motor 
Untuk itu siswa mendapat pel- 
ikologi perkembangan 
wa kami bukan 
ak harus ada 
swa kami 


pendamping send 


memberi pendidikan bagi anak,” 
kata Nurhasnah, 


Belum populer 

Sekolah yang didirikan tahun 
1955 ini merupakan satu-satu- 
nya SMK di DKI Jakarta 
memiliki program keahlian 
perawatan sosial. Hanya ada 18 
SMK di Indonesia dengan ju- 
rusan itu. 

SMKN 28 Jakarta membuka 
10 kelas perawatan sosial, ma- 
sing-masing diisi 3 
jurusan ini tidak perlu mem- 
bayar biaya pendidikan karena 
mendapat beasiswa pendidikan 
keterampilan khusus dari peme- 
rintah pusat. Untuk memper- 
tahankan sekolah dan menarik 
minat a, sekolah juga mem- 


Minimnya diformat Reabis 
at jurusan perawatan sosial ku- 
rang populer, Padahal, kebutuh- 
an tenaga terampil sebagai pen- 
damping di lembaga sosial dan 
rehabil ilik pemerintah 
asta cukup tinggi. 
ang butuh lulusan ka- 
lalu kehabisan. Jika 
wa umumnya 
studinya ke pergu- 
kata Nunuk. 


mi, tapi 
tidak beke 
melanjutk 
ruan tin 


| PaninBank 


KCU SURABAYA CENDANA 
KCP GRESIK 


2 
GRAND C4 NDI 


100 metagy Pamuk 


2 mada AO CAN 
A1 Cerai 
SAT alien Fan AD) MTI 
"meng vekurahane com 


Page M1 
PI 


LARASATI 


Pisang 


JA paarun, 


MASTERPIECE 
AUCTION HOUSE 


Congratulation on the opening of ARTOTEL Sur. 
HAVE AN ARTMAZING STAY! 
Rate starting at Rp.398.000 4#- 


Coming soon 


- 


Melayani dengan Kemlimen 


PASAR 


memang Laba hoanya 


ww.saptapusaka.com 


3 BANK MAYAPADA 


Jl. Dr Soetomo 


f: ARTOTEL 


Jakarta (Ju 


SUPRA GROUP 


013) - Bali - Pale 


79 - 


INDONESIA |: @ 


ove 


bang - Jog 


31 568 9000 


ARTOTEL 


- Mana - Makassar 


Sentul City 


My Finst Choice 


MR & MRS 
JAMAL GHOZI 


HONORARY CONSUL OF 


THE KINGDOM OF 
MOROCCO 


PT BINTANG HARAPAN DESA 


rarch Ocn LA, Yar Megamah Wo £ No 23A 


Watenartan Barat 


PROUD TOBE 


PART OF THIS PROJECT 


auctioneers 


established 2000 


AN 
ONIX 


CAPITAL 


BOROBUDUR 


JAKARTA KNeaNnan Auction 


aaron'urbo 


architectire studio TATAWA 


www.apa-studio.com 


TUASIA 


KJPP Susan Widjojo & Rekan 
Registered Public Appraiser & Consultant 


Pa NI AOVERT SiNG 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS/ADI SUCIPTO 


Keringnya Waduk Kaliombo di Desa Tambakrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, 
Jawa Timur, dimanfaatkan untuk berlatih motokros setiap akhir pekan, seperti Sabtu (1/9). Waduk 
seluas 448 hektar itu sebagian berubah fungsi menjadi areal pertanian. 


Irigasi Dialihkan 
ke Rumah Tangga 


Air Tidak Dialirkan ke Sawah 


GROBOGAN, KOMPAS — Air Bendung Klambu, 
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang biasa digu- 
nakan untuk pertanian, terpaksa dialirkan untuk 
memenuhi keperluan rumah tangga di Kabupaten 
Demak, Kudus, dan Pati. Hal ini untuk mengatasi 
krisis air bersih warga sekitar sistem saluran irigasi. 


Oktober). Namun, di daerah Blo- 
ra, Grobogan, Pati, Rembang, dan 
Jepara baru akan terjadi hujan 
pada November dasarian T (1-10 
November) dan TIT (21-30 No- 
vember). 

Hujan yang mulai terjadi de- 
ngan intensitas rendah itu men- 
jadi awal penanda datangnya 
musim pancaroba. 


Subsidi dan Produktivitas Ekonomi 


cKinsey Global Institute baru saja 

merilis laporan proyeksi perekono- 
N I mian Indonesia yang akan menem- 
pati peringkat ke-7 dunia tahun 2030, menga- 
lahkan Jerman dan Inggris. Saat ini, pereko- 
nomian Indonesia ada di peringkat ke-16, 
dengan jumlah kelompok konsumsi (con- 
suming class) 45 juta jiwa. 

Dua puluh tahun lagi, 135 juta akan masuk 
kategori kelompok konsumsi, sementara 86 
persen perekonomian berada di perkotaan. 
Dua isu penting dalam lanskap ekonomi 
Indonesia masa depan adalah pertumbuhan 
sektor konsumsi serta urbanisasi. Dari sisi 
konsumsi domestik, Indonesia akan menjadi 
negara besar, selain China dan India. 

Mengantisipasi situasi itu, ketersediaan 
energi menjadi salah satu tantangan paling 
serius, Dari laporan ini, kebutuhan energi per 
tahun saat ini sudah 6 guadrillion british 
thermal unit (GBTU), dan tahun 2030 akan 
naik tiga kali lipat menjadi 17 GBTU, sebuah 
pertumbuhan yang intensif sehingga butuh 
diversivikasi sumber energi nonkonvensional 
yang masif pula. Pengembangan energi alter- 
natif, seperti biofuel, panas bumi, dan angin 
menjadi kunci penting. 

Jika kita berhasil mengembangkan energi 
nonkonvensional, akan ada tambahan pasok- 
an energi sekitar 20 persen tahun 2030, Itu 
sekaligus akan menurunkan hampir 15 per- 
sen ketergantungan pada energi minyak dan 
batubara, serta berkontribusi pada penurun- 
an emisi sekitar 10 persen, 

Pertanyaannya, apakah pemerintah be- 
nar-benar mempersiapkan strategi dan ke- 
bijakan untuk mengantisipasi itu? Jika meru- 
juk pada anggaran 2013, tak terlihat ada 
komitmen meningkatkan produktivitas per- 
ekonomian sambil menekan ketergantungan 
pada sumber daya energi konvensional. 

Selain ketersediaan energi, tantangan lain 
adalah peningkatan produktivitas. Untuk 
mencapai kapasitas pertumbuhan 7 persen, 
perlu peningkatan produktivitas tenaga kerja 
sebesar 60 persen. Jika tahun 2000-2010 
produktivitas tenaga kerja kita sekitar 2,9 
persen, pada periode 2010-2030 harus naik 
menjadi 46 persen. 

Lebih jauh soal peningkatan produktivitas 
tenaga kerja, laporan utama The Economist 


ANALISIS EKONOMI 


A PRASETYANTOKO 


(edisi 8-14 September 2012) menyoroti per- 
lunya penerapan proteksi sosial di negara Asia 
yang tengah menikmati pertumbuhan eko- 
nomi tinggi. Selain itu, negara di kawasan ini 
juga memiliki bonus demografi cukup besar 
sehingga butuh investasi sosial pada pening- 
katan kualitas sumber daya manusia (human 
capital) dalam jangka panjang. 

Kemajuan Indonesia saat ini kira-kirasetara 
dengan yang dicapai AS tahun 1935, ketika 
Social Security Act mulai diberlakukan. Dari 
data terakhir Bank Pembangunan Asia, Indeks 
Proteksi Sosial Indonesia baru 1,5 persen, atau 
jauh di bawah negara seperti Filipina, Vict- 
nam, India, China, Malaysia, apalagi Korea 
Selatan dan Jepang Di Jepang, rasio penge- 
luaran sosial terhadap produk domestik bruto 
(PDB) per penduduk hampir 14 persen, se- 
mentara Korea Selatan hampir 7 persen. 

Tampaknya pemerintah sama sekali belum 
melakukan langkah untuk mengantisipasi per- 
kembangan itu, terutama jika dilihat dari 
kebijakan fiskal 2013. Alokasi anggaran subsi: 
RAPBN 2013 direncanakan Rp 316, triliun 
setara dengan 34 persen terhadap PDB. Di- 
bandingkan APBN-P 2012 naik Rp 71 triliun. 
Subsidi energi akan menjadi subsidi terbesar, 
Rp 2747 triliun, meliputi subsidi BBM dan 
listrik. Sementara subsidi non-energi (antara 
lain pangan, pupuk, bunga kredit) Rp 80,9 
triliun. 

Subsidi listrik masih tetap dianggap perlu 
mengingat besarnya kesenjangan antara tarif 
tenaga listrik dan biaya pokok penyediaan 
tenaga listrik. Dengan asumsi harga minyak 
mentah Indonesia (ICP) 100 dollar AS per 
barrel, nilai tukar rupiah Rp 9.300 per dollar 
AS, dan dilakukan penyesuaian rata-rata tarif 
listrik 15 persen pun, subsidi yang diperlukan 
Rp 80,9 triliun, Setara dengan 0,9 persen dari 
PDB. Nilai itu naik Rp 16 triliun dibandingkan 
subsidi listrik dalam APBN-P 2012. 

Demikian pula dengan subsidi BBM, pe- 
merintah mencanangkan program penghe- 
matan melalui pengaturan, pengawasan, dan 


manajemen distribusi. Namun faktanya, ta- 
hun ini, pemerintah justru menambah kuota 
BBM sebesar 404 juta kiloliter sehingga 
konsumsi BBM 2012 menjadi 44 juta ki- 
loliter, Peningkatan itu menambah besaran 
subsidi BBM sekitar Rp 15 triliun. 

Dengan kebijakan business as usual, bisa 
dipastikan kebutuhan BBM tahun 2013 kian 
tak terkejar. Membaiknya pertumbuhan eko- 
nomi, manufaktur, dan permintaan domestik 
secara alamiah mendorong konsumsi BBM. 
Jika target penjualan mobil tahun 2013 sebe- 
sar 1 juta unit dan sepeda motor 10 juta unit 
tercapai, berapa peningkatan penggunaan 
BBM. Belum lagi lonjakan berbagai sektor 
industri yang tumbuh seiring dengan kuatnya 
kelompok konsumsi. 

Dalam postur anggaran di pemerintah pu- 
sat, belanja subsidi akan menjadi alokasi 
terbesar (27,8 persen), diikuti belanja pega- 
wai (21 persen), belanja modal (17 persen), 
belanja barang (14 persen). Sementara alokasi 
bantuan sosial hanya 5,2 persen. Hal ini 
menandakan, komitmen anggaran masih 
bersifat konservatif. Tidak ada tanda-tanda 
pemerintah berupaya mengubah pola subsidi 
menjadi lebih produktif. Selain itu, dengan 
pola semacam itu, tidak ada insentif sama 
sekali untuk mengembangkan sumber daya 
energi alternatif. 

Padahal, dinamika ekonomi justru tengah 
membutuhkan respons progresif dalam hal 
pengelolaan anggaran, pengembangan energi 
nonkonvensional, dan investas al demi 
peningkatan produktivitas pekerja. Tampak- 
nya pemerintah tidak akan banyak melaku- 
kan perubahan mengingat tahun 2013 me- 
rupakan saat menjelang pemilu, Pemerintah 
di mana pun pada umumnya cenderung 
bersikap status guo dan cari aman menjelang 
pemilu, apalagi pemerintah kita. 

A PRASETYANTOKO 

Ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat, Universitas 
Katolik Atma Jaya, Jakarta 


Koordinator Penjaga Pintu 
Bendung Klambu Saikul, Minggu 
(23/9), mengatakan, penyaluran 
air Bendung Klambu untuk 
rumah tangga merupakan kese- 
pakatan para petani pengguna air 
dan Balai Pengelola Sumber Daya 
Air Serang-Lusi-Juwana, 

Air bendung akan dialirkan 
selama satu pekan, 23-30 Sep- 
tember. Saat ini air Bendung 
Klambu dialirkan sebanyak 5 
meter kubik per detik ke saluran 
Klambu Timur untuk wilayah 
Demak. Sebanyak 3 meter kubik 
per detik ke saluran Klambu Ka- 
nan untuk wilayah Pati, Adapun 
2 meter kubik per detik ke Ben- 
dung Wilalung untuk wilayah 
Kudus. 

Untuk memasok kebutuhan 
air minum di Semarang dan se- 
bagian Demak, dialirkan air se- 
banyak 1,331 meter kubik per 
detik secara terus-menerus. 


ir itu hanya untuk mencu- 
kupi kebutuhan mandi, cuci, dan 
kakus warga sekitar saluran iri- 
gasi Bendung Klambu yang ke- 
kurangan air, Kami tidak mem- 
perkenankan air itu digunakan 
untuk mengairi sawah," kata Sai- 
kul. 


Baru turun November 


Badan Meteorologi, Klimato- 
logi, dan Geofisika (BMKG) Jawa 
Tengah menyatakan, musim pan- 
caroba dialami sejumlah daerah 
di Jawa Tengah. Hujan diper- 
kirakan turun Oktober. Namun, 
khusus Jawa Tengah bagian ti- 
mur, hujan baru turun Novem- 
ber, 

Kepala Seksi Data dan Infor- 
masi BMKG Jateng Reni Kra- 
ningtyas mengemukakan, secara 
keseluruhan, wilayah Jateng 
akan memasuki musim hujan pa- 
da Oktober dasarian IT (11-20 


Sementara itu, akibat kema- 
rau, debit air dari 17 sumber air 
bersih untuk Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) Tirta Agung 
Kabupaten Temanggung, Jawa 
Tengah, susut dari 363 liter per 
detik menjadi 347 liter per detik. 
Kondisi ini berlangsung sejak Ju- 
ni lalu. 

Kepala Produksi PDAM Tirta 
Agung Kabupaten Temanggung 
Nawawi mengatakan, karena pe- 
murunan debit air mencapai 50 
persen dari biasanya, mulai 
minggu depan khusus untuk Ke- 
camatan Kaloran, air akan didis- 
tribusikan secara bergiliran. 

Sumber air lain yang meng- 
alami penurunan debit air adalah 
sumber air Mulyo, dari 55 liter 
per detik menjadi 45 liter per 
detik, dan debit air dari sumber 
air Sedandang, turun dari 60 liter 

jadi 50 liter per 
EGI/APO) 


Potret Buram Pelayaran Nusantara 


(Sambungan dari halaman 1) 


Flores. Hasil bumi dari Flores, 
seperti pisang dan kacang mete, 
pun dibawa ke Sumbawa, Lom- 
bok, Bali, dan Jawa, Barang-ba- 
rang itu diangkut belasan truk 
ekspedisi yang melintas setiap 
hari, 

Namun, dari belasan truk 
yang hendak menyeberang, ha- 
nya 6-9 unit yang bisa terangkut 
kapal karena harus berbagi ru- 
ang juga dengan mobil dan se- 
peda motor milik penumpang. 
Sisanya harus antre menanti 
kapal selanjutnya. 

Pada saat tertentu, seperti 
menjelang Lebaran dan Natal, 
antrean akan bertambah pan- 
jang. Pada Lebaran, Agustus lalu, 
Egidius (45), sopir truk dari Su- 
rabaya, terpaksa tinggal di Pela- 
buhan Sape selama sebulan lebih 
untuk menanti giliran menyebe- 
rang, Saat itu, ia membawa truk 
berisi paket kiriman ke Flores, 

"Saya datang pada awal pua- 
sa, tetapi baru bisa menyebe- 
rang seusai shalat Idul Fitri. Ra- 
sanya lega, tetapi pelanggan te- 
lanjur marah-marah karena pa- 
ketnya baru sampai sesudah Le- 
baran" kata Egidius, 

Untuk bisa menyeberang le- 
bih dulu, pengemudi truk ter- 
paksa membeli nomor antrean. 
Jual-beli nomor antrean sudah 
biasa di kalangan para penge- 
mudi. Pengemudi yang datang 
lebih dulu bisa menjual nomor 
dengan harga Rp 2 juta-Rp 2,5 
juta kepada pengemudi lain 
yang datang lebih lambat, tetapi 
butuh segera menyeberang. Bia- 
sanya para pembeli nomor itu 


adalah para pengemudi yang 
membawa telur, pisang, atau ba- 
han lain yang cepat rusak. Jika 
sudah membawa bahan mudah 
rusak itu, Yan Jentan (50), pe- 
ngemudi asal Manggarai, ter- 
paksa jalan tanpa istirahat agar 
bisa cepat naik kapal dan bisa 
sampai di Bali secepatnya. 
Banyaknya biaya tambahan 
itu membuat biaya angkut ba- 
rang dari NTB dan NTT juga 
turut membengkak. Efeknya 
harga barang-barang ketika 
sampai di tempat tujuan akan 
berharga mahal. Pisang, misal- 
nya, ketika sampai di Bali bisa 
berharga Rp 1.500-Rp 2.000 se- 
potong, padahal di Flores, sesisir 
pisang hanya Rp 5.000-Rp 
10.000. Ikan teri asin pun me- 
lonjak dari Rp 23,000 menjadi 
Rp 40000 per kilogram karena 
tingginya biaya menyeberang 
dari Sumbawa ke Flores. Apalagi 
jika kapal tak beroperasi karena 
cuaca buruk, barang jadi langka. 
Gusti Putu Wartana (54), s0- 
pir truk ekspedisi asal Tabanan, 
Bali, mendesak pemerintah 
mengoperasikan feri dengan ka- 
pasitas lebih besar agar antrean 
berkurang. "Antrean kendaraan 
ini sudah terjadi bertahun-ta- 
hun, tetapi tidak ada upaya un- 
tuk mencari solusi. Mungkin ka- 
rena jauh dari Jakarta sehingga 
tak mendapat perhatian peme- 
rintah pusat,” ujar Wartana, 


Penambahan kapal 


Manajer PT Dharma Lautan 
Utama Cabang Sape Andri Gu- 
nawan mengatakan, pihaknya 
pernah menambah penyebe- 
rangan hingga dua kali dalam 


sehari (pagi-sore). Namun, pe- 
nyeberangan sore cenderung s 
pi kendaraan. "Kami dengan pi- 
hak ASDP (angkutan sungai, da- 
nau, dan penyeberangan) kemu- 
dian sepakat, jika terjadi antre- 
an panjang di lintasan ini, kami 
baru mengoperasikan feri dua 
kali sehari. Jika kondisi normal, 
hanya sekali sehari (pagi hari)” 
katanya. 

Minimnya daya angkut dan 
jumlah kapal diakui oleh PT 
ASDP Sape. Namun, menurut 
Slamet dari ASDP Cabang Sape, 
penambahan kapal belum me- 
mungkinkan karena tingkat mu- 
atannya rendah. Hanya pada sa- 
at tertentu saja penumpang 
membanjir, 

Persoalan antrean itu sebe- 
narnya sudah berjalan berta- 
hun-tahun, tetapi hampir tidak 
pernah ada pembenahan, baik 
frekuensi pelayaran maupun 
jumlah dermaga, Sudah saatnya 
ASDP mengizinkan perusahaan 
swasta memasukkan kapal lebih 
besar untuk melayani penyebe- 
rangan sehingga persoalan an- 
trean bisa terurai. Apalagi, 
ASDP tidak pernah menambah 
kapal baru. Peran ASDP sebagai 
regulator dan operator juga ha- 
rus dipisahkan agar pengaturan 
frekuensi pelayaran lebih adil. 

Sebetulnya frekuensi kapal 
dan kendaraan ibarat gula dan 
semut. Semakin tinggi pelayar- 
an, kecenderungan kendaraan 
memanfaatkan jasa penyebe- 
rangan akan kian tinggi pula. 
Sebagai negara kepulauan, pem- 
benahan infrastruktur seharus- 
nya menjadi prioritas. 

(NIT/SEM/JAN/RUL) 


Mendulang Suara, Menuai Harapan 


(Sambungan dari halaman 1) 


kesibukannya membangun 
rumah, beberapa hari lalu. Se- 
lama bekerja, mereka hanya 
mendapat makan dan minum. 
Namun, mereka bangga bisa 
membantu Tatang dan keluar- 
ganya yang murah hati berbagi 
rezeki di kampung, terutama sa- 
at Lebaran tiba. 

Tatang dan tetangganya yang 
lain, Nursidi (45), Amat (42), 
Fauzi (37), dan Sumartono (38), 
berharap gubernur baru DKI 
mau memberikan perhatian pa- 
da kawasan rawan kebakaran, 
seperti Tambora. Sebab, keba- 
karan membuat warga harus 
mulai lagi meniti usaha mereka 
dari bawah dengan belitan 
utang serta memberatkan per- 
ekonomian kerabat di kampung. 


Lebih baik 

Salah seorang warga Rumah 
Susun (Rusun) Angke, Tambora, 
Slamet Widodo yang juga Ketua 
RT 013 RW OI menambahkan, 
secara bertahap kawasan kumuh 
padat penduduk seharusnya di- 
ubah menjadi lebih baik dengan 
pembangunan rusun, Hal ini 
akan membuat warga memiliki 


lebih banyak ruang untuk jalan 
lintasan, taman, dan tempat 
olahraga, juga tempat ibadah 
yang lebih luas. 

Meski demikian, Slamet 
mengingatkan, sebaiknya Pem- 
prov DKI tak hanya memba- 
ngun, tetapi juga mengawasi ru- 
sun. Lemahnya pengawasan 
membuat lingkungan kembali 
kumuh. "Itu mobil-mobil yang 
parkir di halaman rusun bukan 
mobil penghuni, Juga sebagian 
gerobak di sana,” ujar Slamet. 

Slamet juga kesal melihat ja- 
lan lintasan menjadi sempit 
oleh lapak-lapak liar. 

Sulastri (32), penghuni Rusun 
tipe 21 di Blok B Nomor 5, me- 
nyampaikan hal serupa. "Kalau 
yang ngatur cuma orang sini, ya, 
ribut melulu,” ucapnya. 

Ketua RW 007, Kampung Ja- 
nis, Minggus Januari menam- 
bi n, lebih baik DKI Jakarta 
dipimpin seorang gubernur yang 
berani bertangan besi, tetapi 
bersih dan mampu menyejah- 
terakan warganya. 

Masih segudang lagi harapan 
warga yang tinggal di kawasan 
kumuh, tetapi yang terpenting 
buat mereka, "Pelayanan pe- 
nanggulangan kebakaran serta 


pembangunan rusun,” Buat me- 
reka, kedua hal ini bisa meng- 
ubah kawasan kumuh menjadi 
lebih stabil, produktif, tertata, 
dan manusiawi. 

Jokowi-Ahok yang lebih ba- 
nyak mendulang suara dari ka- 
wasan kumuh tentu tak boleh 
menutup mata terhadap harap- 
an mereka. 


Kantong pemenang 


Data terakhir Badan Pusat 
Statistik (tahun 2010) menye- 
butkan, wilayah Jakarta Timur 
(Jaktim) menduduki peringkat 
pertama terbanyak penduduk- 
nya, 2.687.027 jiwa, diikuti Ja- 
karta Barat 2.278.825 jiwa dan 
Jakarta Selatan dengan total 
penduduk 2.057080 jiwa. 

Di antara 4 kecamatan di 
DKI, Kecamatan Cengkareng, 
Jakbar, menjadi kawasan terba- 
nyak penduduknya, 510.798 ji- 
wa, diikuti Kecamatan Cakung, 
Jaktim, 74 jiwa, dan Ke- 
camatan Kalideres, Jakbar, yang 
berpenduduk 394-214 jiwa 

Di Jakbar, empat kecamatan 
terbanyak penduduknya adalah 
Kecamatan Cengkareng 304428 
jiwa, Kalideres 25: 


Tambora 214.271 jiwa. Selisih 
antara jumlah penduduk dan 
pemilik suara tak berbeda jauh. 

Pada putaran kedua Pilkada 
DKI lalu, Jokowi-Ahok mendu- 
lang suara terbanyak di Ceng- 
kareng, Kalideres, dan Tambora, 
sementara pasangan Fauzi- 
Nachrowi hanya unggul di Ke- 
bon Jeruk. Menurut Wakil Ca- 
mat Cengkareng Didit, Jumat 
(21/9), Jokowi mendapat 
123472 suara (56,34 persen) 
dan Fauzi mendapat 995.679 
suara (43,66 persen). "Gol- 
put-nya 79480 atau 2641 per- 
sen. Suara tak sah 2.575 atau 
6,94 persen," tutur Camat Ceng- 
kareng Junaedi, 

Di Kelurahan Kapuk, kelu- 
rahan berpenduduk terbanyak 
di Cengkareng, Jokowi merebut 
40.371 suara atau 61 persen. 

Di Kecamatan Tambora, kata 
Camat Isnawa Aji, Jokowi ung- 
gul setelah mendapat 73.278 
suara (57,83 persen). Di Keca- 
matan Kalideres, Jokowi men- 
dapat 89.058 suara (51,93 per- 
sen). Namun, di Kecamatan Ke- 
bon Jeruk, kata Camat Hendra 
Hidayat, Fauzi unggul setelah 
mendapat 76450 suara (51,28 
persen). (WINDORO ADI) 


Demokrasi Kian Matang 


(Sambungan dari halaman 1) 


parpol. 

Penanaman ideologi pada ka- 
der parpol juga akhirnya terlihat 
masih lemah. Kader cenderung 
bergerak maksimal hanya men- 
jelang pemilu legislatif karena 
lebih didorong kepentingan dan 
ambisi untuk berkuasa, "Kalau 
perlu saling sikut antarkader da- 
lam satu parpol,” katanya. 

Sementara itu, ideologi parpol 
untuk memperjuangkan kepen- 
tingan dan aspirasi masyarakat 
menjadi luntur. "Namun, ada ke- 
kuatan lain yang masih dapat 
mengoreksi parpol, yaitu keku- 
atan rakyat dan masyarakat ma- 
dani,” kata Kristiadi. 

Kondisi ini pula yang terlihat 
dalam Pilkada DKI. Kristiadi ya- 
kin, jika parpol tidak lagi aspira- 
tif, parpol akan semakin diting- 
galkan. "Ini momen memperba- 
iki peradaban parpol,” katanya, 


Parpol, figur, relawan 

Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDI-P) bersama 
Partai Gerakan Indonesia Raya 
(Gerindra) yang mengusung Jo- 


kowi-Basuki mengakui perlunya 
sinergi partai dengan rakyat, 
Ketua Bidang Politik dan Hu- 
bungan — Antarlembaga — DPP 
PDI-P Puan Maharani mengakui, 
kemenangan Jokowi tak terlepas 
dari sinergi antara mesin partai 
yang solid, figur calon yang bersih 
dan membumi, serta dukungan 
relawan dan masyarakat luas. 
”Harus saya katakan, mesin 
partai berjalan dengan baik. Ka- 
mi bisa bergotong royong dan 
bersinergi, mulai dari legislatif, 
mesin partai di kepengurusan, 
hingga kepala daerah. Semua 
bergotong royong untuk meme- 
nangi Pilkada DKI,” kata Puan, 
Jokowi juga merupakan kader 
PDI-P yang memiliki figur kuat 
dan membumi. Jokowi dinilai 
berhasil membuat perubahan di 
Solo. Harapan dan dukungan re- 
lawan dan masyarakat luas juga 
sangat besar sehingga Jokowi- 
Basuki bisa memenangi pilkada. 


Jokowi fenomena khusus 


Pilkada DKI Jakarta memiliki 
nilai tersendiri bagi Partai De- 
mokrat yang, bersama Partai Gol- 
kar, Partai Keadilan Sejahtera, 


Partai Persatuan Pembangunan, 
Partai Amanat Nasional, Partai 
Kebangkitan Bangsa, dan Partai 
Hanura, mengusung pasangan 
Foke-Nachrowi. 

Wakil Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Demokrat Saan Mustopa 
menilai fenomena Jokowi ini me- 
in fenomena sangat khu- 
ari seseorang yang waktu 
itu belum terlalu populer, dalam 
waktu tidak lama Jokowi tampil 
sebagai orang yang sangat popu- 
ler dengan elektabilitas tinggi,” 
ujarnya, 

Menurut Saan, Partai Demo- 
krat tidak mendukung Jokowi 
karena pada awal pencalonan gu- 
bernur DKI, popularitas Jokowi 
tidak tinggi. "Waktu itu, popula- 
ritas Fauzi Bowo jauh mengung- 
guli lawan-lawannya,” katanya. 

Saan mengakui faktor figur 
berperan penting. Dia sebaliknya 
membantah bahwa mesin politik 
partai tidak bekerja efektif. Me- 
nurut Saan, fenomena figur yang 
serupa terjadi pada diri Susilo 
Bambang Yudhoyono. Ketika itu, 
selain memenangi pemilihan 
presiden dua periode, figur Yu- 
dhoyono mampu mengantar Par- 


tai Demokrat mendulang suara 
besar dalam Pemilu 2004 dan 
2009, 

Pengajar politik Universitas 
Gadjah Mada, Ari Dwipayana, 
bahkan melihat posisi Jokowi 
at ini bisa disebandingkan de- 
ngan posisi Megawati Soekarno- 
putri tahun 1999, yakni menjadi 
common denominator bagi aliansi 
lintas kelas yang luas. 

Jokowi menjadi simbol pe- 
mimpin alternatif, sejalan de- 
ngan keinginan masyarakat akan 
perubahan kepemimpinan DKI. 
Namun, Ari mengingatkan, du- 
kungan semacam itu bisa sangat 
mudah berubah ketika ada keti- 
daksesuaian antara harapan dan 
kenyataan nantinya. "Aliansi se- 
perti itu longgar dan cair dan 
cepat swing kalau terjadi ketidak- 
puasan pada Jokowi,” katanya. 

Masa depan kepemimpinan 
Jokowi di Jakarta nanti, menurut 
Ari, pada akhirnya akan bergan- 
tung pada kapasitas Jokowi un- 
tuk mentransformasikan ekspek- 
si perubahan ke dalam ker- 
ja-kerja politik di pemerintahan. 

(RAY/ART/FER/WHY/DIK/ 
'ATO/FRO/BRO) 


“STAF REDAKSI: Banibang Sukartiono, Taufik Mihardia, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Pleter P. Gero, Sri Fitrisia Martisasi, M, Suprihadi, Myrna Ratna M, Johnny T. Gunardi, Sri Hartati Sambadi, Banu Astana, 
Hariante, Bre Redana, Maria Hartininasih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas Oiktavianus, Julian Sihombing, Agnes Aristiarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntarti, Ibrahimsyah Rahman, Frans Sartono, EIIy Roosita, Atika Walujani, Anton Sanjoyo, R. Adhi Kusumaputra, Rusdi Amal, Agus 


Maharnad Subhan, Try Harijono, P Tr Agung Kristanta, Yunas Santhani Aziz, Jahanes Waskita Utarna, Jinny 5, 


ulyadi, Tjahja 


Gunawan Direda, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcena, Subur Tjahjana, Yovita Arika, Ida Setyorinl, Nasrullah Nara, A. Maryoto, Jannes Eudes Wawa, Nasru Alarn Aziz, Imam Prihadiyeko, Ad Prinantyo, Danu Kuswaro, Sutta Dharmasaputra, Dahano Fitrlanto, Gesit Arlyanta, Wisnu Nugroho, Maruli Tobing, Gunawan Setiadi, 
Sa 


Diah Marsidi, Irwan MP Budiarto Shambazy, Mulyawan Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pattiradjawane, Brigitta Isworo Laksmi, AW Stbar 
sad Ferry Santoso Elak Diah Masswati.Jolce Tauris Santi uyina W'aya Kusuma, Pingkan Eta Dundu,Etna Caroline Patin, Oa T 


Nur Hidayati, Wisnu 
Gyprlanus Anto Saptowaly 


Dewabrata, Antonius Torny Trinugroha, Amir Sadikin 
9, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaer 
Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhamrnad, Lucky Pransiska, Priyomboda, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Aones Rita Sulistyawati, Aguna Setyahati, Wisnu Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Ft. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Ahdurahrnan, BANDUNI 


Ratih P Sudarsono, Pepih Nugraha, Arbain Rambey, Suhartono, Salorna Simanungkalit, C Windora A T, Rakaryan Sukarjaputra, 
a, Agus Susanto, Lusiana Indriasari, Sidik Pramono, Nawa Tunggal, Susana Rita, Iwan Santosa, Susi Ivvatv, Marcellus Hernowa, Luki Aulia, , Iwan Setiyawan, Yulia Sapthiani, Dewi Indriastutl, Maria Susy Berindra' A, 
Rachmawati, Indira Permanasari S., Gatot Widakdo, Budi Suwarna, Lasti Kurnia, M. Yuniadhi Agung, Hamzirwan, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Hermas Effendi Prabowa, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, Sarie Febriane, Dwi As Setyaningsih, Affan Adenensi Riza Fathoni 

, Emillus Caesar Alexey, Ahmad Arif, Neli Triana, Brigita Maria Lukita, Haryo Damardong, ham Kholri, M. Zaid Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Fransisca Romana Nini. Ambroslus Harto, Demitrius Wisnu Widiantora, Aryo Wisanggeni Genthiang: C 


sby, Alif Ichwan, Clara Wresti, Korana Nicolash LMS, Pascal S. Bin 


| Muhtadi, SEMARANG: Sonya. 


Hellen Sinambor, Winarte Herusansana, TEGAL: Siwi Nurbiajanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Thomas Pudio Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmerini, SURABAYA: Agnes Swetta Pandia, LAMONGAN: Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Irawati, MALANG: Dedy Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri Astuti, JEMBER: Syamsul Hadi, 


BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaningrum, DENPASAR: Cokorda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oiktora, KUPANG: Frans Sarong, Kornelis Kewa Ama, MANADO: Je: 


al Layuck, PALU: Reny Sri Ayu, MAI 


KASSAR: Aswin Rizal Harahap, JAYAPURA: B. Josie Susila Hardianto, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, AMBON: 


Antonius Ponco Anggoro, MEDAN: Autrida Wismni Warastri, M. Hilmi Fala, BANDA ACEH: Mohamad Burhanudin, PEKANBARU: Syahnan Rangkuti, BATAM: Kris Razlanto Mata, PADANG: Ingki Rinaldi, JAMBI: Irma Tambunan, BANDARLAMPUNG: Yulvianus Harjono, BANJARMASIN: Defri Werdiono, PALANGKARAYA: Dwi Bayu Radius, BALIKPAPAN: Lukas Adi 


Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Harianto Santoso MANAJER DIKLAT: Tony D. Widiastano 


KANTOR REDAKSI: J, Palmerah Selatan 26-28, Ja 


3/SK/Menpen/SIUPP/A.7/191 


arta 10270 TELEPON: 534 7710/20/30, 530 2200 FAX: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.O, BOX 4612 JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kornnas Jakarta 
5 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan Laksus Pangkopkamtibda No. 108/PC/1969 tanggal 21 Januari 1969 ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 37/1965/11/4/2002 PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 0215 - 207x 


PENERBIT: PT Kampas Media Nusantara 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN! 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagya GM IKLAN: Elly Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umumy/display) BW Ro 105.000/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Ro 0.000/rmmi: mini (min 3brs, maks 12brs) Rp 45:000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/mmk- Nusantara: 1 kolom Rp 58.500/mmk, rnini (nvin 3 brs, rnaks 12 bra) Ro 55.000/baris, 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mrnks belum termasuk PPN 106: pembayaran di muka, Iklan dukacita untuk dimuat besak dapat diterima sampai pukul 16,00 WIB BAGIAN IKLAI 


MADA 109-110, JAKARTA 111A0 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 261 1611 SENIN 5/D JUMAT 08.90-16.10, SABTU 08.30-12.00, MINGGU TUTUP 


LANGGANAN: RP 78 010/BULAN REKENING: BNI 1546 Jakarta Kata No, 1413: 
@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Galah Mada, 


Im ke Redaksi hendaknya dit 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kem 


“& Setiap artikel atau tulisan yang di, 


6 # BRI Jakarta Kata Na. 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MENINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


11000168308 € Giro Pos: A 13.444 @ BCA Jalan Gajah Mada No, 122 B-C-D Jakarta No, 
rta Nomar A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kompasdkampas.com 


“dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opir 
li dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas". 


Palrnerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX. 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 104, JAKARTA 11140 TELEPON (LANGSUNG): 260 161 7- 


89 90BO SENIN S/D JUMAT 08.20: 


-18 PABX: 260 1234 DAN 260 1455 PESAVJAT 1230 S/ 1239 FAX: 260 1622 
012-393571-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO, 012.2004679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http://keww,kompas.com 


100, SABTU 08.30-12.00, MINGGU 13.00-16.00, JL, GAJAH 


HARGA 


Ikompas.com atau opinifikompas.co.id. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


SOSOK 


Keutamaan Utomo Josodirdjo 


Utomo Josodirdjo (82) 
menyaksikan begitu banyak 


peristiwa kemanusiaan dalam 12 


tahun terakhir. Dunia nyata itu 
semakin membukakan hatinya 
untuk terus melakukan yang 
terbaik dalam sisa hidupnya. 


OLEH MARIA HARTININGSIH 


agi itu, di rumahnya di bilangan 
PSiavia Jakarta Selatan, Pak 
sapaannya, mengenang 


tiwa yang sempat mc- 
nyisakan banyak pertanyaan tentang 


Tom, 
berbagai peri 


hidup. 


"Di Nigeria saya 


annya. ”Mereka dipisahkan 


orangtua yang terinfeksi HTV/AIDS. 
Di situ mereka tidak disekolahkan 


dan menjadi liar" 


Di Romania, ia terenyak melihat 
anak di panti asuh 


kondisi ana 
yang lebih mirip kamp koi 


pada masa Ceausescu berkuasa. Se- 
telah diktator itu dihukum mati ta- 


hun 1989, kondisi anal 
utama yang memiliki dar 
ni” Romania (Bulgari: 
ngaria 

bagian be 


nak itu 


penginap 


"World Vision 
anak-anak menjadi manus 


UTOMO JOSODIRDJO 
& Lahir: Malang, 1 Januari 1930 


# Kegiatan kini: anggota Board Wor- 


Id Vision International 


(2004-2010), Board Wahana Visi 


Indonesia (2004-2012) 


menyaksikan 
nak-anak dikurung di satu gudang,” 
a mengenang salah satu pengalam- 


Gypsie, Ho- 
in memprihatinkan, Se- 
ar perawatnya berasal dari 
su yang mem- 


seakan 


ida malam-malam setelah per- 
jalanan, dalam keheningan di rumah 
n sederhana, ia berlutut di 
hadapan Sang Khalik, dan menangis, 
membantu 
ia penuh, 
ujar Pak Tom yang selama enam 
tahun (2004-2010) menjadi anggota 


batas, 
a untuk anak, keluarga, 


”Saya ke Banda Aceh empat hari 
setelah tsunami,” kenang Pak Tom. Ia 
beberapa kali berkunjung ke Papua. 
"Saya — sedih melihat — kondisi 
anak-anak. Saya merasa, kita hanya 
melakukan sedikit untuk mereka. 


Tiga fase hidup 

Pengalaman seperti itu tak tebersit 
dalam hidup Pak Tom sebelum usia- 
nya mencapai 60 tahun, pada 1990, 
"Hidup saya seperti terbagi dalam tiga 
fase,” katanya, setelah menguraikan 
kebahagiaannya sebagai kakek empat 
cucu dari dua anakny: 
Pertama, adalah f 


bersaudara itu memilih studi eko- 
nomi ke Rotterdam, Belanda. Di situ 
ia bertemu Utami, gadis asal Bogor, 
yang sedang belajar juga. Keduanya 
menikah. 

Ketika pulang, Utomo bekerja pa- 
da lembaga pemerintah dan meng- 
r di Universitas Airlangga, Su- 
rabaya. Ta membuka jurusan 
akuntansi di universitas itu. 
Utomo Josodirdjo dikenal 
sebagai "Bapak Akuntar 
Indones na Ekono- 
Erasmus 


1 
mi dari RSI 
University, Rot- 
terdam, Belan- 


dan sar- 
a akun 
ansi dari 
Universit 
Indor itu 

pendiri kantor 
akuntan terkemu- 
ka, SGV Utomo, tahun 1970. “Ttu fase 
kedua hidup saya,” kenangnya. 

Usah: idit profesional itu 
membesar menjadi Utomo&Co, sem- 
pat bergabung dengan Arthur An- 
dersen, lalu menjadi Ernst&Young In- 
donesia setelah bergabung dengan « 
tu dari empat firma jasa akun 
terbesar dunia, Ernst&Young, 

”Ketika saya tinggalkan, per 
haan berkembang bagus, dari 20 staf, 


Tom. 

Dari awal gagasan mendirikan kan- 
tor akuntan itu, Pak Tom tak meng- 
ikuti pola "one man show”, "Kita 
membutuhkan kantor akuntan besar 
dilengkapi riset yang kuat dan terus 
mengikuti perkembangan dunia. Saya 
harus bermitra dengan orang-orang 
pintar. Sebagai mitra, mereka punya 
hak penuh sebagai pemilil 

Strategi itu ternyata jitu. "Saya 
buat peraturan, usia 60 harus pen- 
siun. Jadi, saya berhenti tahun 1990. 


2,4-LITER, DOHC, VVT, 16-VALVE, 4-CYLINDER, 173 hp 


Mac Pherson strut, Coil spring over gz 
Parkv 


booster (integrated paddle 


s (front), Multi-link independent with coil springs (rear) 
w? Rear B 
7 seater flexible seating, 19 inch wheels, Tinted glass 


ckup Camera, Dual-zone Air Conditionin, 


Uconnect?, Touch Sc 


, Leather Seat, 90” doors opening for easy access, 


Modal dikembalikan ditambah keun- 
tungan. Saya yakin mitra saya akan 
mengembangkannya, dan itulah yang 
terjadi kemudian.” 


Pergulatan 

Setelah itu, mulailah Pak Tom me- 
ketiga” 
hidupnya. "Perasaan kosong semakin 
kuat. tak tahu harus berbuat apa 
Bersama istri saya keliling dun! 
lama setahun, ke AS, Belanda, juga 
India.” 

Pada masa itulah pergulatan spi 
ritualnya menajam, Ia mulai berlatih 
mengil s 
Tak terlalu mudah, karena bayangan 
jejaknya yang kuat. Beruntung ia pu- 
nya teman-teman terbaik, seperti Ra- 
chmat Saleh, Gubernur BI 19' 
dan Menteri Perdagangan 198: 
yang tak lelah berbagi tentang ke- 
rendahan hati. 

Pertemuannya dengan Anugerah 
Pekerti adalah titik baliknya. Pekerti 
memperkenalkannya pada Waha- 
na Visi (World Vision) In- 
donesia, mitra pelayanan 
WVI di Indonesia, tahun 
1994. Meski ia baru 
mantap bergabung 
enam tahun kemu- 
dian, 


aya bertemu 
komunitas mis- 
kin terbelakang 
di berbagai 
tempat di ma- 
na WVI ber- 
karya, Tuhan 
menyodori 
saya kenyata- 
an riil. Dulu sa- 
ya hanya 
mengurus angka, 
keuntungan, kini mene- 
mui individu termiskin 
dari yang miskin. Hidup 
saya beruba 
Perjalanan jauh pada 
sepuh itu melengkapi 


usi: 


hidupnya. ya banyak 
belajar, khususnya tentang 
hubungan — antarmanu 


Dari pengalaman berbicara 
dengan board dan pimpin- 
an perusahaan besar dunia 
yang ingin tahu perkem- 


KOMPAS/MARIA HARTININGSIH 


n 8.4 inch monitor (largest in class), Bluetooth" en: 


bangan bisnisnya di Indonesia, saya 
tahu, modal manusia adalah terpen- 
ting Perusahaan bagus pun bisa ko- 

alau tak memperhatikan modal 


Sementara bidang akuntansi yang 
dikembangkan dan digelutinya ber- 
puluh tahun hanya melihat angka dan 
laba, "Keputusan diambil berdasar- 
kan angka, mengabaikan kisah di ba- 
lik itu, lupa manusianya. Ini kele- 
mahan besar, Saya bersyukur tak ada 
anak saya masuk ke bidang itu. 


Semakin kosong 

Meski kantornya maju pesat, per- 
asaan kosong makin kuat. Dalam sua- 
tu pertemuan di New York tahun 
1986, ia mendengar para tokoh bicara 
tentang kebutuhan "ini-itu” demi 
pertumbuhan, termasuk pembuatan 
reaktor nuklir dan pembangunan 
bendungan raksasa di China, India, 
juga Indonesia, yang menghancurkan 
puluhan desa. 

"Saya tanya, bagaimana manusia- 
nya? Mereka bilang 'akan diperha- 
tikan', Saya tanya lagi, bagaimana? 


'Dipindah, dikasih rumah, beres'. Saya 
lalu membayangkan, kami harus ter- 
usir dari rumah ini karena tanahnya 
mau dibuat proyek jalan, Rumah bu- 
kan sekadar bangunan, seluruh emosi 
dan pengalaman kami ada di situ. 
Tanah ini akar saya.” 

Ia terus diganggu persoalan itu, 
dan makin banyak memikirkan 
tentang staf di kantor, di rumah, 
sampai ia berhadapan dengan ber- 
bagai kenyataan riil yang menggun- 
cang itu. 

Begitulah sebagian proses 
bagikan. Kini ia mera 
penuh, Sampai us 
sih melakukan per 
main golf dua kali 


yang ia 
a, hidupnya 
80 tahun, ia ma- 
lanan jauh dan 
eminggu, ”Se- 


karang pakai kereta” katanya, Hobi 
terbang berhenti pada usia 72 tahun 
matanya menurun. 

syukur, 


karena kon 

Hidup dilaluinya penuh 
Selain bermain dengan cucu, ia s 
menemani Utami (84) yang kurang 
sehat. Sisa hidupnya adalah hari-hari 
untuk memenuhi janji: melakukan 
terbaik dari yang baik. Life is be- 
@utifil 


DT. MAL MOTOR INDONESIA 


Visit our booth at 


Find our des 


Indonesia International Motor Show 
20 - 30 September 2012 
HALL B JlExpo Kemayoran, Jakarta 


One touch handle to folding seat, Lar 


phone, Voice Command, Hands-free pt 
MP3, DVD, Digital Processing Audio, 6 speakers & 368 Amp-watt by ALPINE?, Steering wheel Mounted Control, Integrated GPS Navigation System, Extra roof mounting 9 inch Rear monitor 
9 airbags including curtain airbag, ABS, EBD, ESC, Active Head Restraints 


Independent 
Start Engine 


bin volume in class, Child 


24 Hours 


Mooduide .sustance 


Authorized Dealers : 


WARUNG BUNCIT (3S) (021) 7883 2222. KELAPA GADING (021) 458 53111. SUNTER (35) (021) 651 8000. PONDOK INDAH (021) 722 3111. SERPONG (021) 546 1441. BOGOR (3S) (0251) 839 4653. PALEMBANG (35) (0711) 8800 200. 
PEKANBARU (35) (0761) 312 36. SURABAYA (3S) (031) 36000639. MEDAN (3S) (061) 664 0288. BANJARMASIN (3S) (0511) 327 0000. MAKASSAR (35) (0411) 811 7300. BALI (35) (0361) 237 008. 


3 


GARANSINDO 


TOO/000 Km 


2uter Dodge Indonesia 


dodge.co.id k41 Dodge Indonesia 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI 


KOMPAS SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


Nusantara: Kahayan 
Direhabilitasi na: 


"Asuransi perjalanan 
tanpa batasan usia dan 
total benefit hingga 250”2 


untuk plan keluarga." 


ich Passport Ema) @ ZURICH 


950,00 


925,00 Gaal 


900,00 


y 18 19 20 


KORPORASI 


Bisnis Terbaik 


Gi usahawan muda di Jakarta punya 10 juta dollar AS 


atau dengan Rp 94 miliar, Ta bingung untuk in- 

vestasi. Kalau dideposito dan sebutlah ia dapat bunga 4 
persen, setahun uangnya bertambah Rp 8,769 miliar atau Rp 
313 juta per bulan. Cukup enak. Namun, bukan wataknya 
menyimpan uang di bank: Ia lebih suka bertarung di lapangan. 

Kepada ayahnya yang seorang usahawan komponen oto- 
motif, anak muda itu minta saran. Ayahnya berkata, "Mantap- 
kan hatimu. Masuklah ke bisnis yang engkau sukai dan be- 
nar-benar kuasai. Jangan terombang-ambing. Jangan silau ke- 
majuan usahawan lain. Putuskan, dan lupakan!” 

Anak muda ini terkesiap oleh ucapan ayahny: 
nimbang lagi. Kalau membangun hotel bintang du 
mendapatkan dua hotel dengan masing-masing di a 
kamar, Jika hotel selalu "hampir penuh” dan dikelola baik, ia 
bisa berharap modal kembali kurang dari empat tahun. Ia 
tinggal menghitung laba. 


Kalau membuka kafe wara- 
laba asing, ia bisa memperoleh 
setidaknya 30 kafe kelas satu, 
Ia masukkan ke mal dan bayar 
jalan mulus, in- 


balik dalam tiga 

tahun. Jika gagal? 
Terombang-ambing, ia ter- 

Ik 


ingat nasihat ayahnya. Ma 
ke bis ang ia kuasai benar, 
Dan bisnis itu adalah permi- 
nyakan, Selama delapan tahun 
terakhir, ia bekerja di sebuah 
perusahaan minyak bumi. Ma- 
ka, ia tetapkan hati masuk ke 
minyak. 

Berdasarkan izin legal yang 
ia peroleh, ia gunakz 
untuk "mencari sumur mi 
nyak" di Pulau Sumatera. Me- 
nurut hitungan sederhana, kalau beruntung, pencarian pertama 
saja sudah bisa menemukan sumur minyak. Pada eksplorasi 
pertama, tidak ditemukan apa-apa. Ta tidak terpukul. Pada 
eksplorasi kedelapan, ditemukan sumur minyak, tetapi tidak 
layak. Ongkos eksplorasi malah lebih tinggi dibandingkan de- 
ngan perolehan minyak, Di sini ia berdebar, Terus atau tidak? 
Uangnya hanya cukup untuk dua kali lagi pencarian minyak 
lagi, Kalau hasilnya nihil? 

Pada titik amat kri 
nya. Puti 
kan, agar ia tidak menyesal kalau seluruh hasilnya buruk. Pada 
pencarian kesembilan, kembali timnya gagal. 
Pada kesempatan terakhir, usahawan ini bisa tersenyum. 
Timnya menemukan sumur minyak. Tidak besar, hanya” 
10.500 barrel per hari. Ta sujud syukur. Kini ia bisa membangun 
perusahaan ritel, beberapa kafe, restoran yang laris, dan mem- 
beli saham sebuah bank swasta nasional. (ABUN SANDA) 


aren 


a teringat kembali nasihat ayah- 


weMAN-Truck-&-BuS Center 
Jl. DI Panjaitan No. 138 Jaka: 
Phone: (021 
Fax: (021) 
Jt UM 
Special Price 


Jakarta IHSG 

4.400 221962 
aa aa 
4.000 

3.800 


n 8 » na 


Lebih terencana 


wujudkan ibadah haji 


BNI memberi lebih 


Membongkar Muatan Tebu 


| 


Minyak 
dolar AS per barrel 
100,0 93,05 
si aa ma 
80,0 
700 


kd a-—- 0- 


Emas Kurs Rupiah 
dollar AS per tray ounce per dollar AS 
2000 9.200 
Ka 176,30 Ta 
AKAN Man AI 
1600 0.558 
1400 9.800 
y 18 y 2 2/9 y 18 1 ru 219 


Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 


ASBNI 


More Megi Batangan tangan 


Sejumlah 
karyawan 
membongkar 
muatan tebu di 
kompleks Pabrik 
Gula Rendeng, 
Kabupaten 
Kudus, Jawa 
Tengah, Jumat 
(21/9). Pada 
musim giling 
tahun ini, Pabrik 
Gula Rendeng 
telah menyerap 
2,6 juta kuintal 
tebu petani dan 
memproduksi 
gula kristal putih 
Lag IN 1 5 dengan 

: 4 rendemen 

| | « rata-rata 


715 persen. 


1 


KOMPAS/ALDERTUS HENDRIYO WIDI 


Industri Kreatif Korsel Dikaji 


Mari E Pangestu Ingin Potensi Indonesia Dilihat 


BUSAN, KOMPAS — Pemerintah Indonesia tengah 


mempelajari pengembangan industri film Korea 
Selatan, Indonesia memiliki potensi besar seiring 


dengan pasar yang besar, Untuk itu, Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari E Pangestu 
melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan. 


Hari Minggu (23/9), Mari Pa- 
ngestu bertemu dengan Wali Ko- 
ta Busan Hwang Jae Gwan, pe- 
laku industri wisata, anggota par- 
lemen Korea, dan $ aka- 
demika Dongseo University di 
Busan, Korsel. 

”Dongseo University di Busan 
sangat terkenal dalam pengem- 
bangan film dan seni pertun- 
jukan. Di Busan, juga ada Festival 
Film Busan yang akan digelar 
ke-17 kalinya,” kata Menteri Mari 
Pangestu — saat — mengunjungi 
Dongseo University di Busan, 
Korsel, sebagaimana dilaporkan 
wartawan Kompas, Andy Riza 
Hidayat. 

Kedatangan rombongan Indo- 
nesia ke B untuk mengeks- 
plorasi potensi yang bisa dikem- 
bangkan dalam film dan animasi. 
Produksi film Indonesia adalah 
180 film per tahun. Sementara 
India sudah mampu mempro- 
duksi 2.000 film per tahun. 


Menurut Mari, membangun 
industri perfilman tak perlu ja- 
uh-jauh datang ke Hollywood, 
Amerika Serikat, Korsel juga bisa 
menjadi tempat belajar yang baik 
sebab industri film Korsel mam- 
pu merambah ke sejumlah ne- 
gara, termasuk Indonesia, "Bu- 
daya Korea cukup dikenal di In- 
donesia karena film,” kata Mari, 

Mari beserta rombongan tiba 
di Busan, Sabtu malam, setelah 
meninggalkan Tokyo, Jepang. Se- 
lama di Jepang, Mari menemui 
Menteri Ekonomi, Perdagangan, 
dan Industri Yukio Edano. Mari 


juga menemui Miho Takai, Wakil 


Menteri Pendidikan, Budaya, 
Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan 
Teknologi. Dalam pertemuan de- 
bat Pemerintah Jepang 
rakan kesempatan un- 
tuk mempelajari pengembangan 
industri kreatif. 

”Kami ingin melibatkan ba- 
nyak pihak dari kalangan inter- 


nasional datang ke Indonesi. 
lam Pekan Produk Kreai 
donesia, November tahun ini. 
Kami ingin agar pelaku industri 
atif mengenal potensi Indo- 
dari dekat,” tutur Mari. 

Dari Busan, Mari dan rom- 
bongan melanjutkan kunjungan 
kerja ke Seoul, Minggu malam. 
Kunjungan ke Seoul berlangsung 
hingga 26 September nan 
lama di ibu kota Korsel itu, Mz 
akan menemui pejabat pemerin- 
tah setempat dan para pelaku 
industri kreatif. 

Park Dong-soon, Chancellor 
Dongseo University Busan, 
mengapresiasi tekad Indon 
membangun industri kreat 
merasa bangga dapat menerima 
kunjungan Menteri Mari Pange: 
tu. Kerja sama dengan Indones 
katanya, sudah berlangsung sejak 
tahun 1997. Sementara ini Dong- 
seo University menjalin kerja 
sama dengan Universitas Petra 
Surabaya. Dia membuka diri ker- 
ja sama yang lebih luas, termasuk 
membangun industri perfilman. 

Meiska Apriliana, mah: 
jurusan desain dan komunikasi 
visual yang belajar di Busan 
mengakui bahwa industri film 
"Negeri Ginseng” itu sudah maju. 
Menurutnya, film Korsel memi- 
liki karakter yang kuat. 


INDUSTRI KREATIF INDONESIA 


Merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, 
keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan 
serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya 
kreasi dan daya cipta individu. 


kelompok industri kreatif 


1. Kelompok Industri Publikasi dan Presentasi Melalui Media, 
Terdiri dari Penerbitan & Percetakan dan Periklanan 


. Kelompok Industri dengan Kandungan Budaya yang disampaikan 
Melalui Media Elektronik, Terdiri dari TV dan Radio dan Film, 
Video, dan Fotografi 


. Kelompok Industri dengan Kandungan Budaya yang Ditampilkan ke 
Publik, baik secara langsung maupun lewat media elektronik . 
Terdiri dari Musik dan Seni Pertunjukan 


Kelompok Industri yang Padat Kandungan Seni dan Budaya. Terdiri 
dari Kerajinan dan Pasar Barang Seni 


. Kelompok Industri Desain. Terdiri dari Desain, "Fashion", 
dan Arsitektur 


Kelompok Industri Kreatif dengan Muatan Teknologi. Terdiri dari 
Riset dan Pengembangan, Permainan Interaktif, serta Teknologi 
Informasi dan Jasa Perangkat Lunak 


Sentra kreatif di Indonesia: Bandung, Denpasar, Jakarta, Solo, 
Yogyakarta, Makassar, Pontianak, dan Medan. 


Industri kreatif menyumbang 7,74 persen kegiatan ekonomi 
nasional (nilai rata-rata 2002-2010) 


Jumlah tenaga kerjanya sudah mencapai 8,5 juta orang 
Jumlah perusahaan: 3,3 juta unit 

Nilai ekspor: Rp 131,25 miliar 

Nilai impor: Rp 16,2 miliar 


£ » 


8 


... 


. 


Sumber Litbang "Kompas'/PUT, dalah dari portal Indonesia Krwatif 


BESTARI 


MEGA 


TRONIK 


MEGA Vaganza 


htc 


Mall Taman Anggrek Lt. UG, 24 - 30 September 2012 


APPLY NOWI — BA CAL 1500010 | 60010 melalui ponsel 


“Terms and conditions apply 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Installment 


r 


SPECIAL PRIZE 


GET THE LATEST GADGET 


ONLY WITH MEGA CREDIT CARDS 


imam GOS @ 


Mega Tujuan Berenane 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


KILAS EKONOMI 


BTN Gelar Pameran Properti 2012 

Bank Tabungan Negara kembali menggelar pameran properti 
bertajuk BTN Property Expo 2012 di Jakarta Convention Cen- 
0 September 2012. Sebanyak 32 pengembang 
perumahan berpartisipasi dengan menawarkan rumah segmen 
menengah dan menengah atas. Pameran itu merupakan ke- 
lanjutan dari pameran sebelumnya pada tahun 2011. Rumah 
yang ditawarkan antara lain rumah tapak (anded house), ruko, 
apartemen premium, dan kondominium hotel. Menurut Di- 
rektur Utama BTN Igbal Latanro, dalam pembukaan pameran, 
Sabtu (22/9), pihaknya menargetkan transaksi penjualan dalam 
pameran kali ini sedikitnya Rp 500 miliar. Tahun 2011, transak- 
si penjualan dalam pameran mencapai Rp 19 triliun selama 
sembilan hari pameran. Selama pameran, BTN menawarkan 
transaksi khusus, antara lain, suku bunga kredit di bawah 10 
persen selama jangka waktu tertentu dalam jumlah kredit 
tertentu, (LKT) 


Gorontalo Beri Peluang Investor China 


Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, 
memberi peluang investasi di bidang pertambangan kepada 
pemodal dari China. Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin di 
Gorontalo, Minggu, menjelaskan, beberapa investor berasal dari 
China sudah menjajaki potensi pertambangan logam dan non- 
logam. "Sejumlah investor dari beberapa negara sudah me- 
ngunjungi langsung lokasi potensi pertambangan di daerah ini, 
seperti di Kecamatan Anggrek, Sumalata, dan Atinggol 
nya, Hingga saat ini, katanya, pemerintah daerah memberikan 
izin kepada investor yang mengirimkan tim surveinya, untuk 
melihat langsung potensi pertambangan, seperti bijih emas dan 
keramik, untuk mengetahui potensi itu bisa menghasilkan ke- 
untungan. (MAR/ANTARA). 


Wisata Bahari Masih Jadi Andalan Manado 


Wisata bahari masih tetap menjadi andalan Kota Manado 
untuk dijual ke tingkat nasional ataupun mancan 
pejabat berwenang. "Taman Laut Bunaken dan Pantai Mala- 
layang adalah dua aset wisata kami karena menjual bahari Kota 
Manado,” kata Kepala Di Manado 
Pitter Assa, di Manado, Minggu (23/9). Ta mengataka 
Bunaken lebih banyak diminati oleh wi: 
dan domestik, sedangkan Pantai Malalayang oleh penduduk 
lokal Manado serta wilayah seki . "Namun, harus di 
yang, bukan hanya ang kami juz 
i wisata kuliner," 
pantai, Io 
wisata Malalayang adalah alternatif yang bagus dan murah 
karena banyak sajian kuliner tradisional khas Manado yang 
dijual, Namun, Assa mengatakan, promosi Bunaken pun di- 
lakukan dengan gencar di mana-mana untuk menarik minat 
wisatawan datang berkunjung, (MAR/ANTARA) 


Pencari kerja dibantu petugas mengis 


KOMPAS /PRIYOMBODO 


plikasi lamaran dalam 


jaringan (daring/online) dalam bursa kerja JobsDB.com yang 
berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (22/9). Bursa kerja 
daring yang tengah marak dapat memberikan kemudahan bagi para 


penca dan pen, 
penyebaran infor: 


gguna tenaga kerja, mulai dari tahap 
-ampai tahap penerimaan tenaga kerja. 


Konsumsi Karet 
Masih Tumbuh 


Ekspor Akan Dipangkas selama Enam Bulan 


JAKARTA, KOMPAS — Konsumsi karet dunia 
dalam sepuluh tahun ke depan masih akan tumbuh 
sekitar 4,7 persen. Kelebihan penawaran sebesar 0,2 
persen harus dikelola dengan baik agar tidak 


berdampak pada anjloknya harga. Di si 


si lain, 


masalah produktivitas harus diselesaikan. 


Darmansyah Basyaruddin dari 
International Rubber Consor- 
tium Ltd, akhir pekan lalu, di 
Jakarta, mengatakan bahwa In- 
ternational Rubber Study Group 
telah memproyeksikan pertum- 
buhan konsumsi karet dunia da- 
lam sepuluh tahun ke depan ber- 
kisar 4,7 persen pertahun. Untuk 
produksi, diperkirakan tumbuh 
4,9 persen per tahun. Artinya, ada 
kelebihan pasokan sehingga per- 
lu diatur agar harga karet tidak 
anjlok. 

Dia mengatakan, tren pertum- 
buhan konsumsi tersebut lebih 
rendah dibandingkan dengan da- 
lam periode 2001-2011, yang 
mencapai 5,54 persen per tahun. 
Pertumbuhan konsumsi juga m 
lebihi pertumbuhan produksi, 
yang tercatat 4,87 persen per 


tahun. Akibatnya, harga karet 
naik cukup signifikan. 
”Sampai saat ini karet memang 


belum tergantikan. Memang su- 
dah ada karet sintetis, Namun, 
untuk membuat ban, tetap 
membutuhkan karet alami. 
Hampir 70 persen produksi karet 
untuk membuat 
sanya dipakai untuk pro- 
duk lainnya,” ujarnya, 


Menurutnya, harga karet ke 
depan, terutama dalam jangka 
pendek, cenderung relatif me- 
lemah. Hal itu merupakan imbas 
melambatnya pertumbuhan eko- 
nomi dunia. 

”Karena itu, perlu disikapi se- 
cara bijak untuk meningkatkan 
efisiensi dan daya saing serta 
kerja sama dengan 
dusen karet,” ujarnya. 


Produktivitas 


Direktur Pusat Peneli 
ret Ch Anwar mengatakan, 
produktivitas k: 
nya 934 kilogram per hektar, 
mentara Thailand 1.705 kilogram 
per hektar dan Malaysia 1450 
kilogram per hektar, Untuk me- 
ningkatkan produktivitas dalam 
satu siklus tanaman, 
ploitasi yang tepat 
lukan. 

”Bukan hanya teknik penya- 
dapan, melainkan juga tata guna 
panel serta penerapan teknologi 
pendukung lainnya yang diper- 
lukan,” ujarnya. 

Kegiatan eksploitasi tersebut 
merupakan komponen biaya 
produksi terbesar, yakni berkisar 
38 persen hingga 44 persen, se- 


hingga selalu menjadi perhatian 
utama, terutama untuk mening- 
katkan keuntungan. 

”Penyadapan yang baik men- 
jamin produktivitas yang tinggi 
dalam siklus ekonomi panjang 
sehingga keuntungan kumulatif 
nya lebih maksimal,” kata Chairil 
Anwar, 


Pangkas ekspor 


Ketua Gabungan Pengusaha 
Karet Indonesia Daud Husni 
ri mengatakan, Indonesia, 
ama Malaysia dan Thailand, 
yang tergabung dalam Interna- 
tional Tripartite Rubber Council 
ini akan memangkas ekspor karet 
300.000 ton selama enam bulan 
mulai Oktober 2012. 

Indonesia mendapat jatah pe- 
ngurangan 117000 ton, Thailand 
143.000 ton, dan Malaysia 40.000 
ton, 

Selama enam bulan pemang- 
kasan ekspor karet, disepakati 60 
persen pengurangan ekspor di- 
lakukan pada tiga bulan pertama, 
dengan perincian tiap bulan 20 
persen, Adapun 40 persen si 
nya dibagi selama tiga bulan ben 
ikutnya, dengan perincian Janu- 
ari dan Februari sebanyak 15 per- 
sen dan Maret 10 persen, 

Seperti diberitakan beberapa 
waktu lalu, harga karet anjlok. 
Akibatnya, petani di sejumlah 
tempat menerima harga penj 
an karet sangat rendah. Hal ini 
telah mencemaskan beberapa ka- 
langan karena kemungkinan bisa 
memunculkan kantong-kantong 
kemiskinan baru, (ENY) 


PERTANIAN 


Indonesia Mengalami Krisis Lahan untuk Pangan 


JAKARTA, KOMPAS — Lahan 
pangan Indonesia semakin kritis, 
ediaan lahan pangan seka- 
lak cukup mampu meme- 


ngatakan, melihat minimnya |: 
baku pertanian pangan, 
tinya Indon sudah mi: 
dalam situasi 
Winarno menekankan pers 


rang tis 
nuhi kebutuhan pangan mas 


rakat. Krisis lahan pangan 'ni 
bakal semakin akut. 

Di tengah ketatnya persaingan 
pemanfaatan lahan, pemerintah 
semakin tidak percaya kepada 
petani, Kebijakan pemerintah se- 
makin memberi peluang masuk- St: 

rasi dalam ngan untuk produks 
nyediaan pangan nas 

Menurut Ketua Umum Seri 


dengan se 


gung, kedelai, dan gula, 


Minggu (28/9), di Jakarta, 
gat Undang-Undang Nomor 
hun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria 
memberikan perlindungan akses 
lahan kepada petani. Kenyataan- 


panen 18,5 juta hektar. 
Dengan rincian, Iu 
di 1344 juta hektar, 


tar, dan gula 450.000 hektar. Dt 
ngan luas panen tersebut, lu: 


Ketua Umum Kontak Tani Ne- 
layan Andalan Winarno Tohir da- 
lam berbagai kesempatan me- 


uk 
ahan pangan. 


lahan pertanian harus ditangani 


Mengacu data Badan Pusat 
atistik, ketersediaan lahan pa- 
empat ko- 
moditas strategis, yaitu beras, ja 

tahun 
2012 hanya setara dengan luas 


panen pa- 
ung 3,99 
juta hektar, kedelai 600.000 hek- 


nya semangat itu mulai digerus 
arus korporasi dan liberali 
pangan yang mendorong kem 
kinan, kelaparan, konflik agraris 
dan kriminalisasi terhadap pe- 
tani, 

"Dua arus tersebut dengan de- 
merampas dan menggusur 
lahan melalui ekspansi dan eks- 
ploitasi lahan untuk perkebunan, 
kehutanan, pertambangan, pari- 
wisata, industri, pertanian pa- 
ngan skala luas, dan pusat-pusat 
perdagangan,” tutur Henry. 


lahan baku untuk budidaya ke- 
empat komoditas itu tidak lebih 
dari 10 juta hektar. 

Padahal, untuk mencapa 
sembada keempat komoditas itu 
tahun 2014, setidaknya butuh la- 
han baku 2 juta hektar sampai 2,2 
juta hektar. Perinciannya, kedelai 
dan gula butuh 1 juta hektar 
sampai 1,2 juta hektar, 

Adapun padi dan jagung butuh 
sekitar 1 juta hektar lahan baru. 
Perkiraan tambahan lahan itu 
belum menghitung pertambahan 


jumlah penduduk yang rata-rata 
naik 14 persen per tahun atau 
setara dengan 3 juta orang, 
Dengan asumsi, lahan pangan 
Ja tak menyusut dan pro- 
per hektar sama de- 


ngan saat i laupun produk- 
tivitas dipacu setinggi-tingginya, 


tetap harus membutuhkan du- 
kungan lahan pangan yang baru, 
Prof Anne Booth dari SOAS 
University of London saat mem- 
berikan kuliah internasional di 
Institut Pertanian Bogor menga- 
takan, tidak cukup lahan di In- 
done: untuk pengembangan 
pangan. Kalaupun ada, akan sa- 
ngat sulit dimanfaatkan karena 
status kepemilikan, 
onversi lahan pa- 
ngan terus terjadi. Konversi itu 
baik sebagai dampak fragmentasi 
lahan maupun dampak pertum- 
buhan sektor industri yang men- 
dorong alih fun, 
Menteri Pertanian Suswono 
mengatakan, salah satu solusi un- 
tuk meningkatkan produl 
ngan adalah dengan penambahan 
areal tanam. Penambahan areal 
tanam bisa dilakukan kalau ada 
tambahan lahan pertanian baru, 
Direktur Utama Perum Bulog 
Sutarto Alimoeso mengatakan, 
banyaknya konversi lahan juga 
mesti menjadi pertimbangan da- 


lam menghitung luas panen dan 
. Kon- 
versi lahan terus terjadi dan be- 
dihentikan. 
Mantan Menteri 


Pertanian 


an pangan tak hanya diselesaikan 
melalui pendekatan produksi, 
tetapi juga konsumsi, 
lau pendekatannya terus 
dari aspek produksi, sampai ka- 
pan pun tidak akan mampu me- 
pertumbuhan perminta- 
arena itu, pola konsumsi 
juga harus diatu 


ya Air Kariantaran an an 
Umum Muhammad 
Ikan, pencet: 
kendala pada komitmen 
Sebenarnya, tugas PU 
gan irigasi uta- 
ma dengan air waduk. Na- 
mun, buat apa infrastruktur itu 
tanpa ada niat untuk membuka 
persawahan baru?” ujarnya. 

alannya, menurut Ha: 
sering kali setelah waduk di 
ngun dan jaringan irij 
dikerjakan ternyata petani tidal 
menanam tanaman seperti pa- 
di-yang membutuhkan banyak 
air. "Di banyak lokasi, malah di- 
bangun perkebunan sawit,” ujar 
dia. (RYO/MAS) 


petani. 
hanya hingga ja 


INDUSTRI 


Daya Saing Tekstil Perlu Ditingkatkan 


JAKARTA, KOMPAS — Me- 
nurunnya kinerja ekspor teksti 
dan produk tekstil Indones 
besar 6,1 p mester 
I-2012 ha pi de- 
ngan meningkatkan daya saing 
industri dalam negeri. Langkah 
liperlukan untuk menghz 
Industri serupa dari negara 


"Negara lain Vietnam, misal- 
nya, dapat menikmati pening- 
ka ekspor karena 

mereka tinggi 


Indonesia Ernovian G Ismy ke- 
tika dihubungi Minggu (23/9). 
Ernovian menuturkan, ekspor 
il dan produk tekstil (TPT) 
tahun 2011 mencapai 13 
miliar dollar AS. Awalnya dicsti- 
masikan pada 2012 ini, ekspor 


TPT akan tumbuh, setidaknya 
5 persen. 

Namun, ternyata kinerja cks- 
por TPT justru melemah akibat 
berbagai faktor, mulai dari dam- 
pak krisis ekonomi di Eropa 
hingga kian sengitnya persaingan 
r internasional, 

Adanya negara yang tetap da- 
pat menikmati kenaikan ekspor 
TPT meskipun Eropa terkena 
krisis menunjukkan bahwa me- 
reka memiliki keunggulan secara 
internal, 

"Untuk faktor nal, dam- 
pak krisis memang iya berpe- 
ngaruh dan ini sudah kami pre- 
diksikan, Tetapi, faktor internal 
juga memengaruhi daya saing ka- 
rena terbukti negara lain 
yang ekspornya justru naik,” kata 
Ernovian. 


Sementara itu, Direktur Jen- 
deral Basis Industri Manufaktur 
Kement: n Perindustrian 
Panggah Susanto mengatakan, 
industri tekstil dalam negeri 
menghadapi persaingan dengan 
industri serupa di luar neg 


rendah. 

til mendapat sa- 
ingan, khususnya untuk pro- 
duk-produk low end, yang ber- 
kualitas rendah. Tapi, kalau un- 
tuk yang kualitas tinggi Indo- 
ih unggul dibandingkan 
China ataupun Vietnam,” kata 
Panggah. 

Meskipun demikian, menurut 
Panggah, produk-produk tekstil 
yang saat ini tersaingi ketat itu 
harus terus ditingkatkan daya 
saingnya. (CAS) 


Kontan Edisi 24 - 30 September 2012 


Mobil Murah Laris, 
Siapa Untung? 


Produsen otomotif dunia gencar menawarkan mobil murah 
di pasar Indonesia. Sementara produsen lokal menanti 


kebijakan dan insentif dari pemerintah. Simak Laporan 
Utama peta persaingan otomotif terkini 
di Tabloid KONTAN edisi terbaru. 


Investasi 


Potensi gain dua saham IPO terbaru 


Usaha: 
Peluang rental peralatan laboratorium 


Profil: 
Kisah Y. Auri berbisnis desain grafis 


Kocek: 
Kiat tak mewariskan utang 


Nasional: 

Program 100 Hari Jokowi-Ahok 
Piknik: 

Liburan di Summer Palace di Beijing 


DIPO STAR FINANCE 


Solusi Kredit Otomotif Terpercaya 


TURBO INTEROOOLSA 


Terbit tiap Senin 


Untung Baca Kontan 


dia Barus 6 Investa 


Dapatkan merchandise menarik dengan Paket Langganan sbb : 
6 Bulan 12 Bulan 


Tas Eksklusif Travelbag 
385000 KONTAN 670000 KONTAN 


Tas Eksklusif Travelbag 
KONTAN KONTAN 


“ Harian KONTAN, Mingguan KONTAN, Edisi Khusus KONTAN 


PRODUK LANGGANAN 


Mingguan # Edisi Khusus KONTAN 


KONTAN Komplit " « KOMPAS 810.000,- 1.620.000,- 


. PT Ciwangi Berlian Motor, 
Metro Tiga Berlian, T 
PT Juda Teruna 


at 4014: T Lautan Berlian Utama 
ar PT Mustika Prima Bes 
Bintang Bertian andi Diamond Motor, 4 


TPT Prabu, 


“PT Sun Star Prirna 
ndawa Motor, £ 
- PT. Sinar Berilan Auto Graha, Cibinong: 021-8 


: PT Salindo Berlian Motor 
PT Setiakawan Pahala Motor, Pivit: 02156 “PT Seciakawan Menara Motor 


Dapatkan KONTAN di TB Gramedia se Jabodetabek Customer Hotline : 021 536 53 100 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


19 


Sentra Bawang Merah 


Defisit Anggaran Aman 


Anggaran Belanja Pegawai Dikritik 


JAKARTA, KOMPAS — Likuiditas di Asia, 
termasuk Indonesia, diperkirakan cukup bagus di 
tengah krisis Eropa yang masih berlangsung. 
Dengan demikian, pembiayaan defisit anggaran 
pemerintah untuk semester II-2012 dan tahun 2013 


tak ada masalah. 


Demikian disampaikan Kuasa 
Khusus Direktur Jenderal Pe- 
ngelolaan Utang Kementerian 
Keuangan Robert Pakhpahan di 
Jakarta, Minggu (23/90). 

Robert menyatakan, pena 
an investor surat berh: 
negara masih meningkat. Tidak 
ada penurunan sejak krisis Eropa 
pertama kali terjadi hingga seka- 
rang. Hal ini mengindi 
likuiditas di Asia, termasuk In- 
donesia, masih cukup tinggi. 

Defisit Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 


2013 direncanakan senilai Rp 
1502 triliun atau sebesar 1,62 


persen. Defisit pada tahun ini 
direncanakan senilai Rp 190 tri- 
liun atau 2,23 persen. 

Di samping kondisi ekonomi 
makro yang baik, Robert me- 
nambahkan, k utang 
dikombinasikan dengan tingkat 
bunga yang cukup menarik di- 
bandingkan dengan negara-ne- 


Amerika Serikat dan Jepang ma- 
sih di bawah itu. Malaysia juga di 
bawah kita, sekitar 3 persen,” 
kata Robert. 

Secara terpisah, Direktur Ek- 
sekutif Institute for Develop- 
ment of Economics and Finance 
Enny Sri Hartati menyatakan, 
Indonesia gampang mencari 
utang. Namun, ia mempertanya- 
kan pihak yang diuntungkan oleh 
utang tersebut. 

"Kalau dilihat postur APBN, 
porsi terbesar adalah belanja pe- 
gawai. Jadi, utang kita itu, bisa 
dikatakan, untuk membiayai pe- 
gawai, bukan untuk “ prog- 
ram-program peningkatan kese- 
jahteraan rakyat,” kata Enny. 

Saat ini, Enny menjelaskan, 
porsi untuk membayar bunga 
utang saja sudah mencapai 15 
persen dari total belanja APBI 
Ini lebih lebih besar darip: 
anggaran pemberanta: 
kinan ataupun belar 


RINGKASAN APBN DAN RAPBN-P 2012 


(dalam miliar rupiah) 


k Uraian APBN RAPBN-P | 
T-Pendapatannegaradanhibh ”—”1.311.386,7 1.344476,8 
Z Belanja negara 14354067 15345821 
3. Keseimbangan primer 18024 “723199 
4. Defisit anggaran -124.020  -190.105,3 


NERACA PEMBAYARAN INDONESIA 


(dalam juta dollar AS) 


Transaksi Berjalan 


2011 212 


Kul Ku2 Ku3 Ku Kul Ku2 


1. Barang 


2657 186 504 157 | 3188 691 


2, Jasarjasa 


21840 3180-2530-3087 | -2075 2833 


3. Pendapatan 


15525 6IB IMA 609 | “5898-6459 


4. Transfer berjalan 1,029 961 104 1476 990 836 


Ku: kuartal 


Sumber: Litbang "Kompas”/RUT, dalah dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia 


kita tinggi itu akan menyandera 
program-program prioritas un- transaksi berjalan mencapai 8 


tuk rakyat," tutur Enny. 


Defisit transaksi berjalan 
Robert mengingatkan, adalah 
masalah defisit neraca ti i 
berjalan yang sempat terjadi pa- — T-2012 sebe: 
emester I-2012 perlu men- AS 


da 


nsraRu 


tukar rupiah terhadap dollar 
Amerika Serikat. 
Per triwulan TI-2012, defisit 


en produk domestik bruto, 
i defisit mencapai 69 miliar 
rika Serikat (AS). Hal 
ini merupakan rekor terbesz 
j triwulan 
r 82 miliar dollar 
au 15 persen dari produk 


Ns: 


INDUSTRI 


Pasar Ekspor 
Otomotif 
Bertumbuh 


JAKARTA, KOMPAS — Ketua 
Panitia IIMS Ke-20 Johnny 
Darmawan pada pembukaan 
pameran otomotif — berskala 
internasional di JIExpo, akhir 
pekan lalu, mengungkapkan, pa- 
sar otomotif Indonesia dalam 
waktu tidak lama lagi akan 
menjadi yang terbesar di Asia 
Tenggara. 

Menurut Johnny, hal ini dido- 
rong besarnya populasi yang di- 
barengi peningkatan daya “beli 
kat yang antara lain te- 
cermin dari pertumbuhan GDP 
di atas 6 persen per tahun dan 
pertambahan GDP per kapita di 
atas 4.000 dollar AS, "Kami per- 
aya pasar Indonesia akan men- 
jadi yang terbesar di Asia Tengga- 
ra dalam tu tidak terlalu lama 
lagi,” ujarnya. 

Selain terus tumbuhnya pasar 
otomotif di Indonesia, kata 
Johnny, ekspor kendaraan ber- 
motor pun semakin meningkat. 
Kondisi ini ditandai dengan ke- 
naikan ekspor completely built up 
(CBU) dan completely knocked 
down (CKD). Pada kurun Janu- 
ari-Juli 2012, ekspor kendaraan 
CBU sebanyak 100.126 unit atau 
naik 67.2 persen, sedangkan eks- 
por CKD sebanyak 61.095 set 


gara lain akan menjadi faktor — "Kitajangan terbuai hanya ka- dapat perhatian. Neraca transak- — domestik bruto, atau naik 31 persen dibandingkan 
penarik minat invetor. Imbal ha-  renarasio utang kita masihaman si berjalan merupakan salah satu —— "Mudah-mudahan di medium | dengan periode sama tahun 
sil yang belakangan ditawarkan dan fiskal kita masih berkelan- indikator yang dipertimbangkan term, sudah bisa diperbaiki. Se- | 201. 
pemerintah berkisar 4 persen  jutan, Tapi, r koutangitu investor dalam menanamkan panjang ekonomi kita bagus dan | Johnny menuturkan, industri 
hingga 6,8 persen. sangat tinggi, tidak hanya yang modal karena pada tingkat ter- ekonomi makro dapat dijaga | alat angkut, mesin, dan peralatan 
"Dibandingkan tahun-tahun berkaitan dengan indikator-indi- tentu, defisit neraca transaksi terus, seyogianya obligasi tetap | di Indonesia tumbuh 10,1 persen. 
lalu, itu sudah jauh menurun.  kator ekonomi makro seperti ni- berjalan bisa memengaruhi nilai” menarik," katanya. (LAS) Jadi, sektor ini memberi sum- 
bangan 6,5 persen dari total GDP 
Indonesia. "Dalam aspek pajak 
dan penerimaan negara lainny 


INFRASTRUKTUR tahun 2010 kontribusi sektor 


otomotif secara nasional menca- 


Monorel dan Jalan Tol Dibangun untuk Atasi Kemacetan Jakarta Sena 
menjadi ajang yang tidak hanya 
elektrifikasi sistem | menggambarkan perkembangan 


KOMPAS/TOTOR WIJAYANTO 


ngkut ke Kota Bima, 
atan Plampang, 
Kabupaten Sumbawa, Jumat pekan lalu. Plampang merupakan 
Jah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Pulau 
Sumbawa. 


JAKARTA, KOMPAS — Untuk "Tentu semua rencana ini baru prov DKI. Pasalnya, pembangun- dari enam tahun ini dilakukan — untuk monorel ini adalah Jakarta menyiap 
membantu pemerintahan barudi — bisa dibicarakan intensif setel an kedua proyek itu akan meng- karena angan Joko Widodo — Link Transportation. kereta. Mereka sudah setuju,” ka- | industri otomotif di Indonesia, 
Provinsi DKI Jakarta, Menteri Pemerintah Provinsi DKT 3 gunakan dana dari kedua — dan Basuki Tjahaja Purnama su- — Pembangunan yang diperkira- ta Kiswodarmawan, tetapi juga kemajuan perekono- 
Badan Usaha Milik Negara Dah- baru dilantik. Jika mereka sudah BUMN. dah mengatakan mendukung un- kan akan membutuhkan inves- ia menjelaskan, konsesi yang | mian Indonesia secara menyelu- 
lan Iskan berencana melakukan setuju, baru bisa diwujudkan," ”Monorel nanti akan dibangun — tuk melanjutkan pembangunan  tasi Rp 3,7 triliun ituakan bek: i PT Jakarta Monorel su- | ruh sehingga dapat menarik in- 
beberapa hal untuk mengatasi kata Dahlan kepada pers, akhir oleh Adhi Karya, sedangkanjalan — monorel. sama dengan 'BUMN-BUMN h oleh Pemprov | vestor untuk mengembangkan 
persoalan-persoalan yang ada, — pekan lalu. tol contra flow akan dibangun Sementara itu, Direktur Uta- yang lain. "Kami akan mengajak DKI Jakarta, sedangkan pemba- | usahanya di Indonesia. "Terbukti 
Dua di antaranya adalah mene- — Walaupun menunggu perse- oleh Jasa Marga. Jadi, pakai ang- ma Adhi Karya (Persero) Tbk PT Industri Api (Persero) — ngunan tiang-tiang yang saat ini | 5 perusahaan industri anggota 
ruskan pembangunan monorel — tujuan dari Pemerintah Provinsi — garan mereka sendiri,” ujar Dah-  Kiswodarmawan menyatakan si- dan PT Len Industri (Persero) menjadi monumen merupakan | Gaikindo telah melakukan inves- 
dan pembangunan jalan tol la- — DKI Jakarta, Dahlan mengatakan — Ian Iskan. ap jika memang mendapat tugas untuk mewujudkan monorel itu.” milik Adhi Karya yang sampai | tasi perluasan pabrik dan men- 
wan a (contra flow) Cimang- bahwa proyek tersebut tidak Kelanjutan pembangunan mo- meneruskan pembangunan mo- Inka yang akan membuat k sekarang belum dibayar oleh PT | jadikan Indon: sebagai hb 
Semanggi. akan membebani anggaran Pem-  norel yang sudah mangkrak lebih — norel. Nama yang n dipa tanya, sedangkan Len yang akan — Jakarta Monorel. (ARN) produksi,” uji: (CAS) 


Is 


COMING 
SOON 


Dual Active SIM 
GSM 4 GSM 


Dual Active SIM 
CDMA # GSM 


—— 


| - 
, Desir 
Desire V . 
One Xx One V e21ssooo -——— Desire VC 
IDR 6199,000 IDR 2,888,000 Omptay KT HVGA TP : IDR 2,899,000 Desire X 
Display 4 7" 220p MD Sumber LCD2 Dingktny K7" WVGA Sawer LCD Ng un eka Peran 2 Orsphay VGA Onotay 
Processor Uwina Gusd Core Tegra 5 Processor : Fast 1 Gro Singta Care S1 0NgO LAGI ERAA SAYA akn Senteh bd #rocessar 1 Ore Sings Procereor . 
Storaga 42 GEY PAMI GB: Storage AGE / RAM SIM Carera SMP cmn Snornga 460) RAM 5 MO 4687 BAM GIE Storage AGI MT f 
Camera: BMP tmuin camera LIMP Carera : SMP mam camera OS) Androd AD (ika Cream Camara SMP men canan pan va : er 
Mash VGA Kart camera. | Z0 Ironit caragen, (Z0 K0and Ap Imitohoaa rmeritae cf ant H2 OA Sandar O8- Ancrond 40 Line Creer sasak PA Pe » araw an Gate 
10e03 Tu wedoo uc #rperianea raga soeed snootng Api meet Sandwah 2, Apekenka O Opo Cara woradnatin to Jay Besar 
OS : Aruroio 4.0 (ice Cneten 00 emang rawa, 
Sendmetn osiandnk 
Sandra 
| Beats Solo” 15) UrBeats'" Media Link HD"" : : aa 
10R-2:399:000 INR1298000 IDR 999,000 
IDR 1,888,000 IDR 988,000 N 


G | AP 


guietly brilltant 


Marga berlaku jika aks dibeli bersama dengan smartphone HTC One 


ensation XL ensation XE Explorer 
Tersedia di: 
e: S S0S 1 
erafone ae 
Sanca uns 

FFI tacebook.com/HTCindonesia 4 

twitter.com/HTCindonesia 
HTC Care : 021 5695 4393 .— 

IDR 44892006 DR OR 11499100 PR 2.492000 012 899.000 I0R 1499000 
(0R 439 
, , wath beats 


mrioperkoran @ & 


EKONOMI 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


REKAPITULASI KURS BELI BI PEKAN LALU TERHADAP RUPIAH 


DOLLAR AS POUNDSTERLING DOLLAR AUSTRALIA DOLLAR SINGAPURA DOLLAR HONGKONG YEN JEPANG EURO 

91020,00 20500 | Ie90n L 9.s00,00 H-4 7.420,00 1 117000 | 11800 157 | insso00 AH 1 

901000 1457500 1.971 | 930000 saa63 | 737000 39912. | Li0000 Lakg28 |ansag Haa 55... 

8.940,00 14.450,00 | 9.000,00 | 7.320,00 1.150,00 114,00 aa 11,550,00 ba 
17 18 19 20 219 18 19 2 29 17-18 19 20 29 1.18 19 20 2/9 1718 19 20 2/9 18 19 2 29 118 19 2 2/9 


i WAPRES EKSEKUTIF TMC YUKITOSHI FUNO 
ndikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia | 
Grup Toyota baru meluncurkan donesia sangat tinggi kemampuannya. 
Secara umum dan fundamental, SDM 
Astra Toyota Agya dan Astra Indonesia memiliki kemampuan yang 
Daihatsu Ayla, dua mobil compact sanga ti Berara pribadi, saya Ka 
olak-bolak ke Indonesia, Ada satu 
gag Ra PA AA an Ma Ba aan yang hemat bahan bakar minyak. TEA Senioal rena DOLAn baya, yala 
ML Astnfmolast Ih, — 2750 2 NO BAMOAA 32110 — AS Dengan mesin 1.300 cc, mobil Ben Ampua pebaa Inggris yang lu- 
ADMG — Polychem Indonesia Tbk” 305 300 5 15704500 — 2237 a Si ana Sia. 
ApRO — Adaro Emery The An dengan harga di bawah Rp 100 Petisi fin kektatan teknolbgiTis- 
ANISA Tiga Pllar Sejahtera FoDU TBK, oo 00 720 670 710 10 48457500 — BAB 4 5 
AKOK AKA Corporinda Ta Tap “a00 F7 TSM TS “96 Oa O00 TTL 21 juta per unit ini diyakini bisa mang ada di TMC di Jepang, tetapi 
ANTW Aneka Tambang Perta) TBC LA LAIO LAI NO AD 225013 na de aa Se 
Api —Tadic Strategic Finandal Tbk” 200 205- BO Ap 5 1677150 2735 meraup pembeli di Indonesia yang puny: gi s 
Jan Yan mabmotesik — 33 han — nun 1 mentransfer teknologi dan segala hal ke 
Sy — Asta Iernaionl Tb. 2 5 3 3 1 
RSBI — Alam Sutera Realty Toe BRO AO 270 das 5427950 — sedang tumbuh. Peluang besar. negara Lu Maa daganan hal 
AUTO Asta Obor Tok TA BIAN TE 5 0000 IA Aga 5 . SA Dub ada satu bal Sang bar Hg Y- 
BBC Bani Gonta Ain TE RON Ah “78007 980 50 “AO622 500 IG 37 Apalagi, di Indonesia saat ini satu ka bala Dengan Ta hm pb et 
BKP ban Bukan Ti BAD Ba BIO 620 0 LASIA0I 61 ahasa. . 
Bur uan Nego dos To 3901 TO Tp — yah) LL pg is aa, 
Aa | kendaraan dipakai oleh 20 orang. bah Inggri odah bg lam mam 
BELT — Bani Tapungpn Megara——L280 1300 280 37090 Wa Z9NO — 11 s . 
BMN BAN Danamon IndonesTE TIK 130 42006050 618 — 156000 TA Pi i 4 « 
BAIT nakal Investama Idi. 9 2 9 45 DNA 045 OLEH PIETER P GERO Artinya, basis ekspor dari Indonesia. 
EA PA YAA ME UE untuk produk Toyota lebih banyak lagi 
BJBR Bank Pemb Onerah Jabardang 1060 L1ON LOGO “1080 20 2729500 — Hei A da La mane eaa dn rn) Pa Nag! 
BKSL — Sentul City Tbk. 0 20 205 06.665.200 3,4 ini, Pertama, mobil tersebut da- ngan, emproduksi otomot 
BMRI — Bank Mandi (Persero) TBK. -B.050 -B090 7.850 7.950 -IMO 05.306000— 124 En van Aa 2 La Ka geaba aa 
An in an Ta Pa dana ma ea 
Ro Bakrie & Brothers Tbic 5 50 5 r 3 'ang kedua, mobil tersebi ( le an, seperi lonesia, se- 
BAN beneolumpumenetIntal F0 pp IAIN putra Indonesia. Mobil ini juga me- bagai negara yang sudah punya keku- 
BRMS umi Be MANA Tor Tea Tan T 2 Tes Io Ha nagan Bs ngandung 84 persen kandungan lokal. atan mengekspor produknya, kami sa- 
aa BA Berkenaan dengan perkembangan ngat berharap Indonesia bisa menjadi 
BPI AW Plantation Tok T2/D 900 T320 Tato 10 10320750 20,76 menarik Grup Toyota di Indonesia ini, pusat ekspor mobil Toyota ke berbagai 
BIA AT Mesoutus TSC 2900-2200 TOOLS PE 3 Ode £ . 
GP TM MPV Yukitoshi Funo menegaskan bahwa pi- negara. Indonesia kian meningkatkan 
Gini — Cobra Indonesi Ih TJaD Tan T/AN TAI 0 320100 II ak sa kan ferusinang srhati Be akdu Pem uin TEA 
Sea An 0 ta Uh haknya akan terus menaruh perhatian daya st Katana untuk mengeks 
pin  Charoen poknhand Indonesia 2.875 2875 2700 2875 35.644.000 TS, 99 pada pasar otomotif di Indonesia. Funo por produk ke luar negeri. Indonesia 
CA pita Dambumertk, 60“ Gn Pia BN adalah Wakil Presiden Eksekutif dan memiliki prospek masa depan yang sa- 
DILO Intiland Development Tb Tap Jap 320 335 1D 78205500 19,12 anggota Badan Pimpinan Toyota Motor ngat cerah. 
Papan RA — Corporation (TMC) dan bertanggung Mamoru Akiyama, Vice President PT 
Eny —aalennd DeRlOame TBC 32150357 TOT 740000 —15,7 jawab atas operasi Toyota di Asia dan Toyota Motor Manufacturing Indone- 
Ba Na Nia Pasifik, termasuk Indones sia, menambahkan, Toyota Indones 
GGRM Gudang Garam Tbk. TB.100 49.200 46.850 47.250 850 4032500 21,36 Funo, yang beberapa kali datang ke sudah memproduksi 115.000 unit per 
Apa Santa India Pete Toi "ED 31 330 0 SLR — 3 Indonesia, ditemui saat peluncuran As- tahun. Dan sekitar 40.000 unit untuk 
BRUM Hajun Say Tok SAN GAN Gala) aa) 30 Ah sia 232 tra Toyota Agya dan Astra Daihatsu ekspor. Nilainya mencapai Rp 1,2 tri- 
Ke — Gan maen 0 Pp Oa LNO Ayla di Jakarta, Rabu (19/9), Berikut LA eni He ss 
IMAS Indomobil Sukses Internasional 5,700 5450 5,600 5/50 30 9.970.000 I5,43 petikan wawancaranya: " oyota Indonesia adalah pengekspor 
IWAK Indofarma Tbic 220 220 02 210 0 6 naa “ KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Pp 9 
INCO pie Idonesin TEE F0 TAO0 T990 TIP Ho 23100 Rencana TMC ke depan dengan ka- otomotif ke Timur Tengah. Pelanggan 
INDF Indofood Suksos MEKTNUT TBK. “5,300 5,350 5,350 5.500 Pa tas, f sa? i i Pena sangat Kes ses eelA Jepang 
pasitas dan tas di Indonesia? Yukitoshi Funo di sana sangat kritis, seperti di Jepang. 
IND nda tsergy Tt KS WM ES SD MIE MESUM 
INA Intraco Punta Tb BAD BN 620 GA 50947,500. 20,74 Jepang kini mengalami apre: Indonesia akan pengel 
Mi— ema naikin TORATOAA GT KAM LA (yendaka) dan ini kendal. produk otomotif Toyota yang s 
TIME Indo Tambangraya Megah TDK. 40.800 rn 1000 39,850 32.000 1, 20 2200,500 1044 kami melihat potensi pas duksi (saat ini 115.000 unit) menjadi ang kami butuhkan. Toyota ingin Timur Tengah karena para pelanggan 
1 potensi p i | ya yota ingi c i 
Ta Pe aa Se ea geri mencatat peningkatan luar bi 300.000 unit per tahun. membuat mobil yang harganya terjang Toyota di sana tidak pernah keberatan 
JSMR— Jasa Marga (Persero) Tbk. 2150 BA R20 5750 2110 213 termasuk di Indonesia, Jelas kami tidak Bagaimana dengan program mobil kau, Dan ini keinginan kami terhadap produk, seperti Kijang atau 
KUA — Janeta nian mkabao Tok MO US A0 A2 ESAI D3 ingin mengekspor mobil dari Jepang ke — murah ramah lingkungan dikembangkan di Indones Fortuner, dari Toyota Indonesia. 
KRAS Krakatau Stasi Perserey TBC 600 60 660 G/0—-10 — JA.087000 09,33 negara-negara ini. Kami justru ingin (low-cost green car/LCGC) dari peme- ngat berharap kebijakan Ada harapan kepada pemerintah? 
BE IA DD Kh memproduksi mobil di negara setempat rintar kami dan Pemerintah Indones Yang saya harapkan adalah kontinui- 
KPRI —Uaoo Kerana Ti TOY O— 900 Tap — Ap 26/2001 M6 p gi Yr « 5 g saya haray h 
KP — pion Sunata Tenan TER TOK TAN IAI 2 AGAN UR dan memasarkannya ke seluruh dunia. Toyota memang sudah mengem- sesuai agar dapat tercipta solusi yang tas dalam hal kebijakan kemitraan, hu- 
Ba aa Ba aa an aa ml Seperti di Indonesia, salah satu negara — bangkan teknologi mobil hibrida, dan sama-sama menguntungkan (winawin bungan baik. Ini sangat penting. Karena 
API Mitra Adiperkasa Tok, B3) 1,300 6200 6.600 -250 2922/0W 26,93 $ Dang B1 AF $ 1g 8 1ga | 
MPN Mastemand RaKG LTE 2 al BN 20 ae —A3/A130 Ha yang pasarnya sangat berkembang. ini sebuah keunggulan dari Toyota, Ka- solution). jika strategi dari Pemerintah Indonesia 
Hani Hisla Nusantaa Cie Tak 227525502225 275 IND 22 956000 203 Sebuah pasar dengan sekitar satu ju- — mi memiliki keinginan membawa t Jadi, kita melihat pula kebutuhan tidak kontinu, suka berubah-ubah, gon- 
MRI, AJ Rata S0 0-20 0 0 AON — AA a unit per tahun. Dengan perekono- knologi tersebut ke Indonesia dan ini Pemerintah Indonesia, ataupun kebu- — ta-ganti, dan seterusnya, hal itu akan 
p gan p d pi $ yi 
MYOR Mayora Indah Tbk 2500 22450 2400 21900 A00 LA5L50N 24,63 & - Pi Pari Tapal ga £ $ F3 P PY n 
Ma aa aa penata mian yang berkembang seperti seka- merupakan visi kami, Saat ini kami tuhan Toyota, Artinya, kami tak me- mempersulit kondisi dan situasi yang 
PAC “Bank Pan Indonesia Ti CT YEN NY rang ini, pasar pasti semakin berkem- tengah berdiskusi cara Toyota bisa minta kepada Pemerintah Indonesia ada. Oleh karena itu, kami ingin me- 
Ptk — Panin Financial Tbk ban 127 1202 104 1 177615500 293 aa Yp 2 5 Ery n 1 Pa 
POLA cf ira TT 7 AI IM AI bang ke depannya. Jika melihat pasar membawa teknologi unggulan itu ke In- untuk kebijakan tertentu dan sebagai- miliki suatu kontinu 
Han Penta am BLN an anal ba naa seperti ini, Toyota memang harus me- — donesia. | 1ya, Justru kami mencari satu poin Contoh yang konkret adalah konti- 
PAGI “alunan at In Tp ap 2 40 —D Tea Ip ningkatkan produksinya di Indone: Teknologi hibrida Toyota oke, tetapi yang kedua belah pihak saling untung, nuitas kebijakan dalam hal peningkatan 
MA bungan an Semua RA 0 ML RR IU ORUNE Target Toyota pertama adalah me- mahal. Apakah perlu meminta insentif? Bagaimana kesiapan sumber da, dan perluasan infrastruktur. Memang 
GRO — Sampoerna aro Tb 20 773188 Ip NO2IOOO— LI , Target Toyota p a Apakah perlu meminta insenti gaimana kesiap ya perluasan emang 
SIP — lin ama PataneTEK ena ningkatkan unit produksinya. Dalam Kami memang di posisi meminta ke- — manusia di sini? sudah menjadi kebijakan, tetapi kalau 
Ba NN Aa Dr empat tahun, Toyota akan dorong pro- pada Pemerintah Indonesia untuk hal Sumber daya manusia (SDM) di In- bisa, mempertahankannya ke depan. 
4200 0575 4200 4.575 375 10447,500 16,85 
S LED LN 130-162 22749000 1817 
Sin in Senat MenusiTEC- La) 130 LI LA —O-OAOO1— 41 
STAR — tr Peticham Tb Si 5 S0 IE 900 TI 
TB1G —Tover Bersama TN EUEETE TAM INDO 1975 A05 BSE 300 AL36 KEUANGAN PERMUKIMAN 
Ts mah (Peer) The BIDAN SBO 100 ID 3287600 LOL 
ILKM — Telekomunikasi Indonesia. 9.250 9590 9,250 9400 150 79252000 IOibd 
Tpi AG Tak EME MARET SIM . . . . 
as 5 | Kredit Topang Bisnis BNI New York | Bank Belum Produktif 
UNSP Pa ee IA, “12 134 Yap 5 BOLI7LOM 5,96 
UNIR— United Iractors Tbk, 22100 23,10 22000 22350 -350 32999000 13,53 
UNY —Unleve: Indonesi IC —— DO)” 21300 265002880 .ISD 27450 03.64 . 
MA Minas Pemer n ti tan ih Mt at Bon Ao | NpW YORK, KOMPAS —  bankan lainnya diizinkan. Oleh "Jadi, tak ada masalah dewan | Salurkan Kredit Rumah 
Kredit menjadi penopang bisnis karena itu, dana untuk kre- likuiditas," kata Irzal. 
PT Bank Negara Indonesia (Per- dit-yang hanya berupa dollar 1 aa dan aset Naa 
sero) Tbk Kantor Cabang New AS—berasal dari kantor pusat an al JAKARTA, KOMPAS  — bunga Lembaga Penjamin Sim- 
KURS UANG KERTAS ASING York, Amerika Serikat. Per 81 dan pinjaman interbank. Meningkatnya kredit mendo- | Bank-bank penyalur — kredit panan (LPS). Bunga deposito itu 
Ga hai Agustus 2012, kantor cabang — Kredit sebesar 141962 juta rong pertumbuhan laba BNI | rumah bersubsidi dinilai masih dibukukan sebagai pendapatan 
Li ba 2 Li yang beroperasi tahun 1983 dollar AS itu dikucurkan kepada Kantor Cabang New York. Per 31 | belum produktif dalam menya- Badan Layanan Umum Pusat 
uss sas80n 955509 105190 950520 itu membukukan total kredit se- tiga kelompok debitor. Pertama, Agustus 2012, laba bersih sebesar | lurkan fasilitas likuiditas pem- Pembiayaan Perumahan (BLU 
a, 1 p' $ 5 P1 Sah. P3 . pi c Bani c 
pound 1671 1Bsoogn 1032615 1557500 besar 141,962 juta dollar AS, debitor berbasis AS yang menda- 1,371 juta dollar AS, Jumlah ini | biayaan perumahan. Hingga saat” PPP). Saat ini, bunga LPS 5,5 
hat Sasa Donsah— tosnaga 1002500 Pada periode yangsamatahun  patkan pembiayaan ekspor-im- meningkat dibandingkan dengan | ini, penyaluran dana pemerintah — persen per tahun. 
an 9 18250 2011 dan 2010, kredit yang di- por senilai 296 juta dollar AS. 81 Agustus 2011 yang sebesar | lewat perbankan untuk kredit fa "Penggunaan bunga deposito 
sing 1202 140000 8220 2500 LAN A8 p 5 2 $ 
5 Aam $ bukukan masing-masing sebesar — Kedua, pembiayaan lintas negara 871000 dollar AS. Per 31 Agustus | silitas likuiditas pembiayaan dari dana FLPP tetap harus me- 
san a90 251500 a00 259001 H a A : 5 u i P te 
Ta TA Aa ag FA 134739 juta dollar AS dan untuk perusahaan minyak dari 2010, laba bersih mencapai 1,523 | perumahan berkisar Rp 850 mi- lalui rencana bisnis dan anggaran 
: : 108,662 juta dollar AS. Indonesia, yakni Medco Energi, juta dollar AS, liar atau hanya 34 persen. ang disahkan oleh Menteri Ke- 
KS 1169,28 123100 129739 124100 Bj P 2 4 J yi P P3 yang 23 
Aa Ba 2 2 General Manager BNI Kantor sekitar 10 juta dollar AS, Keti Dengan kegiatan yang terkon- | Total dana pemerintah yang  uangan," ujarnya. 
5 gt 2» MEN uan Hain Mana Las 5 P Eh Kang 
hat Sial ba AN 2, Cabang New York Mohammad adalah sindikasi kredit, dengan  sentrasi pada kredit, sekuritas, | ditempatkan di 16 bank penyalur Namun, berdasarkan informa- 
Bm Lena TNI “DA TA Yudayat mengungkapkan kepada nilai total 104 juta dollar AS. pembiayaan perdagangan, dan | fasilitas likuiditas pembiayaan si yang dihimpun Kompas, hingga 
wartawan Kompas, Dewi Indri- — Terkait dengan rencana eks- remitansi, BNI Cabang New York | perumahan (FLPP) sebesar Rp pertengahan Agustus 2012, dana 
astuti, di New York, ekspansi pansi kredit, Yudayat mengung- membukukan aset sebesar 288 | 2,5 triliun. Dengan demikian,sisa penempatan FLPP pada enam 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS untuk kantor cabang New York kapkan, saat ini tak ada masalah juta dollar AS per 31 Agustus | danapemerintahyangmasihter- bank senilai Rp 20907 mi 
Bank (Ro/USD) Abulan(8) —— 3bulang8)— Gbulandi) — Iebulan memang difokuskan kearah kre- dengan likuiditas dollar AS di 2012. Jumlah aset ini terus me- | simpan pada bank pelaksana yang seharusnya dibukukan se- 
Bank Danamon 525025 ss0/025— 6s0m25. 60125 dit. "Terutama, masuk keperusa- BNI. Tahun lalu, Direktur Utama ningkat dibandingkan dengan | FLPP sebesar Rp 165 triliun. bagai pendapatan BLU PPP, te- 
Anna Ia Ke Oi Ta haan yang memiliki relasi dengan — BNI Gatot Suwondo sempat me- periode yang sama tahun 2011 | Penyaluran FLPP bersumber tapi terbuku oleh pihak bank 
Bank ON CR 10 Jt) 25/95 450025” ars/t28 500025 1 1 : terbuku. 
PET EA Ranah — apa MAA CIA Indonesia, Relasi itu, misalnya, ngemukakan, untuk sementara, sebesar 225 juta dollar AS dan | dari dana pemerintah dan per- menjadi bagian dana kelolaan 
2s Es an kerja sama ekspor, impor, atau BNI tidak akan mengucurkan — tahun 2010 sebesar 175 juta dol- | bankan dengan komposisi 70 berupa pendapatan giro. 
Bank OCBC NISP («Rp 100 Juta) 1,50/0,50 450/0,50 450/0,50 150/0,50 :) pi Pi : Ka | 2 papa Pi Pati 
na cabang di Indonesia,” kata Yu- kredit valas baru. Alasannya, lar AS. persen berbanding 30 persen. Rumah bersubsidi dengan kre- 
Be APA nalar o MA oOMUNG SUURI dayat, Jumat (21/9) waktu se- menjaga ketersediaan valas, Yudayat memaparkan, obligasi | Deputi Bidang Pembiayaan dit FLPP ditujukan untuk ma- 
sll agan oo ANna KENA RKA tempat. Namun, saat ini kondisi valas yang diterbitkan Indonesia me- | Kementerian Perumahan Rakyat syarakat berpenghasilan maksi- 
Me CAN MUA AAN ah AJaAan MISS sasa Dengan syarat adanya relasi sudah pulih dan memadai, Apa- rupakan salah satu fokus inves- | Sri Hartoyo, di Jakarta, Sabtu. mum Rp 2,5juta per bulan untuk 
cibank 3ysmps 400035 a00ynes dengan Indonesi: ang lagi, BNI memperoleh tambahan — tasi BNI Cabang New York. "Baik | (22/9), mengemukakan, kredit kepemilikan rumah tapak dan 
ak Panin 5350/0253” 550020” 550078 sor/agS sempatmenderaAS-yangdipicu dana segar valas dari penerbitan obligasi korporasi maupun pe- | pemilikan rumah (KPR) bersub- maksimum Rp 5,5 juta per bulan 
nk UOB Ine CR 100 Ata) Bsorasa— as0yaso asorada —3s07n40 krisis pinjaman perumahan—ta- obligasi global. Head Treasurer  merintah,” ujar Yudayat. sidi dinilai kurang menarik ka- untuk kepemilikan rumah susun. 
BankOKitRo1Intas/U R1 Man)” 415/130 A15/LS0 A05/AS0 95/10 hun 2008 tidak berdampak ter- Global Financial Market BNI Irzal menambahkan, salah sa- | rena bank tersebut biasanya me- Harga satuan rumah tapak ber- 
Bank Sonoo 50/00 55000 5507400 hadap kinerja BNI New York. —— Kantor Cabang New York Irzal tu pertimbangan dipilihnya obli- | nyalurkan kredit di atas Rp 250 subdisi dipatok maksimum Rp88 
, - Na Menurut Yudayat, kantor re-  Yulian Pribadi mengakui, sekitar gasi dari Indonesia adalah imbal | juta. Selain itu, sebagian bank — juta-Rp 145 juta menurut zonasi. 
pen g i 
mata Bank as0ja35”— asgy032” as0ya78 50/07 u y : 1 5 1 i dalah imbz 1| 
Le Na na ag presentatif BNI di New York ti- 52,5 juta dollar AS dana hasil  hasilnyayangcukuptinggi. Selain | pelaksana tak cukup memiliki ja- Luas rumah tapak subsidi dipa- 
. na na PR dak boleh menghimpun dana pi- penerbitan obligasi global itu di- itu, bagi BNI, obligasi Indonesia | ringan cabang untuk menangani — tok minimal 36 meter persegi. 
Bank Internasional Inde 450/0,50 450/0,50 4,50/0,50 430/0,50 & P Pi pi p n 1gasi g pi ag si, gan Pp PA pe 
Hn sa sa BU Bel hak ketiga kendati transaksi per- alokasikan ke BNI New York. ini relatif aman. KPR dengan bunga murah itu. Direktur Utama Bank Tabung- 
3 p gi 
Bank Cinatut Indonesia sono s00/0o sono — san/io0 KPR FLPP mematoksuku bii- si Neyprs Iibal Latatiro'meng- 
nga tetap 7,25 persen pertahun ungkapkan, saat ini karakter 
dalam tenor 15 tahun, Dari 16 penghasilan konsumen FLPP 
Transaksi Mata Uang bank pelaksana FLPP, penyalur- rumah tapak umumnya Rp 2,5 
tote u an wo ug ka El aw Lg pa sed Kw wo mg 9 & cp an terbesar masih oleh Bank Ta-  juta-Rp 8 juta per bulan. Adapun 
us 101 ai oma omo1 ama om oz ro oa am aa oran um 121 1 bungan Natura sebesar 090 pir“ nanyrakat dengan penghasilan 
gan Nega Ea an Deng 
(Ta ost 0123 oam aon 0122 3134 oma ana Ogan 009 00226 Oon 127 12100 15506 sen. i bawah Rp 2,5 juta per bulan 
wo rai an os os om 2506 rn Ong sam an saus z1 am rs 2s "KPR FLPP merupakan bisnis masih tak menyerap kredit 
ag 57 sms cmn ass s9 Bag mna Is 504 s0 ing 17 nan sam um baru bagi perbankan. Kami terus rumah subsidi. Pihaknya menar- 
1g 5593 Pera AA Ia IR mp4 OS Mam oo am UR 12 Dak Lam beruseksmengejakmereke sung: #etkanpembiayaan rumah, bera 
- 5 ya semakin banyak layanan dan subsidi hingga akhir tahun 2012 
yy MA65 BI 10815 165 0082 256234 Pr ur Pa ana9 24045 2536 B6 Iotatng 1269 kompetitif” ujarnya. sebanyak 50000 unit. 
mi 2m Ea an sni omo3 am 2m oa 2 oa av 2xya 3zm1 39577 a55 Sebelumnya, Menteri Peru- — Direktur Eksekutif Indonesia 
1 9 1 5 az akmoi sasa 225 P3 oa oi goa osn 1m 1 1 mahan Rakyat Djan Faridz me- Property Wacth Ali Tranghanda 
Fi TA TE Ka Jera Tank FS Ea Pa as upa Ta APA Pen an nyebutkan,taktertutupkemung- menilai, skema baru FLPP de- 
- : 5 - kinan bank yang siap menyalur- ngan kenaikan harga dan pem- 
sa ts 125 ame oem Otmo1 cam om uas asi am ant ama 1 125 1501 kanrurpan Mibrowwaraak. Kibsan Ype runiah manbuat 
en Dis Leak pg asa au Yng Exa Ia Inma mp Im mo Umami Inem mengambilaiih penyaluran dana proyranvita ikmampumanyen 
Two Era 2051 329 Ost Ona 03 selea A31 ons Er 9022 09519 2Ase7 380532 mp3 tersebut agar efektif. tuh masyarakat berpenghasilan 
Ino 205 22215 3m sama am an5 -nta7 asa am Z2 am Asa aan Sami Es Sri Hartoyo menambahkan, di bawah Rp 25 juta per bulan. 
1d 5 Y yr 31 
ar osn og a01 005 Oeoo1 ama oma om anon azas aa ora aon 121 iss dana penempatan FLPP dari pe- Ini mengindikasikan program 
EUR om a03 o9a Oon Omn01 00099 057 005 0682 0007 Ona 0823 12519 merintah yang tersimpan pada rumah bersubsidi salah sasaran 
: 5 5 2 sa aa bank-bank didepositokan dengan di tengah penyerapan anggaran 
G8p Os Dera Depsa opus a0n01 org 2013 05103 ons Osr6 done Ooo anon (Ia mas bunga yang disesuaikan dengan FLPP yang rendah. (LKT) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 21 


TAN 


— | NAME” «| CONGRATULATION 
HN (NON TOPPING OFF 
“2 Z | | | | | 


DIPO 


RATE PK 


SEPTEMBER 23" 2012 


ON 
SN AA AW S 


STRATEGIC 
LOCATION 


EASY ACCESIBILITY 
MODERN DESIGN 
ARCHITECTURE 


DOUBLE GLAZED 
CURTAIN WALLS 


EFFICIENT FLOOR PLATE 
COLUMNYEREE 


ENERGY 
EFFICIENT 


— — 55555553 3 
An tni Sa ia NN NN NN 


DIPO STAR FINANCE MUWDEN| 0:6 


Solusi Kredit Otomotif Terpercaya M U LTIBANG U N ADHITAMA KON STRU 
Stainless Steel Fabricator 
tsp. ME) "1 JAYA BERSAUDARA IE NDOAYA 
PT. TATASOLUSI PRATAMA Sisa ala Mas ana 
«132 0190 
A hme -“ : G 

MTSUBISH DESEL GENSET GASENSNE, DESELPUNP Glass for Ouality Lif P.T. GLENINDO CITRAMANDIRI 

PT. BERKAT MANUNGGAL ENERGI enviro for Lahat “saving Baliana Electrical & Mechanical Contractor 


blue antz 


CU) Lag ape yerteborre 
TOTAL LIGHTING SYSTEM SOLUTION 
“022 1 


Phone: “62:215306 BOO7 Fax: “2215366 WOT 


Sampoerna & Mercedes-Benz TOTO 


KENARI | DJAJA esa 
We se anOa Bian Becariy 5 


www.ke ridjaja.com Faungahon pun & Prosase Pt 
MEGANTARA 
CTBA 
PERSADA 


Marble, Granite and Natural Stone 


021 2922 3888 Om 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KILAS DAER 


NUSANTARA 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


AH 


Gelombang Tinggi, Nelayan Tak Melaut 


A 


DiDie saw 


gunakan perahu ketinting” 


GORONTALO — Gelom- 
bang tinggi di Laut Sulawesi 
yang mencapai 3 meter me- 
nyebabkan sebagian nelayan 
di Kabupaten Gorontalo 
Utara tidak melaut. Salim 
Naku (83), salah satu nelayan 
di Kecamatan Kwandang, 
Kabupaten Gorontalo Utara, 
lebih memilih menangkap 
ikan bolowa di pesisir pantai 
yang aman dari gelombang. 
”Untuk menangkap ikan tu- 
na, setidaknya saya harus 
melaut 10 kilometer dari 
pantai. Itu sangat berisiko 
karena kami hanya meng- 


ucap Salim, Minggu (23/9). "Ge- 


lombang tinggi di perairan patut diwaspadai nelayan karena akan 


berlangsung dua hari ke depan,” 


ujar prakirawan pada BMKG 


Provinsi Gorontalo, Fatuhri. (APO) 


Petahana Lolos, Tiga Pasai 


ngan Kandidat Kecewa 


MALANG — Tiga pasangan kandidat pada Pilkada Kota Batu 
melapor ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Batu, 
menyusul tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batu melo- 
loskan pasangan calon petahana atau Wali Kota Batu Eddy 


Rumpoko ikut pilkada. Koordinat 
an calon Maryadi menegaskan, 


or bidang hukum ketiga pasang- 
keputusan menentukan calon 


hanya dilakukan sekali, saat sidang pleno. Hari Sabtu (2/9), tiga 
pasangan calon, yakni Suhadi-Suwito, Gunawan Wirutomo-So- 
endjojo, dan Abdul Madjid-Kustomo, mendatangi kantor Panwas- 
lu dan KPU Kota Batu. Mereka kecewa karena KPU memasukkan 
nama petahana yang sudah dicoret KPU karena tidak memiliki 


Sy: 


administrasi, Komisioner KPU Batu Priyanto menjelaskan, 


KPU Batu berpeluang mengajukan banding dan tidak meng- 


ajukan banding. (ODY) 
Jaminan Sosial Nasional P6 


erlu Disosialisasikan 


MALANG — Sistem Jaminan Sosial sebagaimana diamanatkan 
oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 penting sebagai 
instrumen negara sejahtera (welfare state). Hal itu ditegaskan 


Deputi Kantor Menko Kesra Bidang K 
Perumahan Rakyat Adang Sutiana 


Menko Kesra Agung Laksono di 
sialisasi Mengawal Pelaksanaan 
hammadiyah Malang, Sabtu (22/ 


ejahteraan Rakyat dan 
at membacakan sambutan 
lalam Simposium Nasional So- 
UU BPJS di Universitas Mu- 
9). (ODY) 


Pemkot Surabaya Cari Penampungan Pedagang 


SURABAYA — Pemerintah Kota 
han tempat penampungan 1000 


yang terbakar Minggu (16/9) lalu. 
urabaya, Minggu, mengatakan, pihaknya segera 
membicarakan dengan pemilik lahan Pas 
. "Apakah lahan itu bise 


Rismahari di 


yakni PT Kereta Api Indonesi 


Surabaya tengah mencari la- 
pedagang Pasar Turi tahap TIT, 
Wali Kota Surabaya Tri 


Turi tahap III, 
dipakai 


sementara sebagai tempat penampungan," katanya. (BTA) 


BUAH-BUAHAN 


Jeruk Pulau Kisar 


Serbu Kota 


ETIAP bulan Juli-Oktober, 
S Kota Kupang dan sekita 

nya diserbu jeruk dari Pu- 
lau Kisar, Kabupaten Maluku 
Barat Daya, Maluku. Di bebe- 
rapa ruas jalan utama Kota Ku- 
pang dipasarkan jeruk sebesar 
bola tenis dengan harga Rp 
1000-Rp 1.500 per buah. Para 
penjual jeruk dari Kisar ini lebih 
mudah mengakses Kupang da- 
ripada Ambon, Maluku. 

Meski penampilan kulit luar 
jeruk hijau, tetapi rasa jeruk ini 
sangat manis dan mengeluarkan 
air jeruk (bersih) dengan takar- 
an 50-70 mililiter. Warga Ku- 
pang kebanyakan memilih 
mengonsumsi jeruk ini, sebagai 
pengganti vitamin C, dibanding 
jeruk impor yang ada di swa- 
layan dan toko. 

Marcelina Ina (43), pembeli 
jeruk Kisar ketika ditemui di sa- 
lah satu pinggir ruas jalan di 
Kelurahan Fontein, Kota Ku- 
pang, Minggu (26/8), menga- 
takan, satu buah jeruk kisar bisa 
dikonsumsi dua orang karena 
banyak airnya dan manis, 

”Hanya dengan uang Rp 
10000 saya sudah mendapatkan 
10 buah jeruk. Kadang kalau di- 
minta tambah, mereka tambah- 
kan 1-2 buah sehingga total 
11-12 buah,” kata Ina, 

Buah jeruk kisar padat me- 
nyimpan bulir-bulir air jeruk. 
Semua bagian buah jeruk berisi 
daging jeruk. 

Yavet Reinsere (52), petani 
jeruk dari Desa Oerata, Keca- 
matan Wonrele, Kabupaten Ma- 
luku Barat Daya, mengatakan, 
jeruk kisar tidak menggunakan 
pupuk kimia. Semua jeruk 
menggunakan pupuk organik, 
bahkan tidak diberi pupuk pun 
jeruk tetap tumbuh subur. 

Reinsere adalah satu dari 
60-an pedagang jeruk asal Pulau 
Kisar. Sejak tahun 1995 dia 
menjual jeruk di Kota Kupang, 
setiap bulan Juli-Oktober. Dari 
hasil jualan jeruk, ia menghi- 
dupi sebagian kebutuhan kelu- 
arganya. 

”Saya menyekolahkan dua 
anak saya di Universitas Nusa 
Cendana Kupang dengan jeruk. 
Anak pertama sudah lulus, ting- 
gal satu orang masih semester 5. 
Tahun depan, yang bungsu ma- 
sih di kelas 3 SMK pun akan 
menyusul kuliah di Kupang,” 
kata Reinsere. 


Dua kali 


Selama satu musim buah (Ju- 
li-Oktober), ia dua kali menjual 
jeruk. Tahap pertama (Ju- 
li-Agustus) ini ia membawa 60 
karung. Masing-masing karung 
berisikan 80-100 buah, 


mrloperkoran @ ScraperOne & 


Kupang 


tergantung ukuran jeruk. Jeruk 

dijual dengan harga Rp 1000-Rp 
1500 per buah. Uang hasil pen- 
jualan Rp 4,8 juta-Rp 9 juta. 

Setelah dikurangi biaya per- 
jalanan, kontrak kamar tinggal 
di Kupang, dan lainnya keun- 
tungan diperoleh Rp 8 juta-Rp 7 
juta. Pekan depan, ia akan pu- 
lang ke Kisar, dan sesuai ren- 
cana ia akan membawa 100 ka- 
rung untuk penjualan tahap ke- 
dua (September- Oktober). 

"Biasanya memasuki bulan 
Oktober harga jeruk agak mahal, 
Rp 1.500-Rp 2.000 per buah. 
Meski demikian, konsumen 
tetap beli karena paham jeruk 
akan berakhir,” katanya. 

Persoalan yang dihadapi pen- 
jual jeruk adalah saat pengang- 
kutan jeruk di dalam karung, 
dengan menggunakan alat de- 
rek, dan tiba di Dermaga Tenau, 
Kupang. Buah jeruk yang berada 
di dasar keranjang pengangkut 
hancur sehingga tidak dapat di- 
pasarkan. "Total kerugian bisa 
sampai Rp 2 juta per pengang- 
kutan dari kapal ke pelabuhan,” 
kata Reinsere, 

Koordinator Pedagang Jeruk 
Kisar Agus Lesimehe menga- 
takan, sekitar 6O-an petani atau 
penjual jeruk asal Kisar berada 
di Kupang. Masing-masing pe- 
dagang membawa 50-100 ka- 
rung, tergantung modal. Seba- 
gian pedagang membeli jeruk 
dari petani untuk dibawa ke Ku- 
pang, tetapi sebagian penjual 
adalah petani jeruk sendiri 

Jika mereka pedagang, bia- 
sanya membeli jeruk dari petani 
di Kisar dengan harga Rp 
200-Rp 500 per buah. Namun, 
jika petani itu sendiri yang 
menjual mereka tidak menge- 
luarkan uang kecuali untuk ong- 
kos angkut dari kebun ke der- 
maga. 

Di Kupang, mereka dibagi da- 
lam dua grup. Penjual dari Desa 
Oirata dan Desa Yebelau me- 
nempati lokasi jualan di Kelu- 
rahan Fontein, Kecamatan Oe- 
bobo. Penjual dari Desa Sempali 
memilih lokasi jualan di Pasar 
Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, 
Kota Kupang. 

Jeruk ini sudah pernah di- 
budidayakan di Kupang, Timor 
Tengah Selatan, dan Belu, tetapi 
rasa jeruk masam, Selain itu ju- 
ga pernah ditanam di Ambon, 
tapi rasanya juga masam. 

Tahun 1997-1998 sejumlah 
tokoh masyarakat Kisar menda- 
tangi DPRD dan Pemprov NTT, 
meminta agar Pulau Kisar dan 
sekitarnya bergabung dengan 
NTT, tetapi ditolak. Pemindahan 
wilayah antarprovinsi sangat ru- 
mit. (KORNELIS KEWA AMA) 


Kaskus 


Jual Ternak 


TI) Ig) 


Batu 


Bi 


KOMPAS/NEGINA RUK MORINI 


Yunianto, warga Desa Caruban, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menjual 40 ekor sapi dari 49 sapi yang dimilikinya karena 
kesulitan mencari hijauan, Hal ini membuat banyak kandang sapi akhirnya kosong, seperti terlihat hari Sabtu (22/9). 


Kahayan Direhabilitasi 


Melibatkan Korem 102/Panju Panjung dan Penduduk Setempat 


PALANGKARAYA, KOMPAS — Lahan seluas 5.000 
hektar di kawasan hutan konservasi di Kalimantan 
Tengah direhabilitasi, Kegiatan itu melibatkan Balai 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan, 
Komando Resor Militer 102/Panju Panjung, dan 


warga setempat. 


Kepala Balai Pengelolaan Da- 
erah Aliran Sungai (BP DAS) Ka- 
hayan Eko Gathut, di Palang- 
karaya, Kalteng, Sabtu (22/9), 
mengatakan, Korem 102/Panju 
Panjung dilibatkan karena reha- 
bilitasi dilakukan di kawasan ter- 
pencil yang amat sulit dijangkau. 
Di daerah itu juga sulit men- 
dapatkan tenaga kerja. 

Rehabilitasi berlangsung seki- 
tar tiga bulan hingga 3 Desember 
2012, Periode itu terbagi dalam 
pemeliharaan pada 13 Septem- 
ber-9 Oktober 2012, dan pena- 
naman pada 24 September-3 De- 
sember 2012. Pemeliharaan ber- 
langsung di wilayah Kodim 
1014/Pangkalan Bun dan Kodim 
1015/Sampi 

Lahan itu tersebar di Kota- 


waringin Lama, Pangkalan Ban- 
teng, Pembuang Hulu, dan Men- 
dawai dengan jumlah tenaga ker- 
ja yang dilibatkan sebanyak 62 
anggota TNI dan 500 warga. Se- 
mentara, penanaman dilakukan 
Kodim 1011/Kuala Kapuas, Ko- 
dim 1014/Pangkalan Bun, dan 
Kodim 1015/Sampit. 

Penanaman melibatkan 132 
TNI dan 500 warga. Selain itu 
dilakukan pembuatan jalan, pon- 
dok kerja, papan nama kegiatan, 
dan pemupukan. 

Pengendalian dilakukan BP 
DAS Kahayan, Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam Kalteng, Ba- 
lai Taman Nasional Tanjung Pu- 
ting Balai Taman Nasional Se- 
bangau, Dinas Kehutanan Kal- 
teng, dan Korem 102/Panju Pan- 


jung. Pengawasan dilakukan lem- 
baga-lembaga itu kecuali Dishut 
Kalteng. 


Kepedulian 


Komandan Korem 102/Panju 
Panjung Kolonel Irwan meng: 
takan, rehabi merupa 


$ n 
bentuk kepedulian TNI. Kegiatan 


itu sesuai dengan UU No 
34/2004 tentang TNI, Rehabi- 
litasi merupakan kelanjutan dari 
kegiatan yang dilakukan tahun 
201 di Kalteng. 

Rehabilitasi merupakan wujud 
dari nota kesepahaman antara 
Kementerian Kehutanan dan 
TNI tentang rehahilitasi hutan di 
kawasan hutan konservasi dan 
perlindungan hutan. Nota itu di- 
sepakati tahun 2011. 
Si itu, berdasarkan 
kultas Kehutanan 
djah Mada, Yog- 
yakarta, di Hpr PT Sari Bumi 
Kusuma, Kalimantan Tengah, 
dengan teknik silvikultur intensif 
Silin) — pohon-pohon — yang 
telah ditebang diremajakan kem- 
bali melalui penanaman jalur ter- 


buka dengan jarak tanam 2,5 


O pa usua 


PKALIMANTAN ! 


meter x 20 meter, Bibit pohon 
tumbuh lebih subur karena 
cukup terkena sinar Matahari 
dan ekosistem di sekitarnya tetap 
tumbuh secara alami. 

(ABK/BAY) 


OTONOMI 


Penataan 
Kepri 
Belum 
Selesai 


BATAM, KOMPAS — Secara 
hukum, Provinsi Kepulauan Riau 
genap berusia 10 tahun pada 24 
September 2012. Dalam 10 tahun 
ini provinsi yang 96 persen wi- 
layahnya berupa lautan itu belum 
menuntaskan penataan diri. 

Gubernur Kepulauan Riau 
(Kepri) M Sani menuturkan, ma- 
sih banyak target-target yang be- 
lum tercapai. Namun, tidak se- 
dikit perubahan di Kepri diban- 
dingkan saat provinsi ini masih 
tergabung dengan Riau. "Paling 
tidak terlihat perbaikan pada 
sektor pendidikan, kesejahtera- 
an, kesehatan, infrastruktur, dan 
transportasi” ujarnya, Sabtu 
(22/9), di Batam, Kepulauan Ri- 
au, 

Pada sektor pendidikan, angka 
partisipasi kotor (APK) Kepri na- 
ik 22 persen dalam 10 tahun. Saat 
ini, APK Kepri pada kisaran 72 
persen, "Peningkatan akses di- 
mungkinkan dengan penambah- 
an jumlah sekolah,” ujarnya. 


Perguruan tinggi 


Kepala Dinas Pendidikan Ke- 
pri Yatim Mustofa mengatakan, 
sampai tahun 2011 terdapat 1478 
sekolah dari SD hingga SMA atau 
yang sederajat, Padahal, 10 tahun 
lalu tidak sampai 1000 sekolah di 
seluruh Kepri. "Sekarang sudah 
ada dua perguruan tinggi negeri, 
Universitas Maritim Raja Ali Haji 
dan Politeknik Negeri Batam,” 
ungkapnya. 

Sementara pada sektor kese- 
jahteraan, Kepri menekan per- 
sentase penduduk miskin dari 18 
persen menjadi 12 persen. Untuk 
menekan jumlah penduduk mis- 
kin, Kepri antara lain memper- 
baiki ribuan rumah penduduk 
miskin di berbagai pulau, mem- 
bangun sarana pendukung per- 
ikanan tangkap, dan menyedia- 
kan dokter keluarga. "Dokter ke- 
luarga terutama memberi bim- 
bingan warga hidup sehat. Unsur 
pencegahan lebih diutamakan di- 
bandingkan penyembuhan,” ujar 
Sani. 

Di sektor transportasi, pu- 
lau-pulau besar tidak lagi ter- 
isolasi. Persoalan itu pernah 
menjadi masalah, terutama bagi 
penduduk di Laut Natuna. Se- 
belum Kepri berdiri, tidak ada 
kapal reguler berlayar di wilayah 
itu. "Sekarang sudah ada tiga ka- 
pal rutin melayani pulau-pulau di 
Laut Natuna, Semua kabupaten 
juga sudah dilayani penerbangan 
reguler harian,” ujarnya. (RA2) 


Panen Tomat di Parongpong 


KOMPAS/HERU SRI KUMONO 


Petani memanen tomat di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (22/9). Tomat 
tersebut dijual kepada pedagang Rp 4.000 per kilogram. Tomat yang telah dikemas dalam kardus 
tersebut akan dipasok ke Pasar Induk Kramaftjati, Jakarta. 


INDUSTRI OLAHRAGA 


Berjuang Perkuat Pasar Bola Lokal 


PASURUAN, KOMPAS — PT 
Inkor Bola Pacific bertekad 
memperkuat pasar bola di ting- 
kat lokal. Saat ini invasi bola 
impor asal China menjadikan pa- 
sar bola sepak dan bola tangan di 
dalam negeri cukup ketat. 
"Kami bertekad memperkuat 
pasar di tingkat lokal meski kami 
tidak mengabaikan pasar di luar 
negeri, Pasar bola di dalam negeri 
masih cukup luas, apalagi kini 
persaingan cukup ketat dengan 
masuknya bola-bola impor asal 
China,” tutur Presiden Direktur 
PT Inkor Bola Pacific Andrew 
Adikoesoemo, Sabtu (22/9), di 
sela-sela pemecahan rekor MURI 
bola basket dan bola sepak rak- 
sasa di kantor PT Inkor Bola 
Pacific, Pasuruan, Jawa Timur. 
Andrew menuturkan, 80 per- 
sen pasar bola PT Inkor Bola 
Pacific adalah lokal. Sisanya ada- 


lah pasar ekspor, yaitu Afrika 
Selatan, Dubai, dan Arab Saudi. 
Merek bola buatan PT Inkor Bola 
Pacific tersebut adalah Proteam, 

"Sayang kalau fokus mengga- 
rap pasar luar negeri, sedangkan 
di tingkat lokal dikuasai produk 
China. Toh, kualitas produk kami 
tidak kalah dengan produk Chi- 
na,” ujar Andrew. Ia juga akan 
kembali menggarap pasar luar 
negeri yang sempat ditinggalkan 
seperti Eropa. 


Prospek baik 


PT Inkor Bola Pacific mem- 
produksi 150.000-200.000 bola 
setiap bulan, mulai dari bola 
tangan hingga bola sepak. "Na- 
mun, ke depan kami juga akan 
bekerja sama dengan perusahaan 
lain untuk mengembangkan pro- 
duk olahraga lain. Sebab dalam 
lima tahun ini industri olahraga 


memiliki prospek terus baik se- 
iring dukungan pemerintah pada 
perkembangan olahraga dalam 
negeri,” ujar Andrew. 

Dalam pemecahan rekor MU- 
RI, perusahaan ini dinyatakan 
sebagai pemrakarsa pembuatan 
bola sepak dan bola basket ter- 
besar di Tanah Air. Dalam ke- 
sempatan itu, perusahaan yang 
berdiri tahun 1992 itu berhasil 
memecahkan rekor MURI mem- 
buat bola sepak dan bola basket 
terbesar berdiameter 3,15 meter, 

Bola sepak terbesaritu menga- 
lahkan rekor yang dibuat Agum 
Gumelar tahun 2006, yakni bola 
sepak berdiameter 2,2 meter. 
”Kami berharap dengan rekor 
MURI ini semakin memacu se- 
mangat masyarakat terus ber- 
olahraga dan berprestasi,” tutur 
Manajer MURI Sri Widayati. 

(DIA) 


PRODUKSI GULA 


PG Rendeng Kerja Keras 
Raih Kepercayaan Petani 


KUDUS, KOMPAS — Pengelo- 
la Pabrik Gula Rendeng, Kabu- 
paten Kudus, Jawa Tengah, be- 
kerja keras untuk mengemba- 
likan kepercayaan petani tebu. 
Langkah ini dilakukan karena se- 
lama dua tahun terakhir ini pe- 
tani lebih memilih menggiling 
tebu ke pabrik-pabrik gula lain. 

Administratur Pabrik Gula 
(PG) Rendeng Teguh Agung Tri 
Nugroho, Minggu (23/9), menga- 
takan, tahun lalu PG Rendeng 
hanya menyerap 1,9 juta kuintal 
tebu petani. Namun, pada hari 
ke-117 giling tahun ini, PG Ren- 
deng telah menggiling 2,6 juta 
kuintal tebu petani, 

Tingkat rendemen — yang 
dihasilkan pabrik yang dibangun 
tahun 1840 itu juga membaik. 
Pada tahun lalu, rata-rata 
rendemen 602 persen, dan tahun 
ini naik hingga 715 persen. 
”Membaiknya kinerja pabrik tua 
itu berkat revitalisasi pabrik dan 
kondisi cuaca yang membuat te- 
bu cepat masak," kata dia. 

Menurut Agung, pada tahun 
2012 ini pemerintah memberi- 
kan dana Rp 145 miliar untuk 
merevitalisasi PG Rendeng. Re- 
vitalisasi itu berupa penggantian 
mesin putaran masakan gula, 
mesin penurun kadar air ampas 
tebu, dan menambah alat analisa 
rendemen individu. 


Keterbukaan produksi 


PG Rendeng juga menerapkan 
pola keterbukaan produksi ke- 
pada petani. Salah satunya de- 
ngan memasang sistem closed 
circuit television (CCTV) di se- 
jumlah titik lokasi produksi. 
"Melalui kamera itu, petani dapat 
memantau proses produksi gula: 
mulai dari bongkar tebu hingga 
pengemasan,” kata Agung. 

Oleh karena itu, pada musim 
giling tahun 2013 mendatang, PG 
Rendeng akan menaikkan target 
giling Semula PG Rendenghanya 


menggiling 24.500 kuintal tebu 
per hari, tapi pada tahun depan 
akan ditingkatkan — menjadi 
25.000 kuintal per hari. Selain 
itu, PG Rendeng berencana men- 
datangkan mesin-mesin giling 
dari pabrik gula yang sudah tidak 
berproduksi lagi di Kalimantan. 

Ketua Asosiasi Petani Tebu 
Rakyat Indonesia (APTRI) Ka- 
bupaten Kudus Kuslan mengakui 
kepercayaan petani terhadap PG 
Rendeng mulai meningkat. Apa- 
lagi pada tahun ini PG Rendeng 
menerapkan produksi terbuka 
dan merevitalisasi mesin-mesin- 
nya yang sudah tua. 


($/ 


Banyak lahan tebu 
beralih fungsi dan 
mangkrak beberapa 
tahun terakhir ini. 


Namun, dia berharap pening- 
katan produksi gula tidak hanya 
melalui peningkatan kepercaya- 
an petani dan revitalisasi mesin, 
tetapi juga harus ditunjang de- 
ngan perluasan lahan tebu. 
”Banyak lahan tebu beralih 
fungsi dan mangkrak beberapa 
tahun terakhir ini. Terakhir, 
sebanyak 1.000 hektar lahan tebu 
tidak pernah ditanami karena 
kerap — kebanjiran. — Hingga 
kini kawasan rawan banjir ter- 
sebut belum dipulihkan,” kata 
Kuslan. 
(MEN) 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


NUSANTARA 


SANDANG 


Gresik Punya Batik Herbal 


GRESIK, KOMPAS — Me- 
nyambut Hari Batik 2 Oktober 
mendatang, komunitas pencinta 
batik di Gresik, Jawa Timur, Sab- 
tu (22/9), meluncurkan batik 
herbal. Bahan pewarna batik 
menggunakan bahan yang ber- 
asal langsung dari alam, seperti 
kunyit, jati, nangka, kopi, belun- 
tas, kenikir, kangkung, secang 
atau kesumba. 

Proses membatik dilaksana 
kan di bantaran Sungai Kalite- 
ngah di Desa Wringinanom, Ke- 
camatan Wringinanom, Kabupa- 
sik. Selain menumbuhkan 
kecintaan terhadap budaya batik, 
kegiatan ini juga mengandung 
pesan untuk melestarikan ling: 
kungan. Tema-tema batik pun 
banyak mengenai alam seperti 
motif ikan-ikan, loh bandeng. 

Membatik di sekitar bantaran 
sungai dengan pew: alami di- 
pkan menjadi wisata ekologi, 
Di lokasi pembatikan, tidak ha- 
nya dikenalkan pada teknik 
membatik, tetapi juga pada ba- 
han-bahan dari alam. 

Penggagas batik di Sanggar 
Rumpaka Mulya, Desa Wringina- 
nom, Anang Samsul Arifin, me- 
nuturkan pengunjung dapat bel- 
ajar memba 


Di ba 


aerah aliran Su- 
ngai Kalibrantas itu warga dan 
pengunjung bisa mengembang- 
kan batik menggunakan pew: 


alami dari akar mengkudu, kulit 
pohon salam, biji kesumba ke- 
ling dan akar atau kulit batang 


mangga. Penggunaan warna 
alami mengurangi pencemaran. 
Motif 


Saat ini ada empat motif batik 
khas Kali Brantas yang dikem- 
bangkan. Motif Kerto Waluyo 
mengandung arti kembali pulih 
dan menggambarkan keseim- 
bangan alam berupa utuhnya 
rantai ekosistem sungai, yang 
menunjukkan pulihnya kualitas 
air Kali Surabaya. 

Motif Tirto Waluyo melam- 
bangkan air sumber kehidupan, 
kemuliaan, dan kualitas hidup 
yang menjamin keberlangsungan 
makhluk lainnya. 

Motif Puspo Condro Waluyo 
punya makna keberagaman tum- 
buhan di alam. Indikator kualitas 


n, 
Rumpoko Mulyo me- 
lambangkan keselarasan alam 
dan manusia yang membawa ke- 


Salah seorang penggiat dari 
Komunitas Batik, Monigue Perju, 
menuturkan, dia bersama tim se- 
ring keliling Jawa Timur untuk 
berbagi tentang batik. Namun, 
membatik dengan suasana har: 
moni alam dan dilakukan di tepi 
sungai hanya ada di Wringina- 
nom. (ACI) 


PASAR TRADISIONAL 


Interpelasi Gagal, Pedagang 
Kelontong Jember Kecewa 


JEMBER, KOMPAS — Para 
pedagang pasar tradisional dan 
pedagang kelontong kecewa ter- 
hadap DPRD Jember, Jawa Ti: 
mur, karena g: mengendali- 


kan pasar modern berjaringan 
melalui interpelasi. Apalagi ada 
seorang anggota DPRD yang 


menjadi penggagas interpelasi, 
tapi kemudian menolak inter- 


Asosiasi Pedagang 
Pasar Tradisional Jember Atim 
Iswanto, di Jember, Sabtu (22/9), 
mengaku kecewa karena anggota 
DPRD takut kepada bupati. 
”Mereka sudah 

uangkan ni 
api khawatir tidak bisa 
kata 


kecil, te 
sama dengan bupati,” 


Atim. 
Hasil pemungutan suara un- 
tuk pelaksanaan interpel 


dangkan 26 menolak, dan 
tidak menggunakan haknya ka- 
rena datang terlambat. 

Sebelum dilaksanakan pemu- 
ngutan suara secara terbuka, ke- 
lan sudah bisa dipredil 
diketahui saat juru bic 
menyampaikan tanggapan me- 
ngenai upaya interpelasi. 

Ada empat fraksi menolak in- 
terpelasi, yakni Partai Golkar, 


Partai Kebangsaan Nasional Ula- 
ma, Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan minus Gerindra, dan 
Fraksi Gabungan Hanura dan 
PAN (Annur). Mereka adalah 
partai koalisi pendukung kebijak- 
an Bupati MZA Djalal. Fraksi 
yang menyatakan setuju adalah 


Sebelumry sejumlah anggota 
DPRD Jember menggalang in- 
terpelasi karena Bupati Jember 
MZA Djalal menolak membu- 
buhi tanda tangan peraturan 
daerah tentang perlindung 
r tradisional dan pen: 
pasar modern, Draf rancangan 
peraturan daerah itu diajukan 
i pihak eksekutif ke le- 
latif. 
aat hendak ditetapkan men- 
jadi perda tiba-tiba bupati me- 
nolak menandatangani perda. 
Bagi sebagian anggota DPRD), tin- 
dakan bupati sangat mengece: 
wa sehingga patut diinter- 
pel 


Ayub Junaedi, penggaga: 
terpelasi, menyatakan, TI 
Zarkasi dari Partai Pes 
Pembangunan yang juga peng- 
interpelasi, saat pemungut- 
a malah menolak. (SIR) 


Solo City Jazz 


Kolaborasi gitari: 


I Wayan Balawan, kelompok ja: 


Emerald BEX, T 


2012 mendorong para penampil mengangkat musik tradisi. 


anouz, dan Sruti Respati mengakhiri pergelaran Solo City Ja: 
berlangsung 21-22 September, di pelataran Pasar Antik Triwindu, Ngarsopuro, Solo, Jawa Tengah, Minggu (28/9) malam. Solo City Ja 


KOMPAS/SRI REJEKI 


ang 


Lima Tersangka Ditahan 


Empat Pelaku Kerusuhan Sampang Masih Diburu 


SURABAYA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Jawa 
Timur sampai Minggu (23/9) sudah menahan lima 


tersangka kasus kekerasan di Sampang, Madura. 


Empat orang lainnya yang diduga ikut menganiaya 


Hamamah, korban tewas dalam kerusuhan itu, 
sudah teridentifikasi dan terus diburu. 


Tersangka baru Hadiri (62), 
warga ang Gayam, npang, 
ditangkap di rumah kerabatnya 
di Lumajang, Jawa Timur, Kamis 
(20/9), sekitar pukul 11.00. Empat 
tersangka yang sudah ditahan se- 
belumnya adalah Rois Al Hu- 
aniwan, Muchsin, dan Sa- 


"Hadiri ini diduga membacok 
Hamamah hingga tewas dengan 
menggunakan celurit, ” kata Ke- 
3 Kepali 


Hilman Thayib, Minggu siang. 
Hadiri di hadapan polisi meng- 
aku dibantu empat orang lainnya 
menganiaya Hama: 
aat menangkap Had 
juga menemukan barang bukti 
a lain tiga ce- 
, kayu bekas kebakaran, dan 
gas. Polisi pun menjerat 
Hadiri dengan Pasal 351 Ki 
Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) ayat 3 tentang peng- 
al 388 KUHP ten- 
tang pembunuhan, dan Pasal 340 


tambahan, ami 
lur 
kore 


aniayaan, Pz 


h. 


polisi 


KUHP tentang pembunuhan 
berencana, Hadiri terancam hu- 
kuman penjara minimal 10 ta- 
hun, 


Masih mengungsi 

Selain menewaskan Hama- 
mah, kekerasan di Sampang pada 
Minggu (26/8) juga menyebab- 
kan puluhan rumah ter 
jak awal September, pol 


ngka 


peran 
kerasan di Sampang, Sementa 
Saniwan, Muchsin, dan Sari 
diduga terlibat menganiaya dan 
rumah warga. 

hampir u bulan s 


ar 220 warga , yang “met 
korban penyerangan — masih 
mengungsi di gedung Lapangan 
Tenis Indoor Sampang, Madur 

”Dulu sampai 2830-an warga, 


sekarang sudah berkurang ka- 
rena ada beberapa warga dewasa 
yang kembali melanjutkan pe- 
kerjaan mereka di luar Sam- 
pang” kata Koordinator Komisi 
untuk Orang Hilang dan Korban 
Tindak Kekerasan Jawa Timur 
Andy Irfan selaku pendamping 
pengungsi. 
Para pengungsi sebelumnya 
menolak ran Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur yang telah 
menyediakan rumah susun se- 
derhana di Jemundo, Sidoarjo, 
sebagai hunian sementara. 

Para pengungsi beralasan tidak 
mau meninggalkan Sampang. Se- 
lain sudah menghuni berpuluh 
tahun, perkampungan tersebut 
merupakan tanah kelahiran me- 
reka. Oleh karena itu, Pemerin- 
tah Provir 
mengupayakan untuk menci 
kan hunian sementara di wi 
Sampang. (DEN) 


GUNUNG MERAPI 


Petambang 
Pasir 
Dibatasi 


MAGELANG, KOMPAS — 
Warga dua desa di lereng Gunung 
Merapi di Kabupaten Magelang, 
Jawa Tengah, sepakat memasang 
portal di wilayah desa ma- 
sing-masing, Minggu (23/9). 

aya ini dilakukan untuk mem- 
aktivitas penambangan pa- 
sir di kawasan Gunung Merapi 
yang berdampak merusak jalan 
dan lingkungan desa. 

"Kami berupaya agar aktivitas 
penambangan pasir dibatasi dan 


tidak berlangsung 24 jam seperti 
biasanya, Yehezkiel Sugi- 
yono, koordinator acara pema- 


sangan portal, Minggu. 

Kedua desa itu adalah Desa 
Sumber dan Desa Keningar, Ke- 
camatan Dukun. Selain memba- 
tasi jam menambang pasir, warga 
pun berupaya membatasi mu- 
atan yang dibawa truk agar tidak 


lebih dari lima ton per truk. 
Dijaga 
Yehezkiel mengatakan, ma- 


ing-masing portal nantinya akan 
dijaga oleh beberapa warga de 
dan setiap harinya hanya akan 
dibuka mulai pukul 06.00-18.00. 
Di luarjam itu, portal ditutup dan 
truk pasir dilarang masuk. 
esuai kesepakatan, jika nan- 
tinya ada yang menarik retribusi 
dari para petambang dan sopir 
truk, maka warga tersebut harus 
keluar dan tidak diterima lagi 
sebagai warga desa setempat," 
ujarnya. 

Suyono, salah seorang warga 
De Keningar, mengatakan, 
aktivitas penambangan pasir mu- 
lai marak sejak 1988 hingga 
sekarang, — Pada periode 
1996-2008, jumlah truk pasir 
yang lewat, melintasi Desa Ke- 
It menuju kawasan Gunung 
api, mencapai 400-500 truk 
per h: 

Setelah erupsi Gunung Merapi 
tahun 2010, truk yang melintas 
hanya 5-10 truk per hari. Ini 

i karena banyak material 
da di sungai sehingga 
mereka lebih memilih menam- 
bang di sungai. (EGI) 


KEMARAU 


Kabut Asap Kembali Selimuti Banjarmasin 


BANJARMASIN, KOMPAS — 
Setelah mereda akibat hujan, ka- 
but asap kembali menyelimuti 
Kota Banjarmasin dan sekitarnya 
di Kalimantan Selatan. Kabut 
cukup pekat di beberapa 
titik dan menimbulkan aroma 
menyengat. 

Rudy, salah satu warga Jalan 
Jafri Zamzam, Kecamatan Ban- 
jarmasin Barat, Minggu (28/9), 
mengatakan, kabut terasa cukup 
pedih di mata. "Bila kita naik 


kendaraan roda dua dan tidak 
menggunakan tutup mata terasa 
bahwa kabut asapnya cukup pe- 
ujar pria yang 
bekerja di sektor swa 
senada 
warga Sungai 


dih," 


Pendapat 
Suriani, 
Banjarmasin Ut: 
riani, intensi 


nifikan, 


an Gambut dan Ban 


a itu, 


jarbaru, 


chari-hari 


dikatakan 
Andai, 
Menurut Su- 
kabut asap kem- 
bali meningkat, tapi belum sig- 
"Saya kurang tahu kalau 


di tempat lain, seperti Kecamat- 


tanya, 
Komandan Tim Manggala 
Agni Wilayah TIT Zulkarnain me- 


nuturkan, kemungkinan kabut 
asap kembali tampak ka 
lam beberaj 
kembali pana 
karan lahan y 
sempat mereda 
kembali muncul. 

”Beberapa hari lalu sempat hu- 
jan deras, tapi tidak berlangsung 
lama. Begitu pula wilayah yang 


nya, ket: 
sbelumnya 
at hujan kini 


terkena guyuran seper 
merata” ujar Zulkarnain, Me- 
nurut dia, meski hujan karak- 
teristik daerah gambut cukup 
mudah kering sehingga pengaruh 
air hujan tidak bisa berlangsung 
lama. 

Disinggung soal apakah keba- 
karan lahan saat ini juga me- 
ngenai perkebunan besar, seperti 


nya tidak 


karet dan sawit, Zulkarnain 
mengatakan sejauh ini belum ada 
informasi soal kebun yang ter- 


bakar. Diperkirakan langkah an- 
tisipasi oleh pengusaha pe 
bunan tahun ini lebih baik dari 
sebelumnya. 

Kepala Badan Lingkungan Hi- 
dup Daerah Kalsel Ikhlas Indar 
mengatakan, jumlah titik panas 
cl yang terpantau hingga 
21 September mencapai 487 titik. 
Pada 21 September terpantau 11 
titik dengan persebaran terba- 
nyak di Kabupaten Banjar se- 
ban 3 titik. (WER) 


Karena setiap program Impressions adalah rancangan para ahli yang memadukan system 
dan peralatan ultramodern dengan seni pelayanan yang mengutamakan keramahan 
serta kenyamanan bagi setiap pribadi pelanggan setia Impressions. 


MENTENG : 


8280204, PONDOK INDAH : 


Y CARE CENTRE 


IG "meressions Bogycare Centre (BJ simpressions 


3909630, 3144987, 31922571. HARMONI : 
6683587, CEMPAKA PUTIH : 4262626, KELAPA GADING : 
75906526, KEBAYORAN BARU : 


T | SYAHRINI 


Selalu Cermat 
Dalam Memilih 


Sebagai artis terkenal, Syahrini benar-benar selalu cermat 

dalam memilih. Lagu pilihannya selalu menjadi hits di 

masyarakat, busana pilihannya selalu menjadi trendsetter, penataan 

rambutnya banyak di tiru orang hingga bulu mata anti badainya yang menjadi favorit 

di masyarakat. Memang Syahrini tidak pernah salah dalam memilih. Begitu juga untuk 
perawatan wajah dan tubuhnya, Syahrini pastinya juga selalu memilih yang terbaik. 

Untuk menjaga kerampingan tubuh serta kehalusan kulit dan wajahnya Syahrini hanya memilih 

Impressions Body Care Centre. Pusat perawatan tubuh yang selama bertahun-tahun telah 

dipilih dan dipercaya oleh Syahrini karena keberhasilan setiap programnya. 


3801907, CIKINI : 
4534352. 


Dapatkan program spesial Impressions 


Buy 2 Get 1 Free untuk semua 


produk dan perawatan. Bergegaslah !! 
Hanya berlaku sampai 29 September 2012” 
31909520, SUNTER : 6520481, MEGA MALL PLUIT : 


PANTAI INDAH KAPUK : 5883591, TEBET : 83795025, 
7202112, GREEN VILLE (TANJUNG DUREN) : 


“Syarat dan ketentuan berlaku 


5685118 


OTISTA : 8560131, 8569984, KEBON JERUK : 5857452. 5862095, PURI BUGAR : 5825611, BINTARO JAYA : 7452004, 
TANGERANG : 5543132, CINERE : 7537957, CIBUBUR : 8455882. 8455951, BEKASI : 8847033, LIPPO CIKARANG : 89903820. 
DEPOK : 77825705, BOGOR :8360909. 8337359, BANDUNG : SETRASARI : 20165965. KURDI : 5204566, DAGO: 2506269, GADING 
NCY :7319201, 7318991, CIREBON :211734, 236389, 23 
PURI ANJASMORO : 7602872, BANGKONG : 84451 


3, SOLO : SOLO BAR : 714900, 
640343, SURABAYA : PONDOKCHANDRA : 
2, SUPRATMAN (DARMO) : 5660620, DARMO PERMAI : 7328627, MALANG : 490544, 490543, DENPASAR : 422188, 
27, BANDARLAMPUNG :470420, JAMBI : 667233, PALEMBANG :358051, PADANG :20411, PEKANBARU :858550,MEDAN 
: 4149216, BARAT : 8216336, 8200859, SAMARINDA : 200672, 201047, PONTIANAK : 582829, BALIKPAPAN : 877467. 


BANJARMASIN : 3256161, 7496667. MAKASSAR : 856677, 830995, 830996, MANADO : 8881441 
Jam Buka: Senin s/d Jumat 09.00 s/d 18.00 - Sabtu 09.00 s/d 16.00 


YOGYAKARTA BAYEMAN : 588900, KOTA BARU : 547000, PURWOKERTO : 639661 
8672: 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Syarat dan 


Ikuti tei 


Penarikan un 
Jakarta 


0 


4. van 


SELAMAT KEPADA PEMENANG 


Nama: 
1. Aang Suwanto 
2. Ade Kurniawan 
3. Hanafi Yakub 


5. Jeanne Setiadi 


ketentuan: 
- Pemenang akan dihubungi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada jam kerja. 
- Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
- Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. 

- Hadiah tidak dapat diuangkan. 

- Pengumuman pemenang dapat dilihat pada website wwnw.ksel.co.id dan http://akses.ksei.co.id. 


Ar Da 
Kustodian Sentral Efek jet Jakarta. 


dan Kementerie 


Ariyanto 


program undian berhadiai 


Ta 


AKSes KSEI 


Kustodian Sertral Efek Indonesa 


Program Undian Berhadiah 
Kartu AKSes Periode III 


No SID: Nama: No SID: 

1DD280110344063 6. Linda Lina 1DD110910691904 

1DD160576635307 7. Monita Pola 1DD310138899156 

1DD041246345570 8. Natalia Dewi Ambar Sari 1DD261166059604 

IDD080226789825 9. Senadi Sentosa IDD270625423000 

1DD280710468242 10. Yenli Irawan 1DD050771638886 

10 Nokia Lumia 900 
Nama: No SID: Nama: No SI 

1. Agustinus Paryono 1DD231032990457 6. Johan 1DD040110313175 
2. Alecia Karlina Giovani 1DD300112560845 7. Peisy Lionto 1DD151117496848 
3. Handjoko Widjaja 1DD150465915554 8. Roy 1DD190715901541 
4. Helmi Nur Aisyi 1DD210474728061 9. Suwandi 1DD010622395110 
5. IGstArya AAsmara Antara — IDD160178644664 10. Triomega F.X. Sengkey 1DD090365653588 


Panji Sudarmaji 


(25 Juni 2012 - 16 September 2012) 


1 Honda PCX 


No SID: 


10 Samsung Galaxy S III 


periode berikutnya dengan rutin melakukan monitoring portofolio 


IDD081211226780 


Investasi anda melalui Fasilitas AKSes, dan menangkan hadiah menarik selanjutnya. 


intah Daerah DKI 


kseiD 


email: akst 


kpei" 


Informasi lebih lanjut hubungi: 


Call Center : (162 21) 515 2855 
Toll Free: 0800 136 5734 


http//akses.ksel.co.id 


NUSANTARA 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


KESEJAHTERAAN DAERAH 


Labuan Bajo Terus 


Labuan Bajo baru sembilan tahun berstatus sebagai 
ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, terhitung sejak 
pemekaran dari induknya, Manggarai, tahun 2008. 
Namun, pertumbuhannya sangat fenomenal. Labuan 
Bajo kini menjadi satu-satunya kota kabupaten di 
NTT yang telah didukung hotel berbintang. 


Oleh FRANS SARONG dan SAMUEL OKTORA 


i Labuan Bajo, hotel ber- 
D bintang sebenarnya baru 
hadir tahun 2007. Hingga 
saat ini kelompok ho- 
tel dimaksud berjum- 
lah lima unit, terma- 
suk satu di antaranya 
dalam proses 
pungan. Deng KOMPAS 
lain, selama lima ta- 4 


ha isa mo (Jelajah 
sepeda 


hotel berbintang! 
BALI "KOMODO 


bang Ragi) sampai Rp 2 juta 
(Hotel Bintang Flores). 

Selain di Labuan Bajo, sejum- 
lah hotel berbintang ju- 
ga telah hadir di Ku- 
pang, bahkan sejak ta- 
hun 1990-an. Kehadiran 
akomodasi itu tentu di- 

g wajar karena 
posisi Kota Kupang 
bagai ibu kota Provii 
NTT sekaligus daerah 
otonom Pemerintah 
Kota Kupang. 

Labuan Bajo yang ki- 
ni berpenduduk sekitar 
12.000 jiwa adalah kota pela- 
buhan di ujung barat Pulau Flo- 
res, Posisinya langsung meng- 
hadap Taman Nasional Komodo 
(TNK) di perairan Selat Sape. 


Termasuk kelas 
bintang, Labuan Bajo 
kini memiliki 43 ho- 
tel, home stay, hingga losmen. 
Totalnya berkapasitas 585 ka- 
mar atau 780 tempat tidur. 
ga kamar per malam bervariasi, 
dari Rp 15.000 (Losmen Kem- 


LABUAN BAJO 


« Baru sembilan tahun berstatus Kota Kabupaten Manggarai Barat 

« Posisinya sekaligus merupakan gerbang masuk ke Taman Nasional Komodo 

# Terletak di ujung barat Pulau Flores, NTT 

“ Berpenduduk 12.000 jiwa 

« Didukung 43 hotel (585 kamar), lima di antaranya berbintang 

# Satu-satunya dari 20 kota kabupaten di NTT yang memiliki hotel 
berbintang 

“ Bisa dijangkau melalui penerbangan langsung dari Denpasar, Kupang, dan 
Enda 

« Kian mencuat setelah binatang komodo menjadi tujuh keajaiban dunia 

@ Wisatawan ke TNK tahun lalu 41.443 orang, 90 persen di antaranya turis 
asing, Tahun ini pengunjung TNK diprediksi 50.000 wisatawan 


Daedara L 
W PROV NTT 
- 


tawa sd 
"da , '. 
» d Labuhan Bajo 
$ Am ) 
7 Ne A0 SA prLorE 


Tak Hanya Pulau Komodo 

Kesempatan mengunjungi Pulau Komodo, di Nusa Tenggara 
Timur, dalam Jelajah Sepeda Bali-Komodo ternyata belum 
cukup memuaskan Marshall, tim pengatur pesepeda, Devino 
Oktavianus (38), dan Iwan Nirwana (43). Setelah jelajah sepeda 
berakhir Senin (24/9) ini, keduanya akan melanjutkan gowes ke 
arah timur Pulau Flores dengan mengunjungi obyek wisata 
fenomenal, Danau Triwarna Kelimutu, di Kabupaten Ende, 
"Rasanya tanggung kalau sampai Pulau Komodo saja, apalagi 
saya juga baru pertama kali bersepeda ke wilayah NTB dan 
NTT. Saya ingin sekalian melihat medan di Flores. Sebenarnya 
sih ingin gowes ke seluruh Flores, tetapi membutuhkan waktu 
panjang,” kata Devino. (NIT/SEM/JAN) 


Halo Mister, Halo Mister...! 


Setiap kali tim Kompas Jelajah Sepeda Bali-Komodo melewati 
sekolah atau perkampungan, para bocah berusia belasan tahun 
ke bawah langsung berlarian ke jalan raya sembari melam- 
baikan tangan. Mereka juga tidak lupa meneriakkan, "Halo 
mister, halo mister, halo mister” Para peserta membalas de- 
ngan melambaikan tangan. Sejumlah peserta sempat heran, 
mengapa anak-anak itu menyapa dengan mister”, Padahal, 
peserta jelajah ini semuanya orang Indonesia, tak ada warga 
negara asing, Usut punya usut, ternyata selama ini anak-anak 
tersebut hanya menyaksikan para warga asing 
yang melakukan perjalanan bersepeda dari Bali ke Lombok, 
Sumbawa, hingga Flores. "Wah, peserta jelajah sepeda 
Bali-Komodo yang semuanya orang Indonesia dapat sapaan 
istimewa,” kata Dede, peserta jelajah asal Mataram, Lombok. 
(NIT/SEM/JAN) 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Anak-anak Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, 
menyambut kedatangan tim Jelajah Sepeda Bali-Komodo yang 
melintasi daerah mereka saat menuju titik finis di Labuan Bajo, 
Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu 
(3/9). Etape VI Bima-Labuan Bajo kemarin menempuh jarak 
56 kilometer. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Karena posisinya itu pula hingga 
Labuan Bajo sekaligus menjadi 
gerbang masuk ke TNK. TNK 
meliputi 264 pulau, dua di an- 
taranya, Komodo dan Rinca, 
merupakan habitat utama bina- 
tang purba komodo. 
Keberadaan biawak rak: 
itu, apalagi setelah berhasi 
menjadi tujuh keajaiban dunia, 
terasa semakin menyihir dunia, 
Daya hipnotis menjadi pen- 
dongkrak utama pertumbuhan 
Labuan Bajo yang semakin 
menggeliat, seiring kehadiran 
pelancong dari mancanegara ke 
TNK yang terus meningkat. 
"Kami pantas bersyukur me- 
miliki TNK yang dua pulaunya 
menjadi habitat utama komodo. 
Binatang purba itu memiliki da- 
ya pikat sangat luar biasa hingga 
jumlah wisatawan asing ke TNK 
terus menunjukkan tren naik 
secara tajam,” tutur Kepala Di- 
nas Pariwisata Manggarai Barat 
Theodorus Suardi, di Labuan 
Bajo, Senin (27/8) siang. 
Kunjungan wisatawan 
asing—setidaknya selama lima 
tahun terakhir—memang terus 
mengalami peningkatan. Dinas 


21.773 orang. Menyusul tahun 
2010 melonjak menjadi 41.17 
orang, dan 41.443 orang pada 

tahun 2011. Lebih dari 90 per- 
sen para pelancong itu berasal 


negara, 
untuk tahun 2012 ini, 
ng yang ber- 
ngga Mei 
"Jumlah 


tercatat 13.674 oran 
mereka hingga akhi 
bisa mencapai 50000, bahkan 
51000 orang karena musim 
kunjungan padat ke TNK antara 
Juni hingga Oktober," kata 
Theodorus. 


500 tong sampah 

Labuan Bajo sendiri sebenar- 
nya belum cukup siap menyong- 
song geliat pariwisata. Sebut mi- 
salnya gundukan sampah yang 
masih berserakan di mana-ma- 
na, Tim yang melibatkan unsur 
pemda setempat bersama lem- 
baga swadaya masyarakat 


(LSM), termasuk Pastor Marse- 
linus Agot SVD sebagai peng- 
geraknya, sejak Januari lalu ak- 
tif menyingkirkan sampah itu 
sekaligus memotivasi masyara- 
kat agar tidak membuang sam- 
pah di sembarang tempat. 
"Labuan Bajo memang belum 
sepenuhnya menjadi kota ber- 
sih. Namun, warga mulai sadar 
untuk membuang sampah di 
tempat seharusnya,” tutur Mar- 
sel Agot ketika bersama timnya 
membersihkan sampah di La- 
buan Bajo, Jumat (24/8). 
Kesadaran lainnya ditandai 
dengan pengadaan 500 tong 
sampah tahun lalu. Ratus- 
an wadah tersebut disebarkan di 
titik-titik strategis, pusat per- 


dalam kota, Masyarakat pun 
mulai diarahkan agar membu- 
ang sampah melalui tong-tong 
yang tersedia di sekitarnya, se- 
belum mobil khusus mengang- 
kutnya ke tempat pembuangan 
akhir, 

Pemda terus berupaya meng- 
i keterbatasan air bersih 
yang dikeluhkan warga Labuan 
Bajo. Air bersih yang sejak lama 
mengandalkan sumber dari 
Mbeliling, belakangan tak mam- 
pu lagi memenuhi kebutuhan 
Labuan Bajo. Untuk mengatasi- 
nya, kini sedang diupayakan 
mengalirkan air baku dari sum- 
ber Wae Watunggelek di hulu 
Labuan Bajo, 

Usaha warung, terutama ikan 
bakar skala layar tancap pun, 
tumbuh di Labuan Bajo. Salah 
satu contohnya di 
Ujung Setidaknya s 
hun Jalu puluhan lapak ikan ba- 
kar dan jenis makanan lain te- 
lah tumbuh sepanjang garis 
pantai. 

”Penghasilannya memang be- 
lum seberapa, tapi kami 
karena tidak sedikit wisat: 
tamu hotel berbin- 
tang memilih makan malam di 
warung kami," tutur Yulianus 
Jefri (36), di Kampung Ujung, 
Labuan Bajo, Kamis (23/8). 

Seperti diakui Camat Komo- 
do Abdullah Nur, kehadiran pu- 
luhan usaha skala kecil di Kam- 


JELAJAH SEPEDA BALI-KOMODO 
Menteri Kehutanan Sambut Tim Sepeda di Garis Finis 


LABUAN BAJO, KOMPAS — 
Sebanyak 67 anggota tim Kompas 
Jelajah Sepeda  Bali-Komodo 
akhirnya sampai di Labuan Bajo, 
Manggarai Barat, Flores, Nusa 
Tenggara Timur, Minggu (23/9) 
pukul 1900 Wita. Kedatangan 
mereka langsung disambut oleh 
Menteri Kehutanan Zulkifli Ha- 
san dan Bupati Manggarai Barat 
Agustinus Ch Dulla di pelabuhan 
feri setempat. 

Sesaat setelah turun dari kapal, 
Menteri Kehutanan Zulkifli lang- 
sung mendatangi dan menyalami 
tim jelajah sepeda. "Bagaimana 
perjalanannya, capek ya? Hebat 
ya bisa menempuh perjalanan 
panjang,” kata Zulkifli kepada pa- 
ra peserta tim jelajah. 

Meski terlihat lelah, anggota 
tim jelajah terlihat gembira ke- 
tika Zulkifli datang dan memberi 
selamat. Malam itu tim jelajah 
juga dijemput Pemimpin Redaksi 
Kompas Rikard Bagun dan Bupati 
Ngada Marianus Sae. 

Setelah itu, tim jelajah pun 
melanjutkan perjalanan dari La- 
buan Bajo ke rumah dinas Bupati 
Manggarai Barat. Perjalanan se- 
jauh 10 kilometer itu menjadi 
perjalanan terakhir dalam etape 
terakhir Kompas Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo. 

Di rumah dinas bupati, peserta 
disambut secara adat, manuk ka- 
pu. Pada acara itu diserahkan 
seekor ayam jantan dari tetua 
rumah sebagai bentuk penghor- 
matan kepada tamu yang diang- 
gap sangat istimewa. 

Di hadapan wartawan, Menteri 
Kehutanan mengucapkan terima 
kasih kepada Kompas dan 
Kompas TV karena telah mem- 
perkenalkan keindahan dan po- 
tensi Bali hingga Komodo. Ia juga 
memberikan apresiasi tinggi ke- 
pada peserta jelajah yang telah 
menempuh perjalanan 620 ki- 
lometer menyeberangi selat di 
lima pulau. 

”Saya berterima kasih kepada 
harian Kompas yang telah meng- 
gelar Jelajah Sepeda Bali-Komo- 
do. Jelajah seperti ini selain un- 
tuk menikmati dan menghargai 
keindahan alam wilayah Bali, 
NTB, dan NTT, termasuk habitat 
komodo, dan Pink Beach yang 


sa Ma 


Peserta tim Jelajah Sepeda Bali-Komodo berisi 


Sontika Indonesia 


BR@S 


pung Ujung semuanya sesuai 
penataan serta arahan pemerin- 
tah setempat. "Mimpi kami ke 
depannya, kawasan itu nantinya 
sekaligus menjadi obyek wisata 
kuliner,” kata Abdullah Nur. Ke- 
camatan Komodo meliputi La- 
buan Bajo dar arnya di da- 
ratan Flores, juga di kawasan 
TNK, 

Pemda Manggarai Barat juga 
gencar mendandani garis pantai 
di Labuan Bajo, terutama di 
kitar Kampung Tengah. Perairan 
di sekitar bibir pantainya direk- 
lamasi, yang selanjutnya men- 


al Dewana Dharma sa 


2» 
MC PERTAMINA 


PERTAMINA 
— Sobat Bumi — 


Satu dari lima 
hotel berbintang 
di Labuan Bajo, 
Manggarai Barat. 
Hingga 
pertengahan 
2012 ini, Labuan 
Bajo menjadi 
satu-satunya 
daerah di Nusa 
Tenggara Timur 
yang dilengkapi 
hotel berbintang. 


KOMPAS/FRANS SARONG 


jadi fondasi jalan setapak. In- 
frastruktur itu sudah dibangun 
dan masyarakat diizinkan mem- 
buka usaha ikan bakar atau se- 
jenisnya di sekitarnya, 


Keterbatasan SDM 


Theodorus mengakui keter- 

batasan SDM lokal menjadi ke- 
cemasan yang terasa menggang- 
liat pariwisata 


Mangga 


ggarai Barat. "Ke 
SDM dimaksud ke depan ini 


menjadi perhatian serius hingga 
warga lokal tak menjadi penon- 
ton dalam geliat usaha jasa pa- 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


t melintasi Selat 


Sape dari Labuan Sape, Kabupaten Bima, menuju Labuan Bajo, Kabupaten Mangarai Barat, saat 
menuju titik finis di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu (23/9). 


tiada duanya di dunia. Peserta 
juga mengunjungi kawasan-ka- 
wasan konservasi. Ini akan me- 
numbuhkan pengetahuan ma- 
syarakat akan pentingnya men- 
jaga dan melestarikan kawasan 
konservasi alam,” kata Zulkifli. 


57 kilometer 

Kemarin, tim jelajah menye- 
lesaikan etape VT dengan me- 
nempuh perjalanan sejauh 57 ki- 
lometer, yakni dari Bima-Sa- 
pe-Labuan Bajo. Peserta bertolak 
dari Kota Bima pukul 06.15, di- 
lepas Wali Kota Bima Gurais Abi- 
din dan Kepala Desk Nusantara 
harian Kompas Tri Agung Kris- 
tanto, 

Ourais mengharapkan tim Je- 
lajah Sepeda dapat datang kem- 
bali ke Bima. Pemerintah Kota 
Bima dan segenap masyarakat 
akan menerima dengan tangan 
terbuka. "Jelajah sepeda ini dapat 
terselenggara karena kerja sama 


(5, 


Hebat ya bisa 
menempuh perjalanan 
panjang. 

Zulkifll Hasan 


yang baik dengan banyak pihak, 
juga adanya kebersamaan yang 
indah, yang akan memperkuat 
pula ikatan Bhinneka Tunggal 
Ika. Saya juga berharap Pemkot 
Bima dan harian Kompas dapat 
menjalin kerja sama lebih baik 
lagi sehingga nama Kota Bima 


dapat terangkat, dan mendorong 
investasi mengalir di Bima demi 
mengejar ketertinggalan dari da- 
erah lain,” ujar @urais. 

Sebelum meninggalkan Bima, 
tim jelajah dilepas secara adat 
oleh masyarakat Bima dengan 
upacara adat Ampa Fare, di situs 
Uma Lengge, Desa Maria, Ke- 
camatan Wawo, Kabupaten Bi- 
ma. Ampa Fare adalah ritual me- 
masukkan padi ke dalam lum- 
bung, yang dilanjutkan dengan 
drama adat Padi Menangis. 

Jelajah Sepeda Bali-Komodo 
akan berakhir Senin (24/9) ini, 
dengan menyelesaikan etape VII 
dan berwisata ke Pulau Komodo 
untuk menyaksikan reptilia pur- 
ba komodo (Varanus komodoen- 
sis). Total jarak tempuh jelajah 
sepeda ini 620 kilometer dengan 
melintasi lima pulau, yaitu Bali, 
Lombok, Sumbawa, Flores, dan 
Pulau Komodo, selama tujuh ha- 
ri. (NIT/SEM/RUL/ANS/JAN) 


ata di daerah ini,” katanya. 
Terkait kendala SDM itu, 
Pemda Manggarai Barat dengan 
dukungan dana Rp 60 juta, ta 
hun lalu mengirim sejumlah 
penggiat jasa pariwisata di La- 
buan Bajo untuk mengikuti pe- 
latihan khusus di Sekolah Tinggi 


terus berlanjut tahun ini dengan 
dukungan dana dari APBD NTT 
dan beberapa LSM. 

Apa pun usaha dilakukan, tu- 
juannya agar masyarakat setem- 
pat ikut menikmati percikan re- 
zeki dari geliat pariwisatanya. 


KEMANUSIAAN 


Masyarakat 
Sambut 
Pengobatan 
Gratis 


LABUAN BAJO, KOMPAS — 
Pengobatan dan khitanan mas 
gratis dari Dana Kemanus 
Kompas dan Pertamina berlang- 
sung di Labuan Bajo, Manggarai 
Barat, NTT, Minggu (23/9). Ke- 
giatan yang merupakan rangkai- 
an dari Kompas Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo ini digelar di kantor 
Camat Komodo di Labuan Bajo, 

Hingga Minggu petang, warga 
yang mendapat pelayanan peng- 
obatan sebanyak 156 orang dan 
khitanan 126 anak usia 6-12 ta- 
hun. Pelayanan pengobatan dan 
khitanan melibatkan 10 dokter, 
termasuk Kepala Puskesmas La- 
buan Bajo dr Maria sebagai 
koordinatornya. 

"Saya sudah lebih setahun me- 
rasa kesemutan di bagian ping- 
gang. Mudah-mudahan sembuh 
setelah mendapat pengobatan 
hari ini,” tutur Mama Sarialang 
dari Desa Gorontalo, Labuan Ba- 
io. 

"Masyarakat, terutama dari 
keluarga tak mampu, merasa sa- 
ngat terbantu dengan pengobat- 
an gratis seperti ini,” tutur dr 
Maria kepada Pemimpin Redaksi 
Kompas Rikard Bagun. 

Camat Komodo Abdullah Nur 
yang sedang mengikuti pendi- 
dikan dan pelatihan di Kupang 
sejak dua pekan lalu secara khu- 
sus menyampaikan permohonan 
maaf karena tidak sempat me- 
nyaksikan langsung pelayanan 
kesehatan dan khitanan massal 
yang melibatkan masyarakat se- 
tempat. 

”Namun, atas nama pemerin- 
tah bersama masyarakat Keca- 
matan Komodo, saya menyam- 
paikan terima kasih paling men- 
dalam kepada Kompas bersama 
jajaran pendukungnya,” kata Nur 
melalui telepon. 

Pemeriksaan pasien dilakukan 
di tenda depan kantor camat, 
sementara khitanan massal di- 
adakan di ruang kantor camat. 

(ANS) 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


METROPOLITAN 


3 Oktober, Buruh 
Akan Mogok Kerja 


Tuntutan Tetap pada Upaya Penghapusan Tenaga Alih Daya 


JAKARTA, KOMPAS — Para buruh yang tergabung 
dalam Sekretariat Bersama Buruh sepakat 
menggelar aksi mogok kerja nasional pada 

3 Oktober. Mereka menuntut penghapusan sistem 
tenaga alih daya. Mereka ngotot menilai sistem ini 
telah merugikan kalangan buruh. 


”Pipastikan kami akan meng- 
gelar mogok kerja nasional pada 
3 Oktober mer Tidak ha- 
nya mogok kerja, kami akan me- 
lakukan aksi turun ke jalan,” kata 
Edi Santoso, Presidium Sekre- 
tariat Bersama (Sekber) Buruh di 
sela-sela rapat akbar buruh yang 
dihadiri ratusan buruh dari be- 
berapa organisasi buruh dan pe- 
kerja di kantor Suku Dinas Tena- 
ga Kerja dan Transmigrasi, Ja- 
karta Utara, Minggu (23/9). 

Sebelum menggelar rapat ak- 
bar, ratusan buruh menggelar ak- 
damai di depan area Pelabuhan 
Tanjung Priok, Jakarta. Setelah 
itu, mereka berpawai bersama 
menggunakan sepeda motor dan 
bus kota menuju kantor Sudin 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Jakarta Utara. Pihak kepolisi 
mengawal aksi te 

Edi pun menyerukan kepada 
para buruh peserta xapat untuk 
tidak hanya bei 
gok kerja, tetapi ikut aksi 


turun 


ke jalan yang direncanakan akan 
digelar di sejumlah titik kawasan 
industri di Jakarta dan Bekasi. 

Seruan itu disambut para bu- 
ruh yang hadir dari sejumlah 
organisasi buruh dan pekerja 
yang tergabung dalam aliansi Bu- 
ruh Jakarta Bergerak, 

Edi mengatakan, aksi mogok 
kerja nasional itu akan dilakukan 
secara damai. "Tuntutan kami 
adalah penghapusan sistem kerja 
outsourcing (tenaga alih daya) 

lan politik upah murah karena 
sangat merugikan buruh," ka- 
ta Edi. 

Tidak hanya wilayah Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang, dan 
Bekasi, tetapi aksi mogok na- 
sional juga dirancang akan di- 
gelar serentak di kota-kota lain, 
seperti Cirebon, Bandung, Ba- 
tam, Semarang, dan Surabaya. 

"Persoalan sistem kerja kon- 
trak ini adalah masalah buruh 
sei nasional karena itu harus 
diperjuangkan buruh secara ber- 


sama-sama, secara nasional pu- 
la? ujar Edi. 

Koordinator Sekber Buruh Mi- 
chael menyatakan, Sekber Buruh 
akan melakukan konsolidasi de- 
ngan semua serikat buruh untuk 
bersama-sama melakukan mo- 
gok nasional pada 8 Oktober 
mendatang. Tuntutan utama 
yang diusung adalah penghapus- 
an sistem tenaga alih daya de- 
ngan mencabut pasal-pasal yang 
membenarkan sistem itu, yakni 
dalam Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Kete- 
nagakerjaan. 

Selain itu, juga menuntut per- 
baikan komponen hidup layak 
(KHL) dalam penentuan upah 
minimum yang diatur dalam Per- 
aturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 
2012, dari 60 komponen menjadi 
86 sampai 122 komponen. 

”Harusnya tanpa diminta, tan- 
pa dituntut, tanpa perlu ada mo- 
gok kerja nasional, pemerintah 
lankan amanah me- 
nyejahterakan buruh,” paparnya. 

Abdul Rosyid, Koordinator Bu- 
rta Bergerak, aliansi 18 
si buruh dan pekerja 
Jakarta, menyatakan akan 
menggalang dukungan dan 
koordinasi dengan 
i dan aliansi 
si buruh lainnya. 


ter 
melakukan 
sejumlah organis: 


orgar 


Pihaknya belum bisa memper- 
kirakan jumlah buruh yang akan 
mengikuti aksi mogok kerja na- 
sional itu. Menurut Rosyid, mo- 
gok kerja nasional merupakan 
jalan terakhir yang harus ditem- 
puh kalangan buruh. 

Selama ini, para buruh ber- 
ulang kali menyuarakan peng- 
hapusan sistem tenaga alih di 
tetapi tidak membawa hasi 
”Upaya-upaya perundingan bi- 
partit dengan perusahaan atau- 
pun dengan pemerintah sudah 
sering ditempuh," katanya. 

Rosyid menyampaikan, UU No 
13/2003 tidak mampu melin- 
dungi buruh. Dengan sistem kon- 
trak, masa depan pekerjaan bu- 
ruh tak pasti karena tidak pernah 
diangkat jadi karyawan tetap. 
Hak-hak buruh layaknya karya- 

an tetap juga tidak diperoleh. 

a berta- 


an tetap,” katanya. 
itu diperburuk ren- 
dahnya upah minimum provinsi 
(UMP). Ia mencontohkan, UMP 
DKI Jakarta tahun 2012 sebesar 
Rp 1.520.150 per bulan. Upah itu 
sudah tidak layak lagi. Hal ini 
karena tingginya biaya hidup di 
Jakarta, 

”Nilai itu hanya cukup untuk 
bertahan hidup,” ujar Rosyid. 
RWN) 


Istirahat di Taman 


pekei 


"KOMPAS/LASTI KURNIA 


Pekerja ruah makan dan toko di kawasan rumah toko dan pusat perbelanjaan Darmawangsa Sguare, 
an tersebut, Minggu (28/9). Meski 
selalu memanfaatkan taman 


PEMBUNUHAN 


Dua Perempuan dan Tiga Pria Tewas 


ua perempuan dan tiga 
Du di empat lok: 
Di Jakarta Barat, seorang pe- 
rempuan dibunuh di salah satu 
kamar penginapan di Jalan 
Mangga Besar V/55, Mangga Be- 
sar, Tamansari. Penjaga pengi- 
napan, Rahmat (20), mengutip 
penjelasan dua rekannya, Kus- 
tara dan Kuswanto, mengatal 
pada Sabtu (22/9) pukul 0400 
datang pasangan tamu ke tem- 
pat penginapan tersebut. 
eperti pengunjung lainnya, 
si pria yang mengenda sepeda 
motor mendatangi meja pene- 
nu, membayar sewa ka- 
Rp 95.000, dan men- 
catatkan nomor polisi sepeda 
motor Honda Beat warna ora- 
nye, Semua sepeda motor tamu 
di parkir di dalam penginapan. 

Hari Minggu (23/9) pukul 
04.00, setelah batas waktu di- 
lewati tamu, Kustara dan Wanto 
mengetuk pintu kamar 109 tem- 
pat pasangan tadi menginap. 
Keduanya hendak bertanya apa- 
kah pasangan tamu tersebut 
mau memperpanjang waktu 
wa, 
at ketukan pintu keduanya 
tak berbalas, mereka berusaha 
membuka pintu dengan kunci 
cadangan. Ternyata pintu kamar 
109 itu tidak dikunci. 

Di kamar, keduanya melihat 
tamu perempuan tertelentang 
tanpa busana dan sudah tidak 
bernyawa. Sementara tamu 
prianya sudah tidak ada, 

Menurut Kepala Kepol 
Resor Metro Jakbar Kom 
Besar Aan Suntana, korban d 
temukan sudah tewas. 
ditemukan telentang telanjang 
di ranjang oleh kedua pekerja 
penginapan, Minggu pukul 
04-00.” 

Ciri-ciri korban, perempuan 
berusia sekitar 25 tahun, ram- 
but keriting panjang, tinggi 155 
cm, berbadan gemuk, kulit sawo 
matang, "Ada sejumlah luka tu- 
suk di tubuhnya. Luka itu ada 
yang di perut, di pipi, dada, dan 
lengan kanan korban,” katanya. 

Korban, lanjut Suntara, tidak 
membawa kartu atau tanda 
identitas. Meski demikian, di 
tempat kejadian perkara, polisi 
menemukan sebilah pisau yang 
diduga untuk membunuh 
korban. 

Kepala Kepolisian Sektor 
Metro Tamansari Komisaris 
Maulana Hamdan menambah- 
kan, pelaku juga meninggalkan 
botol bir kosong dan botol air 
mineral. "Birnya sudah dimi- 
num seperempat botol,” kata 
Maulana. 


Bunuh di 


Sementara itu, Mirza Nurza- 
man (81) ditemukan tewas me- 
ngenaskan setelah terlindas 
KRL Jakarta-Bogor di pelintas- 
an kereta api di Kalibata, Ra- 
wajati, Pancoran, Jakarta Se- 
latan, Sabtu (22/9) sekitar pukul 
21.30, 

Polisi yang tengah sibuk 
mengevakuasi mayat Mirza di- 
kejutkan dengan informasi bah- 
wa warga negara India itu mem- 


1, 


bunuh kekasihnya sebelum me- 
mreamak bunuh diri. Catatan 
epolisian, Sabtu malam 
itu, pasangan Syamsuri dan 
Simpursiah, orangtua Asywarah 
Indah Sari Eka Putri Sakti (26), 
warga Kompleks Pemda DKI, 
Pondok Kelapa, Duren Sawit, 
Jakarta Timur, menelepon Ke- 
polisian Daerah Metro Jaya. 

Suami istri itu memberitahu- 
kan bahwa Mirza menelepon 
dan mengatakan telah membu- 
nuh anak mereka, Asywarah. 
Menurut Mirza, putri mereka 
berada di tempat tinggal pelaku 
di salah satu unit di kompleks 
Apartemen Kalibata City Blok B 
Lantai 16 CG. 

Menelusuri informasi terse- 
but, polisi langsung mengecek 
ke lokasi di Kalibata City dan 
menemukan korban dalam kon- 
disi terluka parah di bagian le- 
her dan sudah meninggal. Di 
apartemen tersebut ditemukan 
sebilah pisau dapur yang diduga 
digunakan untuk membunuh 
korban, paspor atas nama Mirza 
Nurzaman, dan sebuah kunci. 
Barang-barang tersebut kini di- 
sita polisi sebagai barang bukti. 

”Kasus ini dalam proses pe- 
nyelidikan. Kami masih telusuri 
latar belakang pelaku, termasuk 
keberadaannya di Jakarta dalam 
rangka apa, bekerja atau alasan 
lain. Kami juga segera akan ber- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pipe sw 


hubungan dengan Kedutaan Be- 
sar India,” kata Kepala Polre 
Jakarta Selatan Komisaris Besar 
Wahyu Hadiningrat, Minggu. 

Hasil penyelidikan sementa- 
ra, pelaku dan korban sudah 
merencanakan pernikahan pada 
Jumat, 29 September, pekan ini. 
Namun, pada malam naas itu, 
diduga Mirza dan Asyawarah 
bertengkar, "Pertengkaran kare- 
na apa, itu juga masih diseli- 
diki,” kata Kepala Unit Reserse 
Kriminal Kepolisian Sektor Pan- 
coran Ajun Komisaris Suroto. 

Dari kondisi jenazah diketa- 
hui, korban yang juga seorang 
karyawan sebuah bank swasta 
itu dibunuh lebih kurang 1-2 
jam sebelum jasad Mirza dite- 
'mukan. Malam itu juga jasad 
Mirza dan Asywarah dibawa ke 
Rumah Sakit Cipto Mangunku- 
sumo. Hingga Minggu kemarin, 
jasad Mirza masih di ruang pe- 
mulasaran jenazah RSCM. Se- 
mentara jenazah Asywarah 
langsung diambil pihak keluar- 
ga. Pada pukul 1.00 kemarin, 
Asywarah dikebumikan di TPU 
Pondok Kelapa. 


Kehabisan darah 


Di Tangerang, seorang yang 
mengaku sebagai pekerja pers 
mingguan berita di Banten, Alfi 
(20), akhirnya tewas di Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) 


Tangerang, Minggu. Dua jam 
belum mendapat perawatan i 
tensif dari rumah sakit, korban 
ditemukan sekarat dengan luka 
bacok di sekujur tubuhnya di 
Pasar Anyar, Tangerang. 
”Korban akhirnya meninggal 
karena terlalu banyak menge- 
luarkan darah,” kata Midun 
(25), rekan kerja korban, di Kota 
Tangerang, Minggu. 
Berdasarkan keterangan 
yang dihimpun, korban di- 
temukan rekan sekerja- 
nya, Midun (25), dalam 
kondisi bersimbah da- 
rah di pasar itu. Saat 
ditemukan, pada tubuh 
korban terdapat sejum- 
lah luka memar di ba- 
gian pipi dan dada. Di 
sekujur tubuhnya ter- 
dapat beberapa luka 
menganga yang menge- 
luarkan banyak darah. 
"Kuat dugaan Alfi di- 
aniaya oleh sej 
orang,” kata Midun. 
Akan tetapi, dia tidak 
mengetahui siapa pela- 
ku dan apa motif pe- 
nyiksaan terhadap te- 


Midun, sebe- 
lum ditemukan dalam 
kondisi mengenaskan, 
korban, katanya, akan 
mencari berita yang ka- 
tanya terkait dengan 
peredaran daging babi 
ilegal di pasar tersebut. 

“Kuat dugaan, dia di- 
aniaya sejumlah orang 
tak dikenal setelah me- 
lakukan pekerjaan itu," 
kata Midun, 

Minggu siang, jenazah 

korban sudah dibawa ke 
rumah duka di Perumahan Ci- 
mone Permai, Jalan Beta Ke- 
camatan Karawaci, Kota Tange- 
rang. Kasusnya kini sudah di- 
tangani petugas Polres Tange- 
rang Kota, 

Kepala Satuan Reskrim Pol- 
res Tangerang Kota Ajun Ko- 
misaris Besar Suharyanto mem- 
benarkan kasus tersebut. "Kasus 
ini masih dalam penyidikan po- 
lisi. Petugas sudah melakukan 
olah TKP dan memeriksa se- 
jumlah saksi?” kata Suharyanto. 

Sementara itu, di Pasar Pe- 
lita, Papanggo, Kecamatan, Tan- 
jung Priok, Jakarta Utara, Adhi 
(36), pedagang sayur di pasar 
tersebut, tewas ditikam oleh 
KB (80), Minggu sekitar pukul 
09.30. 

Kepala Polsek Tanjung Priok 
Komisaris Yono Suharto meng- 
ungkapkan, Adhi mengalami lu- 
ka tikam di bagian perut dan 
pipi kanan. Korban yang meng- 
alami luka tusuk langsung di- 
larikan ke RS Puri Medika. 

Setelah menikam korban, pe- 
laku kabur meninggalkan lokasi 
kejadian. Pihak Polsek Tanjung 
Priok saat ini masih berupaya 
mengejar pelaku. "Sampai saat 
ini, pelaku penikaman belum 
tertangkap,” kata Yono. 

Menurut Yono, motif kasus 
itu pemerasan. Pelaku memeras 
korban untuk membeli minum- 
an keras, (NEL/WIN/PIN/RWN) 


AIR MINERAL GALON 


Langka, Picu Kenaikan Harga 


TANGERANG, KOMPAS — 
Air mineral kemasan dalam galon 
semakin sulit ditemukan di Kota 
Tangerang dan Jakarta, Minggu 
(28/9). Akibatnya, harga air mi- 
neral terus naik dan menembus 
harga Rp 16.000 per galon, meng- 
alami kenaikan Rp 3.000 per ga- 
lon dalam sepekan terakhir. 

Sejumlah pengecer yang di- 
temui Kompas di Kota Tangerang 
dan Jakarta Barat mengatakan, 
kenaikan harga itu terjadi mulai 
dari distributor hingga pengecer 
karena para sopir kendaraan 
pengangkut produk itu meminta 
tambahan ongkos. 

"Mau tidak mau kami me- 
naikkan harga karena untuk 
membayar 'uang rokok' sopir 
angkutan yang mengangkut air 
mineral itu, Mereka tidak mau 
mengantar pesanan kalau tidak 
ada uang rokok,” kata Meilan 
(50), pengecer di Ciledug. 

Senada dikatakan Lion (5: 
pengecer di Meruya, Jakarta Ba- 
rat. "Pesanan yang diantar cuma 
sedikit, tetapi mereka (sopir) 
minta uang rokok,” kata Lion. 
sekali bongkar, uang 


rokok Rp 25.000. Akibat adanya 
uang tambahan itu, peng 
naikkan harga jual dari Rp 
menjadi Rp 16.000 per galon. 

Dalam sepekan ini, kenaikan 
harga jual produk air dalam galon 
ini sudah tiga kali, dari harga 
Rp 13.000 naik menjadi 14.000, 
Rp 15.000, dan terakhir Minggu 
kemarin Rp 16000 per galon. 

Ketua Umum Ai i Peru- 
sahaan Air Minum dalam Ke- 
masan Indon Hendro Baroe- 
no mengakui adanya permainan 
harga oleh distributor, agen, 
subagen, dan pengecer. 

"Harga dari pabrik masih 
tetap. Tetapi, dalam kondisi dis- 
tribusi produk ini terbatas ke 
wilayah Jabodetabek, mereka 
(agen dan pengecer) menu 
sempatan untuk men 
harga jual kepada masy 
kata Hendro. 


Semakin sulit 

Warga semakin kesulitan me- 
nemukan air mineral kemasan 
galon, Minggu. "Air mineral galon 
kosong di mana-mana. Di Al- 
famart, Indomart, dan Alfamidi, 


semuanya kost 
ke Meru, 
ada,” kata Anto (40), warga Pa- 
ninggilan Utara, 

Anto akhirnya menemukan 
produk yang dicarinya di salah 
satu pengecer yang lokasinya bu- 
kan di jalan utama dengan harga 
Rp 16000 per galon. Padahal, 
pekan lalu harga masih mencapai 
Rp 13.000 per galon. 

"Ini benar-benar edan. Peme- 
snya mengendali- 
a produk ini. Air galon 
ini, kan, sudah jadi kebutuhan 
yarakat kota akibat ter- 
batasnya air bersih untuk kon- 
sumsi warga,” kata Anto. 

Ketua Pengurus Harian Ya- 
yasan Lembaga Konsumen In- 
mer 
pemerintah sehar 


takan, 
menjamin ketersediaan 
ian galon itu saat pro- 
duk ini telah menjadi kebutuhan 


r mi- 


neral kema 


mendasar warga perkotaan. 
"Apabila produk ini sudah 
menjadi kebutuhan utama, ma- 
syarakat bisa menggugat atas ke- 
n air minum kemasan ga- 
kata Sudaryatmo. (PIN) 


Dgn modal Rp 120 ji. dari booming bisnis properti 2012 ! 
Temukan ilmunya di workshop Ini, daftar sekarang, tempat terbatas! 


“Kami sukses jadi Investor dan Developer kaya raya 
karena berguru dari Pakar properti Panangian” 


Indra 21 | Jeane 24 | Elang 28 


Investor |! Investor | Deretoper 


Anton 36 
Developer 


Sony 3! | Lanny 58 | 
or 


investor ine 


- “Anda bisa meraih: Rp 18 Miliar, 
hanya dgn modal Rp 120 Jt. Saya 
| akan tunjukkan jalannya!"“ 


Dwutu berbeda 


Panangian Simanungkalit 


| pensiunan, ibu rmh tangga, artis 


| Meutla 39 | Rustanto 42 | Ivone 5i 


investor investor 


A 
S6 
Ma 


apapun Anda layak Ikut : pemilik tanah - 


pemilik properti. investor, kontraktor. 


developer. wiraswasta, pedagang. 
pengusaha, profesional. karyawan, 


mahasiswa, 


Andy K. Natanael 
00 urban Development 


Pakar Properti Indonesia 


PT Moderniand Resity TOK 


IKUTI WORKSHOPNYA ! RABU 26 SEPTEMBER 2012, JAM 09.30 - 13.30 


Biaya pengganti makan siang, coffe break & guide book. sekarang Rp 150 rb/org, Rp 200 rb/20org 
latau besok Rp 200 rb/org, transfer ke Bank BCA : 273.170.718.I a/n. Hadiman Simanungkalit. 


Jona 0812 8777 4000|Anjas 0813 1478 0222| Lia 0877 8800 0500 
Lisa 0812 8807 5570|Bayu 0815 1316 5805 Yeisi 0852 1133 1601 


Cheryn 0812 8025 1779| Vivi 


PANANG 
SCHOOL 4 PROPERTY 


08211818 7838 |Dedi 0878 8279 9777 
Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 6 


Lot 635 - 638. Jl. Thamrin Boulevard, Jak Pus 
(GB Panangian School ot Property / www.panangianschoolcom 


METROPOLITAN 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


DKI Kurang Jeli Garap 
Pasar Tradisional 


Kondisi Fisik dan Fasilitas Pendukung Memprihatinkan 


JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan pasar 
tradisional di Jakarta belum memenuhi kebutuhan 
warga selaku pembeli, pedagang, dan pelaku usaha 
kecil. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai 
kurang jeli melihat potensi pasar tradisional sebagai 
pengembangan ekonomi lokal Jakarta. 


Demikian mengemuka dalam 
diskusi panel bertajuk ”Kebijak- 
an Keberadaan dan Pengem- 
bangan Pasar Tradisional di Ja- 
karta”, Sabtu (22/9), di Univer- 
sitas Tarumanagara, Jakarta. 

Hadir sebagai panelis Direktur 
Usaha dan Pengembangan PD 
Pasar Jaya Sumanto, Kepala Bi- 
dang Perekonomian Badan Pe- 
rencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Provinsi DKT Jakarta 
Yurianto, serta Kepala Subbidang 
Pengembangan dan Sarana Dis- 
tribusi Direktorat Jenderal Per- 
dagangan Dalam Negeri Iriani 
Pramudyaningsih. 

Kondisi fisik dan fasilitas pen- 
dukung di hampir semua pasar 
tradisional di Jakarta mempri- 
hatinkan, mulai dari toilet kotor, 
lahan parkir sempit, hingga pe- 
nampungan sampah tidak me- 
madai, Belum lagi lingkungan se- 
kitar pasar yang macet dan ku- 
muh karena luberan pedagang 
kaki lima, 

”Dalam jangka pendek, yang 
bisa kami lakukan adalah revi- 
talis bangunan, Kami juga 
tengah berada di persimpangan 
terkait perubahan badan hukum 


pengelola dari perusahaan dae: 
rah menjadi perseroan terbata 
kata Sumanto, 

Saat ini, PD Pasar Jaya me- 
ngelola 153 pasar berisi 106.865 
tempat usaha. Dari jumlah itu, 
tempat usaha aktif berjumlah 
91484 unit atau sekitar 85,61 
persen. Selebihnya ada pasar 
yang dikelola Pemprov DKT Ja- 
karta melalui beberapa dinas dan 
masyarakat. 

Mayoritas kelas C 

Berdasarkan kondisi pasar, 
kitar 66 persen atau 1OL pasar 
dari semua pasar di Jakarta ter- 


masuk dalam kelas C atau kurang 
dalam segala speknya. Pasar ke- 


sebanyak 16 pasar dan pasar kelas 
B atau dalam kondisi cukup se- 
banyak 36 pasar. 

Untuk merevitalisasi pasartra- 
disional pun tidak mudah karena 
harus mendapat persetujuan se- 
tidaknya 60 persen pedagang, 
Tanpa persetujuan itu, revitali- 
sasi tidak bisa dilakukan. 

Usia bangunan pasar pun ra' 
rata di atas 20 tahun. Pasar- r 
tua itu harus berhadapan dengan 


usaha ritel dan pusat perdagang- 
an yang modern. 

"Mengingat terbatasnya ke- 
mampuan perusahaan dalam 
pembiayaan pembangunan, yang 
bisa dilakukan saat ini antara lain 
pemanfaatan lahan pasar secara 
optimal, misalnya, pasar plus per- 
kantoran atau penguatan pasar 
melalui pengembangan pasar 
khusus,” ujar Sumanto. 

Pasar khusus atau pasar tema- 
tis yang sudah ada di antaranya 
Pasar Obat Pramuka, Pasar Bu- 
rung Pramuka, Pasar Batu Aji 
Rawa Bening, Pasar Induk Kra- 
matjati, Pasar Tanah Abang, dan 
Pasar Kue Subuh Blok M. 

Yurianto mengakui, program 
pengembangan pasar tradisional 
yang ada pada Bappeda DKI ma- 
sih dalam tataran makro. Ren- 
cana Tata Ruang Wilayah DKT 
Jakarta 2030 telah mengama- 
natkan peningkatan kualitas pa- 
ional dan pengembang- 
isata dengan pasar men- 
jadi bagian integral di dalamnya. 
Pesaing dan potensi 

Berdasarkan data Dinas Kope- 
rasi UMKM dan Perdagangan 
DKI Jakarta, sebanyak 153 pasar 
tradisional di Jakarta harus ber- 
saing dengan 137 pusat belanja, 
73 mal, 129 toko serba ada, 8 
pusat grosir, 28 hipermarket, dan 
54 minimarket. 
takan, dibanding- 
kan dengan sejumlah negara di 
Asia, pasar tradisional Indonesia 
termasuk paling sering dikun- 


ani mery 


jungi pembeli, yaitu 25 kali per 
bulan atau hampir setiap hari. Di 
Filipina, pasar tradisional hanya 
dikunjungi pembeli 14 kali per 
bulan dan di India hanya 11 kali 
per bulan. 

Frekuensi kedatangan pembeli 
yang tinggi itu belum dibarengi 
dengan pelayanan prima. Masya- 
rakat masih menilai pasar tradi- 
sional kotor, bau, tidak aman, 
kumuh, dan taknyaman sehingga 
mereka enggan datang, 

Koordinasi antarinstansi yang 
terkait pasar mutlak dilakukan. 
"Ada delapan kementerian yang 
memiliki program terkait pasar. 
Misalnya, Kementerian Pes 
gangan dengan program revita- 
Iisasi pasar, Kementerian Kese- 
hatan dengan program pasar se- 
hat, atau Kementerian Kelautan 
dan Perikanan dengan program 
pasar ikan higienis,” ujar Iriani. 

Banyak pula pejabat dari be- 
berapa daerah di Indonesia da- 
tang ke Kementerian Perdagang- 
an untuk meminta bantuan dana 
pembangunan atau perbaikan 
pasar di wilayahnya, "Pasar me- 
mang paling mudah dijadikan ba- 
han kampanye," ujar Iriani, di- 
sambut tawa peserta disku: 

Ratusan miliar juga telah di- 
gelontorkan setiap tahun untuk 
mengembangkan pasar tradisio- 
nal agar bisa tumbuh berdam- 
pingan dengan pasar modern. Di- 
harapkan mass 
tarik kembali ke pasar tradis 
dan menggairahkan ekonomi 
daerah. (FRO) 


AS 
TRO 


Curi Motor, Babak Belur 
Diamuk Massa 


Aksi nekat Tri Ramadhan (18) 
mencuri sepeda motor di ha- 
laman sebuah rumah di Perigi 
Baru, Kecamatan Pondok Aren, 
Tangerang Selatan, berakhir di 
penjara, Minggu (23/9). Sebe- 
lum ditahan, remaja putus se- 
kolah ini babak belur di hajar 
ma Kejadian itu berawal ke- 
tika tersangka yang juga warga 
Desa Gunung, Kelurahan Jom- 
bang, Ciputat, Tangsel, itu s 
dang menjalankan aksinya 
kitar pukul 10.30. Tersangka 
berpura-pura membeli es kelapa 
di pinggir jalan, tak jauh dari 
tempat kejadian perkara (TKP). 
Setelah memesan minuman, 
tersangka bergegas ke halaman 
rumah dan mengambil sepeda 
motor Mio hitam dengan nomor 
polisi B 3236 NBE yang di par- 
kir di pekarangan. "Sewaktu $ 
ya berteriak, dia (tersangka) me- 
ngeluarkan golok. Ta sempat ka- 
bur, tetapi warga menghadang- 
nya dengan bambu,” kata Iyus, 
pedagang es kelapa, kepada war- 
tawan di Polsek Pondok Aren. 
Setelah golok yang dibawanya 
jatuh, tersangka jadi bulan-bu- 
lanan massa. Saat bersamaan, 
polisi patroli melintas, Tersang- 
ka selamat dari amuk massa, 
tetapi harus mendekam di pen- 
jara, Kepala Polsek Pondok Aren 
Komisaris Parmono membenar- 
kan kejadian itu. (PIN) 


Rampok Kuras Rumah 
Seorang Pengusaha 


Rumah seorang pengusaha, 
Bahrum Karim, di Jalan Dipo- 
negoro, Nomor 7, Menteng, Ja- 
karta Pusat, dirampok, Minggu 
(23/9) pukul 08.30. Harta senilai 
Rp 3 miliar amblas. Demikian 
disampaikan Kepala Satuan Re- 
serse Kriminal Polres Metro 
Jakpus Ajun Komisaris Besar 
Rahmat kepada wartawan di lo- 
kasi, kemarin. Ia menduga, pe- 
laku berjumlah delapan orang. 
Mereka datang dengan dua mo- 
bil. Sebelum merampas, mereka 
mengikat kaki dan tangan se- 
orang anggota satpam, Nur Adi 
Nugroho, serta dua pembantu. 
”Tidak ada yang terluka dalam 
kasus ini. Para perampok hanya 
mengikat kedua kaki dan tangan 
satpam serta dua pembantu,” 
ujar Rahmat, Menurut Kepala 
Bidang Humas Polda Metro Ja- 
ya Komisaris Besar Rikwanto 
yang dihubungi terpisah, awal- 
nya, dua pria mendatangi Nug- 
roho. Kedua pria itu mengaku 
diminta mengantar cat oleh pria 
bernama Tikno. Tanpa curiga, 
Nugroho mempersilakan dan 
mengantar kedua pria masuk 
rumah. Sampai di ruang tamu, 
Nugroho ditodong dengan pistol 
oleh salah seorang tamu, 
sedangkan pria lainnya meng- 
ikat kaki dan tangan Nugroho. 
Di kedua ruangan, mereka men- 
dapatkan lima brankas berisi 
uang tunai, perhiasan emas ber- 
lian, dan surat-surat berharga. 
”Nilainya mencapai Rp 3 mi- 
liar” ucap Rikwanto. (WIN) 


Aktivitas warga masyarakat di Jalan Sudirman yang tengah menikmati hari bebas kendi 


$ y 
untuk Segarkan 
at. 


aan bermotor, 


Jakarta, Minggu (28/9). Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor telah berlangsung selama satu 
dekade atau selama 10 tahun yang dimulai di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin. 


HARI BEBAS KENDARAAN 


Ciptakan Gaya Hidup Baru Perkotaan 


ocah-bocah kecil berseru 
hi kaki mereka. 

"Hati-hati licin?” teriak seorang 
pria kepada salah seorang bocah 
lelaki yang asyik bermain air di 
Bundaran Hotel Indonesia, Ja- 
karta Pusat, Minggu (23/0). Na- 
mun, meski berisiko, anak-anak 
dan orang dewasa rela berba- 
sah-basah di kolam ikon Jakarta 
itu. Sebuah kesempatan yang 
hanya ada saat hari bebas ken- 
daraan bermotor dihelat setiap 
hari Minggu. 

Kini, setiap ari bebas kenda- 
raan bermotor (HBKB) yang di- 
gelar pukul 0600 hingga tengah 
hari, selain memburu percikan 
segar air mancur Bundaran HIT, 
warga menikmatinya dengan ca- 
ra mereka sendiri. Sebut saja 
kelompok pencinta sepeda kuno 
yang selalu mengambil tempat 
di depan Plaza Indonesia. Selain 
memamerkan sepeda-sepeda 
kuno, lapak-lapak juga digelar di 
trotoar menjual pernak-pernik 
hiasan sepeda kuno, seperti 
lampu depan, sepatbor, hingga 
baju lurik khas Jawa Tengah 
dan Yogyakarta lengkap dengan 
belangkonnya. 

Kelompok lain memilih 
menggunakan sepeda BMX, seli 
alias sepeda lipat, hingga fixie. 
Penggemar lari pagi memanfaat- 
kan HIBKB dengan berlari bebas 
tanpa takut berhadapan dengan 
bus, mobil, ataupun sepeda mo- 
tor sepanjang Jalan Sudirman 
dan MH Thamrin. 

Mereka yang sekadar ingin 
nongkrong pasti senang karena 
bisa duduk di mana pun di se- 
panjang trotoar di dua jalan 
protokol itu. Mencari makanan 
bukan perkara sulit. Sederet pe- 
dagang kaki lima dengan gero- 
baknya siap selalu menyuguh- 
kan soto ayam lamongan, soto 
mi bogor, gorengan, bakso, ke- 
toprak, dan masih banyak lagi. 
Yang mau serba sehat, bolehlah 
mampir ke penjual pisang, talas, 
ubi, ketela, dan kacang rebus. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


"Buka dari pag 


kata Ning, 

i i plastik milik peda- 
gang kaki lima itu duduk orang- 
orang bersepatu olahraga ber- 
merek dengan sepeda berharga 
jutaan rupiah. Namun, di dekat 
mereka ada juga orang bersan- 
dal jepit lusuh dan keluarga ke- 
cil bersama anak-anak balita 
yang datang ke HBKB untuk 
berlibur dengan ongkos minim. 


Mewabah 


Arsitek lanskap dan peng- 
amat perkotaan, Nirwono Joga, 
mengatakan, HBKB yang telah 
berlangsung satu dekade ter- 
akhir memang patut diapresiasi. 

“Setidaknya, HBKB yang di 
Indonesia dimulai di Jakarta ki- 
ni sudah mewabah ke kota-kota 
lain. Warga senang karena men- 
dapatkan hak atas ruang pub- 
liknya kembali meskipun hanya 
sepekan sekali. Menikmati 
TIBKB menjadi gaya hidup baru 
warga perkotaan,” katanya. 

Penerapan HBKB juga telah 
meningkat dari semula sebulan 
sekali menjadi dua kali dalam 
sebulan, kemudian kini dilaksa- 
nakan setiap pekan. Selain Ja- 
karta, HBKB juga dilaksanakan 
di Bandung, Yogyakarta, Solo, 
Palembang, Medan, dan Bogor. 

Hal senada diungkapkan Tu- 
lus Abadi, pemerhati transpor- 
tasi publik dari Yayasan Lem- 
baga Konsumen Indonesia yang 
juga anggota Dewan Transpor- 
tasi Kota Jakarta. 

Menurut Tulus, HBKB me- 
rupakan jawaban atas kerinduan 
warga kota terhadap ruang pub- 
lik dan ruang terbuka hijau 
(RTH). "Kebutuhan akan ruang 
publik dan RTH adalah masalah 
mendesak. Pemenuhan kebu- 
tuhan itu dengan adanya HBKB 
tentu belum maksimal. Apalagi, 
HBKB hanya setengah hari dan 
di ruas jalan protokol saja.” 

Kepala Bidang Pelestarian 
dan Tata Lingkungan Badan Pe- 


ngelolaan Lingkungan Hidup 
Daerah DKI Jakarta Rusman 
Sagala mengatakan, saat pelak- 
sanaan HBKB, angka rata-rata 
pencemar udara di Jakarta me- 
nurun, Kadar debu turun 34 
persen, karbon monoksida tu- 
run 70 persen, nitrogen oksida 
turun 78 persen, dan hidrokar- 
bon turun 14 persen. 

Tronisnya, menurut Direktur 
Eksekutif Komite Penghapusan 
Bensin Bertimbal Ahmad Safru- 
din, peningkatan jumlah kenda- 
raan bermotor tahun 2011-2012 
yang tembus di atas 7 juta unit 
kembali mendongkrak tingkat 
pencemaran udara di Jakarta. 

Selain belum maksimal da- 
lam menekan pencemaran uda- 
ra, menurut Nirwono, HBKB ju- 
ga terbukti belum bisa mendo- 
rong warga Jakarta mengguna- 
kan angkutan umum, bersepeda, 
dan berjalan kaki untuk mobi- 
litas sehari-hari. 

Di Meksiko dan New York, 
HBKB dilakukan masing-masing 
hari Senin dan Jumat. Pemerin- 
tah melengkapi fasilitas pejalan 
kaki, jalur sepeda, dan angkutan 
umum. Ada insentif pajak bagi 
perusahaan yang memberi bo- 
nus atau tambahan uang makan 
atau transpor bagi karyawannya 
yang menggunakan angkutan 
publik. "Orang pun terdorong 
berpindah menggunakan ang- 
kutan umum, kemacetan dan 
pencemaran udara berkurang,” 
katanya. 

Nirwono menyarankan agar 
Jokowi-Ahok, pemimpin baru 
Jakarta, memperhatikan masa- 
lah HBKB. Terlebih terkait de- 
ngan salah satu janji pasangan 
ini menambah 1.000 bus trans- 
jakarta demi meningkatkan kua- 
litas layanan bus berjalur khu- 
sus itu. (NELI TRIANA) 


Lihat Video Terkait 
"Satu Dasawarsa Car Free 
Day” di vod.kompas.com/ 
10tahuncarfreeday 


Gubernur DKI Jakarta Fa 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


Bowo (memegang pemukul moci) membuka acara budaya JAK-Japan 


Matsuri di Hotel Sari Pan Pacific, Thamrin, Jakarta, Minggu (23/9). Acara untuk meningkatkan 


hubungan baik di bidang buday 


beberapa kegiatan, antara lain kompetis 


30 September dengan acara budaya 


di Monas. 


antara Indonesia dan Jepang itu nantinya akan diselenggarakan 
origami, cosplay, serta Doraemon Show, dan ditutup tanggal 


KEBAKARAN 


Permukiman Padat Dilalap Api 


TAN ATA KOMPAS — Keba- 

terus terjadi di Jakarta. 
ni, kebakaran menghangus- 
kan setidaknya 100 pintu di per- 
mukiman padat penduduk di RT 
004 dan 005, RW 005 Kelurahan 
Koja, Kecamatan Koja, Jakarta 
Utara, Minggu (23/0). Tidak ada 
korban jiwa dalam kebakaran 
tersebut. 

Dinas Pemadam Kebakaran 
dan Penanggulangan Bencana 
DKI Jakarta mengerahkan 23 
mobil pemadam kebakaran un- 
tuk memadamkan api. Meski de- 
mikian, upaya pemadaman tidak 
mudah dilakukan karena padat- 
nya permukiman penduduk dan 
sulitnya akses bagi mobil pema- 
dam mendekati lokasi kebakaran. 
Api baru dapat benar-benar di- 
kuasai dan dipadamkan setelah 
berkobar sekitar dua jam. 

Ketua RW 005 Asep Suprihadi 
mengatakan, kebakaran mengh: 
nguskan 100 pintu yang dihuni 
sekitar 600 jiwa. Mereka kehi- 
langan tempat tinggal dan harta 
benda lainnya. "Tak tahu api ber- 
asal dari rumah siapa," ujarnya. 

Menurut Herolan Munir (29), 
warga yang rumahnya turut ter- 
bakar, api mulai berkobar sekitar 
pukul 1000. Saat itu, ia hendak 
meninggalkan rumahnya, tetapi 
terdengar teriakan- teriakan ke- 


5 


Kampung ini memang 
cukup rawan. Beberapa 
tahun lalu pernah 
terjadi kebakaran, 
tetapi hanya satu 
rumah. 


bakaran, "Saya segera ambil ta- 
bung pemadam api, tetapi ke- 
mudian diteriaki kebakarannya 
besar, Tabung itu akhirnya saya 
taruh dan berlari ke dalam 
rumah untuk menyelamatkan 
barang-barang,” ujarnya 


Merambat cepat 

Herolan mengatakan, api me- 
rembet dengan cepat ke ru- 
mah-rumah warga, Saat terjadi 
kebakaran, kebetulan angin ber- 
tiup kencang dari arah barat ke 
timur. 

” Kampung ini memang cukup 
rawan, Beberapa tahun lalu per- 
nah terjadi kebakaran, tetapi ha- 
nya satu rumah. Tidak merembet 
dan membesar karena bisa segera 
dipadamkan warga," katanya. 


Kepala Seksi Operasional Sub- 
dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penanggulangan Bencana Jakar- 
ta Utara Nurdin Silalahi meng- 
kui, awalnya regu pemadam ke- 
bakaran mengalami kesulitan ka- 
rena jalan kampung sempit. Se- 
lain itu, juga kesulitan memper- 
oleh sumber air. Namun, setelah 
bantuan mobil pemadam berda- 
tangan, api mulai dapat diatasi. 
"Gapura masuk kampung sampai 
harus dibongkar," katany: 

Nurdin mengatakan, angin 
memang bertiup kencang sehing- 
ga api cepat membesar dan me- 
rembet. Belum diketahui penye- 
bab kebakaran tersebut, tetapi 
diduga akibat hubungan arus 
pendek . Masih dilakukan 
penyelidikan. 

Untuk tempat penampungan 
sementara para korban, pihak 
Taruna Siaga Bencana (Tagana) 
Jakarta Utara membantu menyi- 
apkan dua tenda besar dan dapur 
umum, "Dapur umum sedang di- 
siapkan di kompleks kantor Wali 
Kota Jakarta Utara untuk mem- 
bantu menyiapkan makanan," 
kata Handoko, relawan Tagana. 

Sebelumnya, sebuah gudang 
mebel di Jalan Kapuk Muara 
Raya RT 007 RW 001, Jakarta 
Utara, juga terbakar pada Sabtu 
(22/9) malam. (RWN) 


ke) 


Tangguh Expansion Project - Onshore 
(LNG Plant and Its Associated Facilities) 


bp 


ANNOUNCEMENT OF PREOUALIFICATION FOR 


bpmigas 


BID No. 4420000171 


BP Berau Ltd. invites potential contracting companies or consortiums to participate in the pre-gualification process for Bid 


No, 4420000171. This bid shall refer to Pedoman Te 


In Tata 


chain management for Contractor Cooperation Contract BPMIGAS. 


SENI SCOPE OF WORI 


BP Berau Ltd, In Its 


Kerja No. 007 REVISI4U/PTK//2011, the work procedure guideline on supply 


capacity as Operator of Tangguh LNG Plant, is currentiy undertaking a significant expansion of the existing 
Tangguh LNG facilty, called The Tangguh Expansion Project, located In Bintuni Bay West Paj 
consists 


Indonesia. The existing facllty 


ot 2x 3.8Mtpa trains of a Liguefled Natural Gas (LNG) plant, with assoclated onshora Infrastructure, two offshore platforms, 


pipelines and wells. 


The Tangguh Expansion Project will include Onshore and Offshore facilities, where the Onshore expansion is proposed to include 


an additional 3.8Mtpa 


LNG train, Onshore Receiving Facilties (ORF), an additional LNG jetty, LNG storage tank, condensate storage 


tank, applicable utilties and fiares. In addition, marine and onshore infrastructure to support logistics and the increase in the temporary 


and permanent worktorce is proposed to be 
This 


on tho Tangguh sito in West Papua. 
Tris pregualfcaton 


part of ihe work scope. 


les the tender process which Is divided Into two (2) stages: 


pre-gualfication relatos to tho tender of Front End Engineering Design (FEED) and the Engineering Procurement & Construction 
(EPG) for tho Onshoro expanslon works. Tho now LNG faciltios and associatod utiltios wil be locatod adjacont to the existing plant 


preced 
Stago 1. To solci Wo (2) Onehora LNG FEED contracors to execute FEE works In parall. A dolverabia of the FEED scopo 


will be an EPC pr 


al 
Stage 2. To oloci One () othotMo (2) Onshore LNG FEED coniractos (olacted In stage 1) to perform the subsegunt Onshora 
Procurement and constructi 


EPC contract, which includes engineering 


Start-Up, and earfy operating phase 


Ion work and certain support services in the Commissioning, 


This pre-gualfication exercise addresses the FEED and EPC contracts. The tender process subseguent to this pre-gualifcation 
exercise will focus on the FEED work but will address regulrements for the EPC contract. Interested parties must be capable of 
consortiur 


Im with others, in full 


, regulations and guldelines which prevail within Indonesia. Interested parties must have experience, 


with 
skiled personel and other resources available in a timely manner to efficlentiy perform 
further explained In the pre-gualfication document. Only potential bidders who have passed this pre-guallficatlon process shall be 
Invited to partcipate In further tender process for FEED and EPC for the LNG Plant and its associated faclitles works. 


the various scopes and phases of work as 


No. SUBJECT 


Bid No, Jauauirication 


WORK 
CLASSIFICATION 


PROPOSED LOGAL CONTENT 
TARGET (FOR FEED AND 
EPC CONTRACTS) 


. |ONSHORE LNG FEED AND EPC 
CONTRACT FOR TANGGUH 
EXPANSION PROJECT 


14420000171 


BIG SCALE 
COMPANY 


B.01.04. Onshore 
Production 
Facilities 


3594 


/AII potential bidders who are Interested In participating In this pre-gualification process must record thair Interest by registering and 


submitting the following regulrements: 
1. Application lettarto 


.. Company's shareholder / Consortium member structure 
. Company / Consortium Organization chart 

Valid original and copies of applicable business licenses (SIUPUT) 

.. Valid original and coples of Certificate of Company Registration (TDP) 
.. Confirmation letter of bidders' commitment to achleve minimum Local Content regulremant as reguested above, signed over 


stamp Rp. 6000 
“The above documents must be submitted to 


Registration period 


Preguallfication document shall be available 


BP Berau Ltd. Procurement Committee 
Perkantoran Hijau Arkadia, Tower D, 19! Floor 
Jl, TB Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520 
INDONESIA 


124 September - 28 September 2012 (9.00 am to 1.00 pm each day) 
'attho above address. 


1 October 2012 to 3 October 2012 (9.00 am to 1.00 pm each day) 
jalthe above address 


from : 


Tha prrgualcaton document dl be providad ate payment of Rp.500.000 (Five Hundred Thousands Indonesian Rupiah) and the 
detali bank account will be provided in the invitation leter to biciders. 


Jakarta, 24 September: 2012 
BP Berau Ltd. Procurement Committse 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


METROPOLITAN 


PILKADA DKI JAKARTA 


”Fokoke Jokowi” Mantra Ampuh di Jagat Maya 


Pertarungan dua kubu, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli 
dan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, dalam 
memperebutkan suara warga dalam pemilihan 
gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tidak 
hanya terjadi di dunia nyata. Di jagat maya, 
pertarungan juga terjadi dan tidak kalah seru. 


Oleh AMIR SODIKIN 


ertarungan keduanya se- 
Pp olah menjadi pertarungan 

dua brand yang berbeda. 
Sebelum memasuki pentas pe- 
milihan kepala daerah DKI Ja- 
karta, Fauzi Bowo (Foke) dan 
Joko Widodo (Jokowi) meru- 
pakan dua brand yang memiliki 
penetrasi di medan yang ber- 
beda-beda. Jokowi, dengan latar 
belakang daerah, otomatis tak 
begitu dikenal luas seperti hal- 
nya Foke yang sudah akrab di 
telinga warga ibu kota Jakarta. 

Namun, dalam rentang dua 
bulan terakhir, brand Jokowi 
justru berada atas brand Foke, 
Seperti halnya, hasil hitung ce- 
pat perolehan suara Pilkada 
DKI putaran TI, pasangan Jo- 
kowi-Basuki Tjahaja Purnama 
(Ahok) mengungguli pasangan 
Foke-Nachrowi Ramli (Nara). 

Fenomena ini dengan mudah 
bisa dicatat oleh berbagai situs 
pemeringkat kompetisi brand 
melalui pelacakan rekam jejak 
percakapan terkait dengan dua 
nama yang berkompetisi itu di 
jagat internet. 

Menurut laman web a1 
es.topsy.com, 
yang menyediakan pelacakan 
an brand, teri utama di 


Agustus 2012, kata kunci Jokowi 
terus memimpin melawan Foke 
hingga 21 September, sehari « 
telah pemungutan suara. Jokowi 
rata-rata dibicaraka 

15.000-30.000 kali 

Dari grafis yang dihasilkan 
Topsy, banyaknya mention atau 
penyebutan terhadap brand Jo- 
1 ataupun Foke berbanding 
lengan berita yang ada di 
media massa, 

Ni Jokowi di duni: 
terutama melonjak dibi 
orang pada 16 September, dipicu 
berita di sebuah media massa 
berjudul "Foke Pertanyakan 
Motivasi Jokowi Jadi Cagub”. 

Berita itu tampaknya lebih 
condong mengekspos ne- 
gatif dari Jokowi, tetapi kenya- 
nya justru memberi umpan 
balik atau sentimen positif ter- 
hadap Jokowi dengan mengha- 
silkan sebanyak 88441 perca- 
kapan di Twitter. Pada hari 
sama, percakapan terhadap 
brand Foke menghasilkan 58.511 
i, dengan berita "Inilah 'Po- 
nya' Jokowi di Mata Foke”. 


”Fokoke Jokowi” 


Jelang hari-H pencoblosan, 
ada satu tulisan unik bernada 


a mayi 


mengatrol pembi- 
if mengenai Jokowi. 
Tulisan itu remeh-temeh dan ti- 
dak didesain untuk kepentingan 
kampanye serius, hanya berupa 
kelakar. Judulnya, "Baru dapat 
kabar, Jokowi akhirnya berko- 
alisi dgn Foke, Namanya Fokoke 
Jokowi”. 

Humor itu ternyata menjadi 
titik tertinggi untuk meroketkan 
brand Jokowi dengan total pem- 
bicaraan di media sosial naik ta- 
jam dari 51.727 menjadi 315.920 
kali, Pada hari yang sama, brand 
Foke juga menanjak, dari 30458 
menjadi 128.561 kali dengan di- 
picu berita "7 Janji Foke”, 

”"Fokoke Jokowi” adalah con- 
toh pengolahan slogan yang 
kreatif, yang pada malam sebe- 
lum pencobloson seolah berge- 
rak menjadi ribuan pasukan 
yang menghampiri par 
pencoblos via Twitter, Facebook, 
blog, pesan singkat SM, 
pesan Blackberry Mc 
(BBM). Slogan itu telah menjadi 
viral marketing, pemasaran gra- 
tis yang menyebar bak virus 
online. 

Ikon lain yang berhasil men- 
jadi duta media sosial melawan 
Foke adalah gambar dengan 
teks nyenti karta will be OK 
without F”, Slogan ringan dan 
menggelitik ini hampir tak ter- 
jadi pada kubu Foke. 

Isu suku, agama, dan an- 
tar golongan (SARA) yang ber- 
gulir dominan, untuk kelas me- 
nengah di perkotaan, ternyata 
tidak didistribusikan sebagai vi- 
rus online, 

Dengan menggunakan tools 
atau peralatan ana ain, b 
dilacak percakapan Foke sebe- 
narnya bukan kalah popuk 
Hanya 
bih lari ke percakapan Jokowi. 
Hal ini bisa dilihat di socialmen- 
tion.com, salah satu laman web 
yang menganalisis kata kunci di 
berh s jejaring sosial. 

Di Social Mention, brand Jo- 
kowi memiliki kekuatan 26 per- 
sen, sedangkan Foke 21 persen. 
Kekuatan ini adalah angka unik 
dari socialmention.com yang 
diukur berdasarkan jumlah dis- 
Tau terhadap brand di media 


andingan sentimen posi- 
dap sentimen negatif 
pada kubu Jokowi adalah 8:1, 
sedangkan untuk Foke 2:1. Tam- 
pak bahwa kubu Jokowi diun- 
tungkan dengan sentimen 
positif ini. 


KEAMANAN PILKADA DKI 


Senang Bisa Melihat Masyarakat “Nyoblos” dengan Tertib 


parat keamanan, baik po- 
lisi maupun tentara, me- 
nyatakan rasa terima ka 


sih kepada m akat Jakarta 
yang sudah dewasa dalam ber- 
demokrasi, "Nanti malam kami 
kembali ke markas. Komandan 
mengatakan, Jakarta kondusif, 
jadi kami boleh kembali ke mar- 
kas,” kata Kopral Dua Anang 
Wibowo seusai mandi di kamar 
mandi Pos Polisi Monas, Jakarta 
Pusat, Jumat (21/9) sore. 

Anggota Batalyon Infanteri 
Mekanis 202 ini sejak Rabu, 
bersama satu kompi anggota ba- 
talyon itu, buka tenda di Monas. 
Di bawah Komandan Batalyon 
Letnan Kolonel (Inf) R Agus 
Prasetyo Utomo, mereka bertu- 
gas ga untuk pengamanan 
putaran II Pilkada DKI Jakarta. 

Anggota Biro Operasi Kepo- 
lisian Daerah Metro Jaya, Bri- 
gadir Kepala Salomo Tobing, 
menyatakan kelegaannya Ji: 
ta kondusif. Siang kemarin, ia 
baru bangun tidur setelah dari 
pagi sampai pagi lagi bertugas. 

”Sebelumnya, kan, ada isu 
macam-macam, 
Juga ada penangkapan 
terduga teroris. Jadi 
kalau kami tidak ingin gegabah,” 
tuturnya, 

Jajaran aparat keamanan 
mengapresiasi kondisi yang 
kondusif. Bahkan, Kepala Bi- 
dang Flumas Polda Metro Jaya 
Komisaris Besar Rikwanto sa- 
ngat mengapresiasi masyarakat 
Jakarta, yang melaksanakan de- 
mokrasinya dengan baik dan de- 
wasa. Nilainya, masyarakat juga 
sabar menunggu Komisi Pemi- 
lihan Umum provinsi melaku- 
kan penghitungan final suara. 

Polda Metro Jaya sendiri da- 
lam menghadapi putaran kedua 
Pilkada tidak mau ambil risiko. 
Ketika putaran pertama, pasuk- 
an keamanan yang digelar se- 
kitar 15.000 personel. Pada pu- 


taran kedua, jumlahnya diting- 
katkan menjadi 16.000 personel, 
Terkait dengan kewajibannya 
mengamankan kelancaran pilka- 
da, belasan, mungkin puluhan, 
kegiatan silaturahim dilakukan 
Kepala Polda Metro Jaya Irjen 
Untung S Radjab dengan ber- 
bagai elemen masyarakat. Me- 
reka diundang ke kantornya 
atau mendatangi komunitas, Ra- 
ta-rata kegiatannya terbuka un- 
tuk diketahui atau diliput me- 
dia, "Kita semua melihat situasi 
aman-aman saja. Semua berj 
lan dengan baik,” katanya. 


Ketat dan sportif 

Kondisi yang kondusif itu 
terjadi karena persaingan ketat 
dan sportif dari kedua pasangan 
calon gubernur DKI. Mereka 
dengan sejuk dan sportif meng- 
akui kerasnya pertarungan, s: 
ling meminta maaf, dan mem- 
beri selamat kepada pemenang 
berdasarkan hitung cepat. 

Pasca-penghitungan suara de- 
ngan metode hitung cepat oleh 
sejumlah lembaga, Kamis 
(20/9), mencapai 90 persen, 
Fauzi menelepon Jokowi untuk 
mengucapkan selamat. 

Dalam pidato menanggapi 
hasil penghitungan cepat, baik 
Fauzi maupun Jokowi menga- 
takan, siapa pun yang menang, 
itu adalah kemenangan segenap 
warga Jakarta. "Alhamdulillah, 
hari pemungutan suara bisa di- 
lalui dengan baik. Tidak ada in- 
siden yang mengganggu kete- 
nangan warga. Atas nama kami 
berdua, saya menyampaikan ter- 
ima kasih. Juga kepada pasang- 
an nomor urut tiga, terima ka- 
sih karena telah menjaga sua 
sana tetap kondusif,” kata Fauzi. 

Dalam jumpa pers serupa di 
Sekretariat Bersama, Jalan Bo- 
robudur, Jokowi menyampaikan 
hal senada. "Kami tidak meng- 
anggap pilkada ini sebagai ajang 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Unik juga untuk dicatat, 
brand Jokowi secara konsisten 
ah lebih sering dibi- 
an dibandingkan dengan 
Foke, yaitu rata-rata tiap 28 de- 
tik sekali untuk Jokowi dan 
1 menit sekali untuk Foke. 

Howsociable.com menguat- 
kan pernyataan itu dengan 
memberi skor magnitudo untuk 
percakapan Jokowi sebesar 64, 
sedangkan Foke 6,1. 

Jokowi unggul di semua situs 
ng sosial, misalnya di Twit- 
:ebook, Youtube, Google 
plus, Tumblr, dan Yfrog, 


Partisipasi kelas menengah 
Analis pemasaran internet 
yang juga CEO Virtual Consul- 
ting, Nukman Luthfie, mem: 
parkan, kampanye di media so- 
sial dalam Pilkada DKI Jakarta 
merupakan contoh paling bagus 
untuk melihat bagaimana media 
sosial bekerj 
Jakarta adalah pusat peng- 
gunaan media sosial di Indo- 
nesia, pengguna Twitter di Ja- 
karta paling banyak, akibatnya 
pembicaraan Pilkada DKI di 
Twitter ramai,” katanya, 
Kampanye di media sosial te- 
lah menjadi perang terbuka bagi 
para pendukung. Bahkan, pe- 
rang itu juga melibatkan orang 
luar daerah mengingat Jokowi 
dan Ahok berasal dari luar dae- 
rah. Uniknya, justru latar be- 
lakang calon yang luas itu me- 
micu penyebaran pembicaraan 
hingga luar Jakarta, mereka ikut 


3 


Humor itu ternyata 
menjadi titik tertinggi 
untuk meroketkan 
"brand? Jokowi. 


membangun pencitraan untuk 
kubu Jokowi-Ahok. 
"Orang-orang yang tadinya ti- 
dak antu adi antusias 
membahas Pilkada Jakarta, Per- 
bincangan di kelas menengah, 
terutama di Twitter, menjadi 
kencang,” kata Nukman. 
Mereka lebih memilih perang 
lewat Twitter, bukan lewat Fa 
book. Perang "140 karakt 
wat Twitter kini lebih disukai 
rakat perkotaan diban- 
ingkan dengan di Fs 


'acebook. 

Perilaku ini khas be 
generasi melek Twitter, Dengan 
demikian, mereka ini adalah ge- 
rasi baru yang memasuki r. 
nah politik, “Inilah awal dari 
partisipasi masyarakat kelas me- 
nengah di bidang politik,” kata 
Nukman. 

Lalu, mengapa Jokowi dalam 
percaturan media sosial unggul 
dibandingkan dengan Foke? 

"Jokowi muncul karena per- 
lawanan, orang sudah capai de- 


ngan wajah lama, Foke sudal 
tahun di pemerintahan Jakai 
kata Nukman, Terlebih lagi, Jo- 
kowi ternyata lebih dekat dan 
lebih ramah dengan blogger dan 
pengguna Twitter. 

Bukan berarti kubu Foke tak 
mengerahkan kekuatan media 
| Kata Nukman, kubu Foke 
justru merekrut orang-orang 
profesional yang hidupnya me- 
mang berasal dari jualan kam- 
panye di media sosial, Sebali 
nya, kubu Jokowi mengandal- 
kan suk: van, bahkan ba- 
nyak di antaranya tak dibayar. 

Hal mei lain dalam pe- 
rang medi pada putaran 
kedua medi: I lebih banyak 
digunakan sebagai kampanye 
hitam. 

”Jika pada putaran pertama 
lebih ke perang program, pada 
putaran kedua ini digunakan 
untuk kampanye hitam, saling 
menjatuhkan satu sama lain- 
nya," kata Nukman, 

Beberapa kampanye hitam 
itu ditengarai berhasil men- 
dongkrak perolehan suara Foke, 
terutama dari 1m akat ka- 
langan bawah. Hanya saja, Jo- 
kowi akhirnya memenangi per- 
tandingan ini karena faktor 
orang-orang Jakarta yang ingin 
melihat perubahan, 


Pantas diapresiasi 
Satu hal yang pantas diap- 

i dari perang 140 karakter 
ini, kata Nukman, adalah me 
kipun pertengkaran dan pers 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


Calon wakil gubernur DKT Jakarta versi penghitungan cepat, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), 
menemui Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla (kiri) di kediaman Jusuf Kalla di Jalan 
Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (23/9). Ahok meminta saran dan pendapat Jusuf Kalla 
tentang berbagai hal seputar penanganan permukiman, kemacetan, hingga bahaya demam berdarah di 


Jakarta. 


lapa pun yang 
menang dan dimenangkan ada- 
lah rakyat Jakarta,” ujarnya. 

Dia berharap masyarakat Ja- 
karta menyadari betapa besar 
tugas ke depan untuk memba- 
ngun Jakarta menjadi lebih ma- 
ju dan sejahtera. "Pemenang 
yang sesungguhnya adalah war- 
ga Jakarta. Jangan kita ganggu. 
Dengan kemenangan seperti ini 
dan suasana seperti ini, Jakarta 
menjadi barometer dan teladan 
bagi kota lain,” kata Fauzi. 

Di Sekretariat Bersama, Jo- 
kowi juga meminta agar setelah 
pilkada tidak terjadi perpecah- 
an. "Yang ada hanya warga Ja- 
karta. Marilah kita tunjukkan 


kita bisa bekerja sama. Tidak 
ada yang menang atau kalah. 
Semua marilah saling bantu. Pa- 
hamilah bahwa Jakarta maju 
ketika kita bersatu dan bekerja 
sama,” katanya. 

Menurut anggota KPU Jakar- 
ta, Sumarno, Pilkada Jakarta 
merupakan bentuk pembelaji 
an demokrasi yang baik. Hal ini 
terlihat dari sikap sportif para 
kandidat setelah hasil penghi- 
tungan suara selesai dilakukan. 

“Ini merupakan bentuk ke- 
teladanan elite politik yang be- 
rani mengucapkan selamat dan 
menerima hasil penghitungan 
suara meskipun baru sebatas hi- 
tung cepat. Dia mengakui, per- 
saingan memperebutkan kursi 


kepala daerah Jakarta ini ter- 
golong ketat,” kata Sumarno. 
Bahkan, Ketua Panwas Pilka- 
da Jakarta Ramdansyah menga- 
takan, pihaknya selalu berusaha 
menggulirkan uu yang ber- 
potensi menjadi persoalan da- 
lam pilkada. Dengan penggulir- 
an isu ini, setiap orang akan 
lebih bisa mengantisipasi pe- 
luang terjadi kecurangan. 
Selain itu, ujar Ramdansyah, 
kerja sama dengan berbagai pi- 
hak, seperti Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) dan 
Forum elektronik-Demokrasi 
(FeD), merupakan langkah un- 
tuk melibatkan masyarakat da- 
lam pengawasan proses pilkada. 
(FRO/BRO/ART/RTS) 


Simpatisan 
calon gubernur 
PKI Jakarta 
nomor urut 8, 
Joko 
Widodo-Basuki 
Tjahaja 
Purnama, 
menunjukkan 
pelat nomor dan 
STNK mobil 
sumbangan 
mereka di Jalan 
Borobudur, 
Jakarta Pusat, 
Kamis (20/9). 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


lisihan pendapat tinggi di ting- 
kat media sosial, di dunia nyata 
tak pecah pertikaian. 
”Calon petahana juga fai 
lam menanggapi hasil per 
tungan cepat. Dari kubu yang 
menang sementara versi hitung 
cepat juga tidak arogan menghi- 
na, Tim sul saling 
berantem, inilah contoh peng- 
gunaan media sosi 
untuk daerah lain,” ujarnya. 
Direktur Eksekutif Lembaga 
Studi Pers dan Pembangunan 
(LSPP) Ignatius Haryanto me- 
miliki peni Menu- 
rut dia, kedua kubu sama-sama 
menggunakan media sosial de- 
ngan intens. Kedua pihak me- 
nyadari media sosial sangat 
membantu dalam hal pemben- 
tukan citra para kandidat, me- 
nyamp: kan pesan kampanye, 
isi-program para 


"Sejak awal kita melihat para 
simpatisan Jokowi, yang meru- 
pakan paduan dari tim yang d 
bentuk tim sukse: a para su- 
karelawan, ikut berkontribusi 
pada pembentukan citra pos 
Jokowi-Ahok," kata Haryanto. 
Pertarungan/kampanye tidak 
hanya melalui baliho dan koran, 
tetapi juga sampai ke videoklip 
yang dibuat oleh dua kubu. Ka- 
lau mau membandingkan dari 
i video klip, menurut Haryan- 
to, kubu Jokowi-Ahok mena- 
rkan kesegaran dalam penya- 
n, menyasar anak muda, dan 
mengambang. 


i 
juga mi 


”Sementara kalau melihat vi- 
deo klip resmi yang diperguna- 
kan Foke-Nara, kelihatan me- 
nyasar kelompok menengah ba- 
wah dan menonjolkan 
iming-iming atau jang 
lama ini diklaim seba 
Foke,” kata Haryanto. 

Soal isu SARA, dia juga me- 
yakini bahwa isu tersebut tidak 
efektif walaupun sudah sedemi- 
kian rupa mendiskreditkan 
Jokowi-Ahok. 

"Hingga Kamis (20/9) pagi 
pun, seorang teman masih me- 
nemukan selebaran yang ditum- 
puk di wilayah P: Minggu 
dan itu tak menggoyahkan pe- 
rilaku pemilih. Jadi, memang isu 
SARA tidak menjadi faktor uta- 
ma, Pendekatan kuno untuk 
mendiskreditkan begini sudah 
tak lagi atau tidak akan 'dima- 
kan' oleh masyarakat umum 
walau belum seluruhnya. Jika 
memang ada kedewasaan ma- 
syarakat dalam menyikapi hal 
ini, kampanye hitam apa pun 
tak kena,” kata Haryanto. 

Belajar dari Pilkada DKI ini, 
terkait dengan pengaturan me- 
dia oleh negara, sebaiknya ha- 
nya dilakukan pada media mas- 
sa mainstream dan membiarkan 
dinamika dalam med 
berjalan dengan send 

"Pesan negatif yang ada ter- 
nyata langsung direspons oleh 


yang 
jai prestasi 


lainnya. Masyarakat sudah ma- 
kin dewasa,” ujar Haryanto, 
(LOK) 


hub:Her 


jani 0813-2872-8182, 08182.769-78 


cm tuntas RAHASIA menulis BUDI SUTEDJO penulis 109 buku. 
1.188 artikel, lahirkan »321 penulis & peraih Rekor MURI bidang Penulisan 


Untuk:Profesional Pegawai, Dosen,Guru Rohanwan,Pensiunan,Ibu Rumah Tangga, 


Ms, Pelajar & siapa saja yg 
Indonesia Manulis Kelas diYogya.28-29 Sept 


gin sep 


ra MENULIS & MENERBITKAN BUKU 


Indonesia Kroatif RISET diYogya. 12-19 Okt 2012| 


Pelatihan Desain Kompon 
Barang Jadi Karot 
1-8 Oktober 2012 
Investas 
Materi : teknik pen 
| mendesain kompon baras 


Pelatihan Prosedur Impor 
2-5 Oktober 2012 


Investasi : Rp. 800.000,- 


skumen impor 


or agar dapat 
usahanya 


Dan Kontrak Penjualan Ekspor 
9-11 Oktober 2012 
Investasi : Rp. 600.000,- 


DJPEN 


Doanya ara 
Pegetoga Biss Nneea 


EKSRORTIA 
S, 


CUMA PPEI ! 
YANG BISA 
BANTU ANDA 
WUJUDKAN MIMPI ITU 
Ingin Meningkatkan Ekspor Impor atau ingin Memulai Bisnis 
Ekspor ? Percayakan kepada lembaga diklat professional 


yang telah berdiri sejak 1990 dan telah melatih lebih dari 
40.000 eksportir dan calon eksportir 


| pelatihan Bagaimana Memulai Ekspor 


Pelatihan Korespondensi, Negosiasi | 


PPEI 


Pelatihan Sistem Pembiayaan 
Ekspor Impor (Trade Financing) 
2-4 Oktober 2012 

Rp. 700.000,- 


as pembayaan ekypor dan 


9-11 Oktober 2012 
Investasi : Rp. 600.000,- 
Materi : bagaimana mempers 
memulai kegiatan ekspe 


Pelatihan Manajemen Ekspor Impor 
Plus Simulasi 
30 Oktober - 7 November 2012 
Investasi : Rp. 2.000.000, 


promosi.ppelakemendag.go.id 


http://ppei.kemendag.go.id 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


VARIA OLAHRAGA 


Rio Teguh Menangi Kelas Bebas "Speed Offroad” 


Pebalap offroad atau offroader senior, Rio Teguh, kembali me- 
menangi kelas free for all atau kelas bebas di ajang GT Radial 
Savero Komodo Speed Offroad putaran TV, Minggu (23/9), di 
Serang, Banten. Rio yang mengendarai Ford Ranger delapan 
inder memimpin sejak etape pertama dan etape kedua. Di 
etape ketiga, Paul Banuara yang mengendarai Nissan Navara 
sempat mengunggulinya dengan selisih 28,3 detik. Namun, di 
etape terakhir, Rio kembali unggul dengan selisih 0,8 detik. 
Secara total, Rio unggul di terdepan dengan selisih waktu 
74 detik dari Paul di peringkat kedua. Peringkat ketiga di- 
tempati oleh Ricky Poon. Di kelas enam silinder, TB Adhi 
tampil sebagai j dan FI Gandi di urutan 
kedua dan ketiga, Di kelas empat silinder, Denny Arief tampil 
sebagai yang tercepat. Peringkat kedua dan ketiga ditempati 
oleh Irman T dan Adrianus Mokoginta, (ECA) 


Titel Pertama Wozniacki Tahun Ini 


Denmark, Caroline We 
di turnamen WTA tahun i 
ngalahkan petenis Estonia, Kaia Kanepi, di final KDB Korea 
Terbuka, 6-1, 6-0, di Seoul, Minggu (23/9). Mantan peringkat 
pertama WTA itu hanya memberikan satu gim untuk Kanepi, 
membuktikan keyakinannya untuk tidak mengulangi kekalahan 
pertama turnamen yang sama pada 2006 dan 2007. 
tak memberikan kesempatan kepada Kanepi, yang 
menaklukkannya di putaran ketiga Perancis Terbuka tahun ini. 
"Saya ingin me baNaa atu untuk musim depan. Saya tak 
memikirkan peringl memenangi turnamen dan 
ya ingin menikmati a ingin berlibur 
setelah musim yang panjang,” 


Petenis cantik 
titel pertamany 


ki, merengkuh 


katanya, (REI 


Melewati Finis 


APP/ANP/ROBIN VAN LONKHULISEN 


Pelari jarak jauh Leonard Komon (Kenya) melewati garis 
finis dalam lomba Dam tot Damloop di Zaandam, Minggu 
9). Komon menjuarai lomba lari jarak 10 mil A6 kilometer) 
dari Amsterdam hingga Zaandam dalam waktu 4:4 


Petinju Corrie Sanders Tewas Ditembak Perampok 


Mantan petinju kidal asal Afrika Selatan, Corrie Sanders (40), 
ditembak tiga perampok di sebuah restoran di Brits, Af 


pagi kemarin. Peluru yang ditembakkan si 
ngenai lengan dan perut Sanders. Petinju kelas berat WBO dan 
WBU yang pernah memukul KO jagoan tinju Wladimir Kli 
ko itu sedang merayakan ulang tahun ke-21 seorang anggota 
keluarganya. "Menyedihkan sekali. Rasanya hati ini hancur, 
mengerikan sekali, Rasanya tidak percaya dengan apa yang 
telah t an Lipa atih Sanders, Harold Volbrecht. 
anders pensiun pada 
g ang (81 KO) dan 
empat kali kalah. Kenangan cling menonjol akan Sanders 
adalah keti a memukul KO Klitschko di ronde kedua 
2008 di Jerman untuk merebut titel kelas berat WBO. (AP/IVV) 


2008 Ha n 
k 


B'Ballaz 1 Penguasa Surabaya 


22 September, di area parkir Mal Grand City. Di final, Sabtu 
(22/9), B'Ballaz 1 menghentikan langkah tim City Selection 
Banjarm: 2. Namun, open run Surabaya gagal me- 
mecahkan rekor point breaker city yang dip: edan karena 
hanya membukukan 57 poin. Meski gagal juara, City Selection 
Banjarmasin menempatkan lima pemain sebagai City Selection 
Surabaya, yakni Allan “Dictionary”, J Dominggus Jacob, Mar- 
kus "Dark Jump”, Andhika DOD”, dan Esto "Easy A”, Bahkan, 
Esto terpilih sebagai MVP Point Breaker. Tiga pemain terpilih 


lainnya adalah Ari Hamzah "Oplonk" (B'Ballaz 1), Suga "Air 
Bus” (031 Ballers 1), dan Nanang "Arwah" (B'Ballaz 2). Per- 


helatan di Surabaya itu diikuti 30 tim dan kian meriah dengan 
kehadiran streetballer ternama Philip Champion "Hot Sauce”, 
(TIA) 


Juara Jepang Terbuka 


GETTY IMAGES/KOKI NAGAHAMA 


Pebulu tangkis Tzu Ying Tai (Taiwan) menjuarai nomor 
tunggal putri turnamen Jepang Terbuka, Minggu (23/9). 
Di final, dia memupus harapan tuan rumah Eriko Hirose 
di Yoyogi Gymnasium, Tokyo, Jepang. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


LAHRAGA 


Juara kedua, pebalap McLar 


Vettel, saat merayakan keberhasila 


Persaingan Juara Kian Ketat 


Menang di Singapura, Vettel Tempel Alonso di Klasemen Sementara 


SINGAPURA, MINGGU — Persaingan menjadi jua- 
ra dunia Formula Satu musim ini semakin ketat 
setelah Sebastian Vettel memenangi seri Singapura, 
Minggu (23/9). Dengan kemenangan ini, Vettel 
memperkecil selisih nilai dari Fernando Alonso, dari 


39 poin menjadi 29 poin, dan ada enam seri ters 


saingan di tangga juara ini 
sangat ketat. Kami tampil baik 
hari ini dan berharap dapat tam- 
pil baik lagi di eri berikut- 
nya. Target utama kami adalah 
hkan Alonso,” kata 
balapan, 
gi Vettel, kemenangan ini 
adalah kemenangan k 
musim 2012, Seusa 
kal 
dua tangannya dan berter 
lep: ya, Musim ini 
memang sangat berat bagi pe- 
balap Jerman itu. 

Di musim 2011, Vettel juga 
memenangi seri Singapura dan 
sudah hampir memastikan diri 


menjadi juara dunia karena se- 
lisih nilainya terlalu jauh untuk 
dikejar Alonso, yang berada di 
posisi kedua. Kini, Vettel justru di 
bawah Alonso meskipun selisih 
nilai mereka kian tipi 

Christian Horner, ketua tim 
Red Bull, mengucapkan sel 
kepada. Vettel karena. berhasil 
kembali ke per 

Kemenangan i 


bagi Vettel yang gagal finis karena 
ah alternator mesin di seri 
dua pekan lalu. Saat itu, 


Vettel yang berada di posisi kedua 
klasemen terlempar ke posisi ke- 
empat. Kini, Vettel kembali ke 
posisi kedua klasemen. 


Tanda-tanda kemenangan 
Vettel terlihat sejak start. Vettel 
yangstart dip: ketiga berhasil 
menyalip Pastor Maldonado yang 
start di posisi kedua, 

Vettel terus menempel Lewis 
Hamilton yang memimpin lom- 
ba, tetapi gagal menyalipnya. 
tik masuk pit lebih awal juga 
tidak berhasil membuat Vettel 
merebut posisi terdepan. 

Keberuntungan bagi Vettel 
muncul saat Hamilton menga- 
lami masalah dengan gearbox 
dan membuat mobilnya melaju 
pelan lalu mogok. Vettel meman- 
faatkan peluang itu untuk me- 
mimpin lomba. 

Jenson Button juga langsung 
menguntit di belakang Vettel 
dangkan laju Alonso masih te 
ahan oleh Maldonado yang me- 
rintanginya. Namun, Alonso 
terus menekan secara agresif dan 
akhirnya berhasil merebut posisi 
ketiga sebelum mobil pengaman 
masuk ke lintasan karena mobil 
Narain Karthikeyan mogok di da- 


Saat mobil pengaman keluar 
lintasan, Vettel, Button, dan 
Alonso melaju lagi di posisi per- 
tama sampai ketiga. Namun, mo- 
bil pengaman kembali masuk ke 
lintasan karena terjadi kece 
kaan antara mobil ael Schu- 
macher dan Jean: 5 

Vergne yang berada di 
dan hendak menyalip 
tiba-tiba ditabrak dari belakang 
oleh Schumacher, Schumacher 
berusaha mengerem dengan ke- 
ras, tetapi mobilnya tidak dapat 
berhenti dan menerjang Vergne. 

Urutan pebalap tidak berubah 
lan membuat Vettel 
pertama dan di: 
ikuti Button dan Alonso di pos 


kedua dan ketiga. Paul di Resta, 
Nico Rosberg, dan Kimi Raik- 
konen menempati posisi keem- 


pat sampai keenam. 
Posisi ketujuh sampai kese- 
puluh ditempati Romain Gr 
jean, Felipe Massa, Daniel Ri- 
cciardo, dan Mark Webber. 


GP2 

Di ajang GP2, pebalap Indo- 
nesia, Rio H nnto, mengakhiri 
ajang GP2 musim 2012 dengan 
mengumpulkan 38 poin atau me- 
nempati posisi ke-14 di klasemen 
akhir, Di seri terakhir yang di- 
gelar di Marina Bay, Singapura, 
i il menambah dua poin 
di pc kesembilan 
pada balapan pertama. 

Di balapan kedua, Rio gagal 
menambah poin karena finis di 
urutan kesebelas, 

Secara umum, Rio berhasil 
meraih poin di delapan seri. Di 
empat seri lainnya, Rio gagal me- 
raih poin sama sekali. Rio sering 

lah di babak kualifikasi 
tetapi pernah juga mendapat po- 
start terdepan di seri Belgia. 
"Musim ini adalah tahun per- 
i Rio di ajang GP2. Rio 
banyak belajar dan 
beradaptasi, tetapi pencapaian- 
nya di musim ini sangat baik,” 
kata Sinyo Haryanto, ayah Rio, 
(AP/AFP/ECA) 


Tenis Meja Harus Bangkit 
dari Kemerosotan 


jak terpilih dalam mu 
Ss ah nasional di Jakarta, 
akhir 2011, pengurus Per- 


satuan Tenis Meja Seluruh In- 
donesia di bawah kepemimpin- 
an Tahir MBA bekerja dalam 
status mengambang dan tidak 
di Solo, Jawa 
Tengah, 24-25 September ini, 
diharapkan melahirkan kepu- 
tusan bersama yang diterima se- 
mua pihak. 

Mur i Solo digelar karena 
Badan Arbitrase Olahraga Re- 
publik Indonesia (BAORT) me- 
menangkan gugatan Pengurus 
Provinsi Lampung yang menilai 
munas tahun lalu tidak sah. 
Munas di Solo sekaligus mene- 
gaskan kebesaran hati dan ke- 
dewasaan semua pihak untuk 
mau memperbaiki prestasi tenis 
meja yang kian tenggelam be- 
lakangan in 

Dalam satu aspek, kubu pe- 
tahana Tahir menunjukkan si 
kap legawa menerima keputus- 
an BAORI. Ini tentu sebuah 
langkah berat, tetapi didasarkan 
pada sikap lebih mementingkan 
tenis meja di atas segalanya. 

Andai saja Tahir mengesam- 
pingkan keputusan BAORI, te- 
nis meja akan semakin tengge- 
lam dalam ketidakpastian yang 
berujung pada kehancuran ber- 
sama olahraga yang pernah 
mengharumkan nama Indonesia 
lewat Sugeng Utomo, Empie 
Wuisan, Abdul Rodjak, Sinyo 
Supit, Tonny Meringgi, dan An- 
ton Susenodi di kawasan ASE- 
AN dan Asia. 

Munas ini adalah awal dari 
sebuah tekad bersama untuk 
memulai perjalanan panjang, di- 
awali dengan SEA Games tahun 
depan, untuk mengembalikan 
tenis meja menjadi salah satu 
cabang andalan dan disegani di 
kawasan ASEAN. 

Untuk itu, diharapkan selu- 
ruh komponen pengambil kepu- 
tusan, dan siapa pun yang ter- 
pilih memimpin tenis meja un- 
tuk empat tahun ke depan, ha- 


Siapa pun yang 
terpilih nantinya 
harus diterima 
semua pihak. 


Jar akan tujuan jangka 
jang tersebut. 
Para voters, atau pemegang 


hak su: itu ke-33 anggota 
pengurus provinsi PTMSI, se- 


baiknya sadar akan pentingnya 
membangun dan mengembali- 
kan kejayaan tenis meja. De- 
ngan demikian, mereka juga da- 
pat memilih dan menghadirkan 
sosok kepemimpinan yang kuat 
memimpin ter 
pun yang terpilih nantinya ha- 
rus diterima semua pihak ka- 
rena mekanisme pemilihan te- 
lah dilalui dalam musyawarah 
bersama. Sudahi polemik yang 
ujung-ujungnya mendatangkan 
kehancuran bersama. 

Kandidat ketua umum PTM- 
SI dalam munas nanti sudah 
hampir pasti masih menghadir- 
kan dua sosok yang menonjol 
dalam kegiatan tenis meja na- 
sional pada kurun waktu sepu- 
luh tahun terakhir. Mereka ada- 
lah Tahir dan Ekawahyu Kasih. 
Kedua figur ini memang kuat 
digadang para pendukung me- 
reka untuk menjadi orang no- 
mor satu di PTMSI periode ke- 
pengurusan berikutnya. 

Sekali lagi, dalam munas nan- 
ti, masih antara Tahir dan Eka- 
wahyu yang dipercaya memim- 
pin tenis meja ke depan. Tetap, 
siapa pun yang terpilih, komu- 
nitas tenis meja nasional hanya 
berharap tenis meja nantinya 
menjadi lebih baik, minimal di- 
mulai dari SEA Games tahun 
depan. Selamat munas. 

(YESAYAS OKTOVIANUS) 


CUCI GUDANG. 


LEBIH DARI 10.000 PCS EMAS & BERLIAN TERMURAH 


cuma 
500rb 


"cuma 
1 juta 


# cuma 
2 juta 


. 3 juta 


"cuma" 


5 juta , 


cuma" 


0,9 CARAT rp. 34.999... 


GEMSTONES 


 ( 


Datang & Buktikan Ribuan Stock Menu 


BAWA SEMUA 
PERHIASAN ANDA 
UNTUK 

DICUCI & DIRAWAT 


CG BANK EKONOMI 


Member HSBC && Group 


PENGUMUMAN 


Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan produk dan layanan 


dari 


Bank Ekonomi 


Member 


HSBC Group. 


Dengan ini kami 


memberitahukan bahwa terhitung tanggal 8 Oktober 2012 Kantor 
Cabang Pembantu WTC Mangga Dua pindah alamat: 


Alamat Lama: WTC Mangga Dua 


WTC Mangga Dua, Blok D No.89-91, 
Jl. Mangga Dua Raya No. 8, Jakarta 
Telp: (021) 30017460 | Tel 

Fax: (021) 300 17462 


Jakarta 


Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 
Customer Service Kantor Cabang Bank Ekonomi terdekat atau 
BE Care 500 237 (PSTN) / (021) 500 237 (HP) 


www. bankekonomi.co.id 


Alamat Baru: Harco Mangga Dua 
Jl. Mangga Dua Raya Blok E No. 28 


021) 623 08515 
Fax: (021) 612 4181, 612 1115 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAGA 


Kayuhan Vos 
Taklukkan Dunia 


Rachel Neylan Meraih Medali Perak 


VALKENBURG, SABTU — 


Pebalap sepeda asal 


Belanda, Marianne Vos, menjuarai kejuaraan dunia 
balap sepeda nomor jalan raya kategori elite putri 
di Limburg, Belanda, Sabtu (22/9). Vos menorehkan 
catatan waktu 3 jam 14,29 menit setelah menakluk- 
kan rute perbukitan sepanjang 128,8 kilometer. 


Vos (25) melengkapi koleksi 
gelar juaranya tahun ini setelah 
merebut medali emas di Olim- 
piade London 2012 dari nomor 
jalan raya. Sebelum meraih emas 
di Olimpiade London, Vos men- 
kejuaraan dunia cyclo-cross 
(balap sepeda di medan ekstrem) 
dan menjuarai tur balap sepeda 
Giro d'Ttalia. 

Kejuaraan dunia balap sepeda 
2012 mengambil rute di provinsi 
Limburg, yaitu daerah yang ber- 
bukit-bukit di bagian selatan Be- 
landa, Rutenya melalui dua bukit, 
yaitu Bukit Bemelerberg (900 
meter) dan yang paling terkenal 
karena sangat menantang adalah 
Bukit Cauberg (1.200 meter). Ga- 
ris ada di Bukit Cauberg. 

Finis di urutan kedua adalah 
pebalap sepeda Australia, Rachel 
Neylan, dengan waktu 3 jam 14 
menit 38 detik atau 10 detik di 
belakang Vos. Di urutan ketiga, 
pebalap sepeda Italia, Elisa Lo- 
ngo Borghini, membukukan ca- 
tatan waktu 3:14:47 detik atau 18 
detik di belakang Vos. 

Vos berhasil lolos 
akaan yang membuat peba 
n terhambat. Setelah insiden 
tersebut, Vos terus melaju tanpa 
hambatan, Vos membuat kepu- 
tusan penting dengan menambah 
kecepatan kayuhannya di putar- 
an keenam untuk bergabung de- 


ngan Anna van der Breggen di 
posisi depan. Breggen adalah re- 
kan setim Vos yang juga dari 
Belanda. 

Neylan yang baru pertama kali 
tampil dalam kejuaraan dunia 
balap sepeda mengutarakan, ia 
mendapat instruksi untuk men- 
dukung pebalap sepeda top Aus- 
tralia, Tiffany Cromwell. Namun, 
yang terjadi justru Neylan finis 
nomor dua dan Cromwell finis di 
urutan ke-31. 

"Saya telah melakukan tugas 
saya, sampai tiba saatnya untuk 
fokus pada diri " ujarnya 
santai. Neylan mengaku sangat 
bangga dengan medali perak 
yang dia peroleh. Menurut 
Neylan, mendapat medali perak 
adalah prestasi luar biasa meng- 
ingat lawan yang dihadapi se- 
kaliber Vos. 

Borghini mengungkapkan, ia 
telah berusaha menempel ketat 
Vos dari belakang. Namun, upaya 
Borghini yang lima tahun lebih 
muda dari Vos itu percuma. 


Sudah terbiasa 


Kemenangan Vos tak lepas dz 
ri program latihannya di Bukit 
Cauberg, Bagi Vos, kawasan per- 
bukitan di Limburg tersebut tak 
berbeda dari halaman belakang 
rumahnya. Vos begitu sering be 
latih di Bukit Cauberg sam- 


pai-sampai ia mengatakan telah 
melewati rute tersebut 100.000 
kali, Vos sudah hafal seluk-beluk 
rute menanjak itu. 

”Di putaran terakhir saya sem- 
pat berpikir, sekarang adalah ke- 
sempatan saya menjadi juara du- 
nia,” kata Vos. Ia kemudian me- 
ngayuh sepedanya kuat-kuat un- 
tuk menaklukkan tanjakan di Bu- 
kit Cauberg, meninggalkan para 
pebalap lain. 

"Menaklukkan tanjakan di Bu- 
kit Cauberg rasanya sangat me- 
nyiksa, tetapi jarak ke garis finis 
tinggal 15 kilometer lagi. Jadi, 
saya mengayuh sepeda sekuat 
tenaga,” ujarnya. 

Kemenangan Vos dalam ke- 
juaraan dunia balap sepeda jalan 
raya 2012 punya makna khusus. 
Selama lima tahun terakhir 
mengikuti kejuaraan dunia balap 
sepeda, Vos hanya membawa pu- 
lang medali perak. Vos terakhir 
kali mendapat medali emas da- 
lam kejuaraan dunia jalan raya 
2006 di Salzburg, Austria. 

"Selama beberapa minggu ter- 
hanya pada per- 
a tidak pernah 
memikirkan emas di olimpiade 
atau kemenangan saya yang lain. 
Saya benar-benar ingin menang 
di sini,” kata Vos. 

Perlombaan nomor jalan raya 
kategori putra dimulai Minggu 
malam WIB. Juara bertahan 
Mark Cavendish (Inggris) pesi- 

stis dapat mei mnpertehankan 
jua 
tak mungkin menang, tetapi se 
akan mendukung pebalap s 
kata Cavendish. 

Inggris menggantungkan ha- 
rapan kepada pebalap Jonathan 
Tiernan-Locke. (AP/AFP/WAD) 


Pebalap putri Marianne Vos membentangkan tangan tanda kemenangan begitu melewati ga 


AEP/ERANCK FIRE, 


is finis 


dalam kejuaraan dunia balap sepeda jalan raya di Valkenburg, Belanda, Sabtu (22/9). Nomor elite putra 


kejuz 


aan itu digelar Minggu, 


CATATAN BILIAR 


DKI dan Jateng 
Masih Dominan 


rena biliar PON Riau 
Az di Bandar Seni Raja 
li Haji, Pekanbaru, Riau, 


ibarat pertunjukan permainan 
bintang-bintang nasional nan 
belum tergoyahkan. Beruntung, 
ada beberapa pebiliar muda 

ng menerbitkan harapan akan 
kelahiran bintang-bintang baru 
tak kalah cerah pada masa de- 
pan, Sebut saja pebiliar putri Ja- 
bar, Nony K Andillah, dan Si- 
Iviana (Kalbar). 

DKI Jakarta menjadi juara 
umum di biliar setelah merebut 
lima emas, satu perak, dan tiga 
perunggu, Sukses itu tak lepas 
dari kekuatan merata tim Ibu 
Kota, baik di nomor snooker, 
pool, maupun carom, 

Tiga emas diraih dari nomor 
pool, yakni dua oleh ratu biliar 
Indonesia, Angeline M Ticoalu, 
di bola delapan dan bola sem- 
bilan serta satu oleh duet Ange- 
line/Siauw Wieto di ganda cam- 
puran bola 10. Dua ema 
dari snooker, yakni Rudy Sulai- 
man di tunggal putra dan Rudy 
Sulaiman/Wiliam Ipaenen di 
ganda putra. 

Permainan Angel, panggilan 
akrab Angeline, yang berada da- 
lam penampilan terbaik selama 
PON 2012, membuat ofisial DKI 
mengembangkan senyum. Tiga 
emas diraih dara kelahiran Ja: 
karta, 29 Oktober 1984, itu dari 
empat nomor, 

Salah satu aksinya yang me- 
nawan adalah saat final bola de- 
lapan putri melawan Amanda 
Rahayu (Jateng). Amanda me- 
lesat unggul hingga 4-0. Ofisial 
DKI berharap Angel bangkit se- 
jak dia tertinggal 0-2, tetapi tan- 
da-tanda itu tak jua muncul. 

Angel baru bangkit dengan 
meraih poin pertama 1-4 dan 
perlahan menjadi 2-4, 3-4, dan 
4-4. Salah satu poin dia raih 
dengan pola sodokan menuju 
bola delapan yang mengundang 
aplaus. Berada di tengah ”ke- 
pungan” bola-bola lain, Angel 
sukses memasukkan bola dela- 
pan dengan terlebih dahulu di- 
benturkan ke tepian meja. 

Setelah menyamakan skor ja- 
di 4-4, Angel unggul 5-4, lalu 
imbang lagi 5-5 setelah Amanda 
memanfaatkan kesalahan Angel. 
Dalam permainan ketat karena 
Amanda begitu ngotot "mengun- 
ci” bola, Angel pun merebut 
emas dengan skor 6-5. 

”Saya beruntung memenangi 
pertandingan final bola delapan 
melawan Amanda. Bagi saya, 
Amanda menampilkan kesem- 
purnaan permainan bola dela- 
pan sehingga wajar dia bisa me- 
mimpin hingga 4-0,” kata Angel. 

Pelatih kepala tim biliar DKI, 
Ishwara Adi, menambahkan, ada 
beberapa kesalahan Angel pada 
awal laga sehingga begitu cepat 
tertinggal 0-4. "Angel lebih 
tangguh dari sisi mental. Di final 
PON, teknik mungkin berim- 


bang, tetapi mental menentu- 
kan," kata Tshi 


Sukses Angel di nomor bola 
8 erta berhasil meraih 
di PON, se- 


Angel pebiliar putri nomor satu 
Indonesia dengan handicap di 
kisaran empat atau lima, "Yang 
lebih menentukan adalah per- 
siapan Angel sendiri, bukan pe- 
ringkat itu,” ujar Ishwara. 


Dua final sesama Jateng 


Dalam hal dominasi, pesaing 
DKI hanya Jateng. Di pool, Ja 
teng mendominasi dengan me- 
rebut dua emas dari tiga nomor 
pool tunggal. Kedua emas itu 
milik Ricky Yang di nomor bola 
delapan dan M Zulfikri di bola 
10, Uniknya, peraih perak di ke- 
dua nomor itu juga atlet Jateng, 
Perak bola delapan milik Zul- 
fikri dan perak bola 10 di tangan 
Ricky Yang. Final sesama Jateng 
di kedua nomor itu bukti do- 
minasi Jateng. 

Dominasi itu juga terjadi di 
final ganda putra bola sembilan 
antara duo Jateng, Ricky Yang/ 
M Zulfikri, dan Budi Sumar- 
no/Rico Herman (Kalbar). 
Ricky/Zulfikri merebut em 
tetapi esensi final adalah bagai- 
mana duet Jateng ini menghen- 
tikan perlawanan Budi/Ri: 

Pasangan Ricky/Zulfil 
lu tertinggal sejak awal, mulai 
dari 0-2 hingga 2-8. Namun, 
Ricky/Zulfikri mengejar enam 
angka beruntun hingga 8-8. Di 
set penentuan, Budi/Rico me- 
nemui bola yang sulit. Pasangan 
Jateng tampil tenang dan Ricky 
memasukkan bola sembilan. 

Hanya satu emas pool putra 
lepas dari Jateng, yaitu direbut 
Rico yang menjuarai tunggal 
putra bola sembilan. Emas Rico 
juga emas semata wayang Kal: 
bar. Tim Sumsel sedikit lebih 
baik dengan menjuarai tunggal 
putra carom 3-cushion melalui 
Herowanto dan tunggal putra 
english billiard lewat Hekta Ah- 
mad. Satu emas lagi direbut 
Jambi di ganda putra bola sem- 
bilan melalui Junnainy dan Lita 
Hz 

Harapan terhadap persaingan 
cabang biliar yang lebih kom- 
petitif cukup terbuka dengan 
kehadiran beberapa penjegal 
raksasa dan muka-muka baru. 

Pebiliar putri remaja Jabar, 
Nony K Andillah, yang meraih 
perak nomor bola sembilan dan 
dua perunggu (ganda campuran 
bola 10 dan bola delapan) sung- 
guh mengesankan. Apalagi, No- 
ny baru pertama kali ikut PON. 
'Ada pula pebiliar muda Kalbar, 
Silviana (14). Dia menyita per- 
hatian setelah merebut perung- 
gu di nomor ganda putri bola 
sembilan bersama Dewi SR. Me- 
reka kelak diharapkan menjadi 
bintang-bintang baru biliar ma- 
sa depan. (ADP) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


CATATAN MENEMBAK 


Jatim Menembak dengan Sepenuh Hati 


restasi Jawa Timur di ca- 
Pas menembak PON Ri- 

au 2012 sungguh menge- 
sankan. Jatim tampil sebagai 
juara umum dengan 10 emas 
dan 4 perak. Pencapaian itu dua 
ari target semula, 


ang membuat 
di cabang 

. Jatim memiliki 

sisi petembak merata, ba- 
gi usia maupun nomor 
cabang. Dari total 26 nomor 
pertandingan, Jatim tampil di 18 
nomor. 

Untuk petembak senior, Ja- 
tim memiliki Sahurun, jawara di 
lapangan tembak 50 meter, Sa- 
hurun menyumbang tiga emas, 
memecahkan rekor PON, dan 
melampaui rekor nasional atas 
namanya sendiri di nomor 50 
meter rifle prone putra. Rekor 
PON dipertajam dari 688,1 men- 
jadi 691,9 dan rekornas sebe- 
lumnya, 590, 

Sahurun juga meraih 
emas di nomor 50 meter se- 
napan tiga pc yang baru per- 
tama dia ikuti dalam kompetis 
nasional. "Saya enggan turun di 
nomor ini karena sangat me- 
lelahkan," katanya. 

Petembak Jatim lainnya, Dwi 
Yulia, juga memecahkan rekor 
PON dan melampaui rekornas 
di nomor 10 meter senapan 
angin putri. Pe 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Petembak Jawa Tengah, Erric Angga, saat berlaga di final nomor 10 meter air rifle yunior putra PON 
XVII di Rumbai, Pekanbaru, Senin (17/9). Erric meraih emas di nomor ini. 


dapat kunci rumah sebagai bo- 
nus di podium juai 

Roesdiarno beralasan, petem- 
bak yang selalu memikirkan ke- 
menangan, apalagi bonus, pas 
pikirannya terbebani dan kon- 
sentrasi luntur. Pemberian 
bonus di podium juga meme- 
ngaruhi konsentrasi rekan satu 
tim yang belum mendapat bo- 
nus. 

Pelatih menembak Jatim, 


Marsono, mengatakan, tim pe- 
latih selalu berusaha memanu- 
siakan atletnya demi menjaga 
kon i. "Jadi, kami harus 
atanya, 

Tim lain seperti Kaltim dan 
Jateng beralasan, mereka sulit 
menyaingi kekuatan Jatim ka- 
rena banyak nomor andalan ti- 
dak dipertandingkan, terutama 
nomor berburu. Tim Jabar yang 
ditangani Jung Ki-won (Korea 


Selatan) hanya meraih satu 
emas, sementara Jateng dengan 
pelatih Anatoliy Fedorov (Uk- 
raina) hanya merebut tiga emas. 

”Di menembak, 10 persen 
teknis dan 90 persen psikis. 
Tinggal faktor keberuntungan,” 
kata Roesdiarno. 

(HERPIN DEWANTO) 


PROFIL ATLET 


Martanne 
Vos Tak 
Pernah Puas 


ambaian bendera Belanda, 

merah-putih-biru, menye- 

mangati Marianne Vos 
yang terengah-engah mengayuh 
sepedanya mendekati garis finis. 
Sorak-sorai penonton makin ri- 
uh saat Vos tinggal sejengkal la- 
gi dari garis finis kejuaraan du- 
nia balap sepeda nomor jalan 
raya di Limburg, Belanda, Sabtu 
(22/9). Vos finis pertama. 

Tahun 2012 adalah tahun 
prestasi bagi pebalap sepeda ke- 
lahiran Hertogenboseh, Belanda, 
13 Mei 1987, itu. Vos merebut 
medali emas Olimpiade London 
dari nomor jalan raya. Sebelum- 
nya ia juara Giro d'Italia dan 
berhak mengenakan kaus merah 
jambu yang prestisius, Vos juga 
kampiun dalam kejuaraan dunia 
cyelo-cross pada Januari 2012 di 
Belgia. Cyelo-eross adalah balap 
sepeda di jalur ekstrem yang ka- 
dang memaksa pebalap me- 
manggul sepedanya. 

Vos mengatakan, ia gembira 
dapat menjuarai kejuaraan du- 
nia balap sepeda di Limburg 
meskipun sedang menderita ce- 
dera tulang selangka, Cedera itu 
dia peroleh setelah bertanding 
dalam sebuah kejuaraan cy- 
clo-cross, Mei 2012. 

Vos mulai tertarik pada dunia 
kayuh-mengayuh sepeda sejak 
usia enam tahun, Namun, ka- 
riernya sebagai pebalap sepeda 
profesional baru dimulai tahun 
2002. Vos adalah atlet balap se- 
peda serba bisa yang menjadi 
andalan Negeri Kincir Angin di 
berbagai kejuaraan dunia. 
Ta jago nomor balap sepeda ja- 
lan raya, juga mumpuni di no- 
mor sepeda gunung dan cy- 
clo-cross. 

Kemampuan Vos mengayuh 
sepeda di berbagai medan, ter- 
utama di tanjakan, diakui oleh 
lawan-lawannya. Ledakan tena- 
ga Vos ketika melewati tanjakan 
sulit ditandingi. 

Longo Borghini, pebalap se- 
peda Italia yang dikalahkan Vos 
di Limburg, menuturkan, ia me- 
nyangka bisa menempel ketat 
Vos, tetapi ternyata ia terlalu 
meremehkan Vos. ”Vos terlalu 
sepat untuk saya,” kata Borghini 


cusai menjuarai kej 
an dunia balap sepeda Li 


burg 
2012 mengungkapkan, "Semua 


encana, Saya 
menambah kecepatan lebih awal 
supaya pebalap lain kewalahan.” 
bukan jenis atlet yang ce- 
pat mabuk prestasi. Setelah 
mendapat emas di olimpiade 
yang notabene merupakan pun- 
cak prestasi seorang atlet, ia 
menyimpan tekad meraih me- 
dali emas dari kejuaraan dunia 
balap sepeda yang berlangsung 
di negaranya. 

Tekad itu semakin bulat ka- 
rena sejak 2006 Vos tidak per- 
nah mendapat medali em 
kejuaraan dunia balap seped 
nomor jalan raya. Vos selalu ke- 
bagian medali pera 

"Ini hari yang luar biasa,” ka- 
ta Vos riang setelah medali 
emas dalam genggamannya. 

Vos tak akan berhenti sampai 
di sini, Rasa haus prestasi terus 
mendorongnya untuk lebih kuat 
dan lebih kencang mengayuh 
sepeda. Sebuah sikap yang patut 
ditiru oleh olahragawan di Ta- 
nah Air yang sering terlalu cepat 
puas. (AFP/AP/WAD) 


ru pertama k: 
memecahkan rekor PON milik 
Bari Agustini (Riau) dari 462,2 
menjadi 471. Rekornas Bari, 383, 
juga otomatis terlampaui. 

Di kelas yunior, Jatim punya 
misil tajam seperti Diaz Kusuma 
Wardani dan Thalita Judith Al- 
mira, Diaz, satu-satunya petem- 
bak Indonesia yang berlaga di 
Olimpiade London 2012, me- 
nyumbang satu emas di nomor 
10 meter senapan angin yunior. 

Dengan kekuatan seperti ini, 
Jatim bisa mengungguli tim-tim 
kuat seperti Kalimantan Timur, 
Jawa Barat, DKI Jakarta, dan 
Jawa Tengah. Kaltim, yang ber- 
sinar di kandang sendiri pada 
PON 2008 dengan delapan 
emas, kini hanya mendapat satu 
emas. Ketika itu Jatim mengo- 
leksi tiga emas, enam perak, dan 
dua perunggu. 

Manajer tim menembak Ja- 
tim, Roesdiarno, berujar, "Me- 
nembak bukan asal membidik 
dan menarik pelatuk karena pe- 
tembak yang kampiun pun bis 
tumbang. Lebih dari $ 
petembak harus punya hati yang 
senang dan jiwa yang tenang se- 
belum bertanding” 

Saat bertanding, petembak 
Jatim juga dilarang keras me- 
lihat, apalagi menghitung total 
skor yang didapat. Bayangan 
akan emas ataupun bonus harus 
segera dihapus dari benak. Pe- 
tembak Jatim juga diharamkan 
menerima bonus langsung kala 
pengalungan medali. Berbeda 
dari petembak Jabar yang men- 


3 Days Workshoj 


Telepon 
Email 


TAI 


SALES ANALYSIS, MONITORING 


REPORTING & FORECASTING 


Metode Praktis, Aplikatif Berdasarkan Best Practice dari Industri Consumer Goods 
Telekomunikasi dan Perbankan untuk Aplikasi 828 dan B2C 

9 Oktober 2012 di Hotel Atlet Century Park Jakarta 

21-7209729, 7265174 Fax :021-7236076 

"learning@menaragroup.com 


Mrs 


pukul 10.00 - 17.00 
Lama kursus: 


Ujian 
hanya di Goethe-Institut! 


Pendaftaran Peserta Baru 
27 dan 28 September 2012 


Ot Oktober s.d. 16 Desember 2012 


standar bahasa Jerman 


BELAJAR BAHASA JERMAN 


GRAND FURNITURE Wa 1g 


SALES OFFICE 
021 33113188 


IRMAN BMN 


— PENGUMUMAN PUTUSAN PAILIT 
PT. RAJAWALI SAMUDERA FISHING INDUSTRIES & AGUS WIDJAJA (PAILIT) 


PPT RAJAMALI SAMUDERA FISKINO: 


KURATOR 


an dinalecggarakan pada 
9n3ia: Ninga parta Pergadian 


30 KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


TELAH BERPULANG KERUMAH BAPA 


Pada hari Minggu, 23 September 2012, Pk 12.30 WIB 


Dan aku mendengar dari sorga berkata : Tuliskan : 
“Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini." 
“sungguh” kata Roh, “supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, 

karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." 
Wahyu 14:13 


BAYAN AKOCHI 
(Tjie Tjin Hok) 


Dalam usia 83 Tahun 


Disemayamkan di Rumah Duka Dharmais, Lantai dasar Blok D, E, F, Jakarta Barat 
Dikebumikan di Pemakaman Gunung Gadung - Bogor, hari Selasa, 25 September 2012 
Misa Pelepasan Pk. 08.00. Pemberangkatan dari Rumah Duka Pk 09.00 


Keluarga yang Berduka Cita : 
Istri : Ella Maria (Tjie Tju Jan) 


Saudara - Saudara: Anak: Cucu - Cucu: 
Lambertus Tjiputra (t),Istri —: Dorca Sarinah (t) 1. Stania Tjie (Tjie Sui Loan) Agrinia Soemantri, SE, MM. 
Bea Ciputra, Suami : Sonny Halim 2. Gina Tjie (Tjie Sui Gin), Suami : Herly Soemantri,SH — Radinka Theisalia 
DR. Ir. Ciputra, Istri : Dian Sumeler 3. Vivi Tjie (Tjie Sui Sim) Agnes Kumala Soemantri 
4. Tjie Yong Han (t) Joshua Tjie 
5. San Yohanes (Tjie Yong San), Istri”: Estherine David Tjie 
6. Abdi Tjie (Tjie Yong Wei), Istri :Tio Pue Leng (Aleng) 


BESERTA SEGENAP KELUARGA 


€ CIPUTRA 


Segenap Komisaris, Direksi dan Karyawan GRUP CIPUTRA 
menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya : 


Bayan Akochi 


Komisaris PT' Ciputra Development, Tbk. 


Kakak Kandung dari DR. Ir. Ciputra 


(Founder dan Presiden Komisaris Grup Ciputra) 


Semoga "Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan 
kepada keluarga yang ditinggalkan. 


“Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, 
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.” 
(2 Timotius 4:7) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


OLAHRAGA 


KOMPAS, SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 


BN BALAP SEPEDA 10. Paulina Brzezna-Bentkowska, Malaga 431 0 6210 Grenada 5023 282 
AGENDA Polandia. Real Betis 4301 85 9 Espanyol 501 47M 1 
Pr KEJUARAAN DUNIA RealMallorca 4 2 2 0 53 8 Osasuna 50143101 
BULU TANGKIS Gandaputra ”———— ) Sevilla 121210 28 
Kim Ki-jung/Kim Sa-tang (Kor)-Koo Kien Minggu (2379), Valkenburg, Belanda Atletico Madrid 3 2 1 0 94 7 UGATAUA 
JEPANG TERBUKA Keat/Tan Boon Heong (Mas) 21-16, Putri LIGA SPANYOL RayoVallecano 4 2 1 1 65 7 
21-19 1. Marianne Vos, Belanda Sabtu 22/9) Deportivolat “4 1 3 0 75 6 Sabtu (2279) 
Final, Minggu (23/39) Ganda putri achel Neylan, Australia BN aa —— Celta Vigo 5 2 0 3 bb 6 Parma - Fiorentina 1-1 
Tungasi putra Poon Lok-yan/Tse Ying SueE (Kay. 3, Elisa Lango Borghini, Italia Nai Valladolid 1202 336 Awentus - Chievo 20 
Lee Chong Wer(Mas/'Boonsak Ponsana  Shizuka Matsuo/Mami Naito pg) Amber eben,AS oo oo Ha Betis — Espanyal LD kaldra 2303 LS 
(Tha) 21-18, 21-18 21-17, 22-20 5, Anna van der Breggen, Belanda Barcelona Aanata LD Real Sociedad '”4 2 0 2 5-7 6 Klasemen 
6. Rosella Ratto, Italia 2 Valencia 41 2 1 66 5 Jlventus 44001212 
Ganda campuran 7, Linda Melanie Villumsen, Selandia Klasemen Real Madrid 4112 544 Napoli 3 30 0 82 9 Udinese 
Tunggalputi ——— Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Mash — Baru (Main, menang, seri, kalah goragregat, Levante 4112 584 lazo 3300 74 9 Palermo 
Tai Tzu-Ving (Tai)-Eriko Hirose (Jpg) 9- — Muhammad Rijal/Liliyana Natsir (Ina) 8-Judith Arndk, Jerman poin) AthieticBlbao 4 1 1 289-124 Sampdora 3 30 0 63 8 Pescara 
21, 21-9, 21-14 21-12, 21-19 9. Emma Johansson, Swedia Barcelona 55900 U3W Getafe 5 1 1 3 610 4 Fiorentina 4211 64 7 Siena 


GET IMAGES/ MICHARL REGAN 


Pemain Manchester United, Patrice Evra, berjabatan tangan dengan pemain Liverpool sebelum laga Liga Primer antara Liverpool dan MU di Stadion Anfield, Liverpool, 


Inggris, Minggu (23/9). 


Penaklukan Damai di Anfield 


Penalti Van Persie Antarkan MU Tempel Ketat Chelsea 


LIVERPOOL, MINGGU — Dua drama, yang dapat 
menjadi bahan perdebatan, mengiringi kemenangan 
Manchester United, 2-1 (0-0), atas Liverpool dalam 
duel Liga Inggris di Stadion Anfield, Minggu (23/9). 
Ini kemenangan pertama MU di Anfield sejak 2007, 
membuat mereka menempel Chelsea di klasemen. 


Liverpool mengakhii itu 
dengan sembilan pemain. Me- 
reka kehilangan satu pemain, ge- 
landang Jonjo Shelvey, yang di- 
njar kartu merah sejak menit 
c-39 karena menekel keras bek 
Manehester United (MU), Jonny 
Evans. Ini drama pertama. 

Pada menit-menit terakhir je- 
lang laga bubar, bek Martin Kelly 
cedera dan tak bisa melanjutkan 
laga, sementara Pelatih Brendan 
Rodgers telah menggunakan tiga 
pemain cadangannya. Saat tampil 
dengan 10 pilar, Liverpool sem- 
pat unggul 1-0 berkat gol kapten 
Steven Gerrard menit ke-46. 

Lima menit berselang, bek MU 
Rafael Da Silva menyamakan 1-1. 


Menit ke-80, Robin van Persie 
melesakkan gol penalti menyusul 
dijatuhkannya Antonio Valencia 
di kotak penalti oleh kontak 
ngan bek Glen Johnson. Inilah 
drama kedua, yang bisa menjadi 
bahan perdebatan seusai I: 

"Tiga atau empat tahun 
belumnya, kami datang dan ber- 
main lebih baik, tetapi tak men- 
dapat apa-apa,” kata Ryan Gi 
"Selalu berat melawan tim s 
perti Liverpool yang bz 
pertahankan bola. Kami tak tam- 
pil bagus, tetapi senang melihat 
gol Rafael dan mungkin itu mem- 
buat kami bangkit.” 

Dengan hasil itu, MU naik ke 
peringkat kedua klasemen se- 


mentara dengan 12 poin dari lima 
laga, menempel pemuncak Chel- 
sea (43 poin) yang memukul 
Stoke City, 1 htu lalu. Bagi 
Liverpool, meski tampil mena- 
wan, kekalahan itu membuat me- 
reka terpuruk di urutan ke: 
(dua poin) atau ketiga dari das 
klasemen di zona degradasi. 


Prosesi laga emosional 


Duel dua tim yang terlibat da- 
lam rivalitas panjang dan sengit 
diawali prosesi emosional untuk 
mengenang tragedi Hillsborough 
1989 yang menewaskan 96 kor- 
ban, Penonton diingatkan pada 
tragedi laga semifinal Piala FA 
tahun 1989 Liverpool-Notting- 
ham Forest bahwa 96 korbar 1g 
itu datang ke stadion untuk me- 
nikmati laga sepak bola dan tidak 
pernah kembali selamat, 

Ketika pertama keluar lapang- 
an, pemain Liverpool dan MU 
memakai jaket bertuliskan ”96” 
di bagian punggung. Kedua kap- 
ten tim, Gerrard dan Giggs, me- 
lepaskan 96 balon. Legene 


Sir Bobby Charlton, menyerah- 
kan 96 bunga kepada legenda 
Liverpool, Ian Rush, untuk me- 
ngenang para korban tragedi 
Hilllsborough. 

Di tribune terpampang mozaik 
bertuliskan "The Truth”, "Jus- 
tice”, dan ”96”, Itu laga pertam 
Liverpool di Anfield setelah ter- 
bitnya laporan tim independen 
yang memulihkan nama baik su- 
porter Liverpool dalam tragedi 
Hillsborough. Sebelum laga, bek 
MU, Patrice : 
Liverpool, Lu 
libat perseteruan terkait ra 
me—bersalaman, membawa sua- 
sana damai di Anfield, 


Intensitas tinggi 


Namun, tidak ada istilah damai 
saat laga berlangsung. Liverpool 
langsung menggebrak pada me- 
nit-menit awal, terutama melalui 
sayap kanan Raheem Sterling, Ta 
bekerja sama dengan Sur 
menghasilkan tembakan dari 
dut sempit yang ditepis kiper 
Anders Lindegaard. 


LKG U-14 


Tim Peringkat Bawah Berjuang Hindari ”PI 


JAKARTA, KOMPAS — Tiga 
tim peringkat terbawah klas 
men Liga Kompas Gramedia 
U-14 berjuang lebih keras demi 
menghin babak play off. 
Kompetisi LKG U-14 musim 
2012 tinggal dua laga lagi dan 
berlanjut dengan babak play off 
untuk seleksi peserta musim 
kompetisi 2013. 

Tiga tim peringkat terbawah 
klasemen tak langsung tergusur 
sebagai peserta LKG U-14 musim 
2013. Namun, tiga tim tersebut 
harus mengikuti babak play off" 
agar dapat tampil di LKG U-14 
tahun depan. Pada babak play of), 
14 Oktober-16 Desember 2012, 
ada 31 tim sekolah sepak bola 
(SSB) se-Jabodetabek yang ingin 
mendapat tiket ke LKG U-14 
musim 2013. 

Sampai laga pekan ke-28, 
Minggu (23/9), di Stadion Cira- 
cas, Jakarta Timur, tiga tim yang 
berada di peringkat paling bawah 
adalah SSB Cibinong Putra (pe- 
ringkat ke-14, poin 20), SSB Pes- 
pex (peringkat ke-15, poin 13), 
dan SSB Tangerang Raya (pering- 
kat ke-16 atau terakhir, poin 9). 

Pada Minggu, Cibinong Putra 
mendapat tiga poin tanpa ber- 
keringat karena Pespex yang se- 
harusnya menjadi lawan mereka 
didiskualifikasi. — Penyebabnya, 
tim Cibinong Putra dan Pespex 
memakai kaus dan kaus kaki war- 
na serupa, yaitu merah. Pespex 


sebagai tim tamu tidak menyi- 
apkan kaus dengan warna selain 
merah sehingga pertandingan ti- 
dak bisa dilanjutkan. Hasil laga 
lain, Tangerang Raya tak- 
luk 0-1 oleh Pelita Jaya. 
Pelatih Cibinong Putra, 
Rudi Iswandi, menga- 
takan, nasib timnya ber- 
gantung pada tim Laskar 
Muda yang peringkatnya 
persis di atas Cibinong 
Putra dengan poin 26. "Kalau 
Laskar Muda kalah terus dan 
kami menang dua kali, kami tak 
perlu ikut play off,” kata Rudi. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


y OfP 


yang terdiri atas 
pemain terbaik 
LKG, Juli lalu. 


» 


KOMPAS/YUNJADHL AGUNG 


Persaingan peringkat atas 

Persaingan ketat juga terjadi di 
peringkat atas antara SSB Ka- 
bagai pemuncak kla- 
semen dan SSB Villa 
2000 yang berada di pe- 
ringkat kedua, Kabom- 
ania cukup aman di 
puncak setelah menang 
2-1 melawan SSB Putra 
Melati. 

Sementara Villa 2000 
kalah dari pesaing berat mereka, 
ASIOP Apacinti, dengan skor I-2. 
Pertandingan Villa 2000 mela- 
wan ASIOP Apacinti berlangsung 


panas, 

Wasit memberikan kartu me- 
rah kepada seorang pemain 
ASIOP karena perbuatan tidak 
sportif dan memberikan ten- 
dangan penalti kepada ASIOP ka- 
rena pelanggaran pemain Villa 
2000 di kotak penalti. 

Tendangan penalti yang diek- 
sekusi Guntur Rahman Putra 
membuat ASIOP unggul 2-1 dari 
semula kedudukan imbang I-1. 

Pelatih Villa 2000 Ridho Ma- 
hendra optimistis timnya dapat 
mengakhiri musim 2012 di pe- 
ringkat tiga besar. (WAD) 


Sepanjang 30 menit pertama, 
dominasi dan kontrol pertan- 
dingan dikuasai Liverpool. Hing- 
ga akhirnya menit ke-39 muncul 
drama dengan diusirnya Shelvey 
karena mengganjal keras Evans. 
Dalam intensitas laga setinggi itu, 
pemain berusia 20 tahun terse- 
but seperti kehilangan kontrol. 

Saat harus bermain dengan 10 
pemain, hanya beberapa menit 
setelah hick off babak kedua, Li 
verpool justru unggul dulu 1-0 
lewat gol Ge Namun, menit 
ke-51, Rafael da Silva mele, 
tembakan ke arah tiang jauh dan 


gol, membuat skor I-1. 
Sepuluh menit jelang bubar, 
Van Persie menjadi penentu ke- 


tetapi tidak dengan 

penampilan tim,” kata Sir Alex 

Ferguson, Pelatih MU. 
"TERS/BBC/SAM) 


AK BOLA 


Cagliari Merasa 
Berhak atas Suporter 


MILAN, MINGGU — Pertan- 


i dan AS Roma yang 
digelar Minggu (2/9) 
dibatalkan. Pembatalan dilaku- 
kan menyusul ketidakpatuhan 
Presiden Cagliari Massimo Celli- 
no yang mengundang suporter ke 
stadion yang masih direnovasi. 

Melalui laman Serie A www.le- 
, pemerintah provinsi 
Cagliari di wilayah Sardinia pada 
Sabtu memerintahkan agar per- 
tandingan dibatalkan. Keputusan 
itu keluar setelah pemerintah 
dan penyelenggara Serie A meng- 
gelar pertemuan hingga larut 
malam. 

Stadion Is Arena yang kini 
belum selesai direnovasi dan ma- 
sih dalam pengembangan tidak 
memungkinkan untuk dipenuhi 
penonton. Jadi, demi alasan ke- 
amanan, pertandingan digelar se- 
cara tertutup, tanpa penonton. 

Akan tetapi, Cellino berke 
Dia berpendapat, penonton bisa 
bersikap sopan dan mampu men- 
jaga keamanan. Maka dia pun 
menghimpun suporter Cagliari 
untuk datang ke stadion, Cagliari 
dalam pernyataannya menulis, 
klub Cagliari tidak ingin lagi 
menghadapi birokrasi yang sulit 
dan kurang perhatian emua 
pihak yang berwenang. 

"Kami mengundang dan me- 
minta semua suporter dan peme- 
gang tiket musim ini untuk da- 
tang ke stadion. Tonton Cagliari 
versus Roma dengan mematuhi 
peraturan dan sopan santun. 
Klub bola Cagliari dan para 
insinyurnya sudah mempertim- 
bangkan, struktur bangunan cu- 
kup baik dan aman,” demikian 
pernyai . 

Cagliari dan Cellino tidak mau 
lagi bermain tanpa disaksikan 
oleh penggemarnya. Sebelumnya 
Cagliari juga dipaksa bertanding 
dengan pintu tertutup saat me- 
lawan Atalanta pada laga pem- 
buka Serie A. 

i ini (mengajak suporter) 


Cagliari 

Berawal dari pengumuman pe- 
ngerahan massa itulah pihak ber: 
wenang membatalkan 
dingan. Tidak ada tanggapan lagi 
di laman resmi Cagliari pada 
Minggu kemarin mengenai pem- 
batalan la i 
Pemerin a dalam per- 
ataannya mengatakan, kepu- 
san ini perlu karena persoalan 
ini begitu serius dan penting, 
Harus ada pencegahan dari 
gala bentuk gangguan demi ke- 


aa 


GETTY IMAGES 


Massimo Cellino 


Aksi ini (mengajak 
suporter) sangat damai. 
Kami terpaksa 
melakukan ini karena 
lelah dan frustrasi 
mempertahankan 
hak-hak kami. 


amanan publik, 

"Ini bisa terjadi karena reaksi 
emosional publik karena un- 
dangan dari Presiden C 
tul 


$ pemerintah kota 
jak 1970 hi 
bertanding di 


agi 
im lalu 


Milan terpuruk 

Pada laga lain di Serie A, AC 
Milan terpuruk setelah Udinese 
melumat mereka, 2-1, Kegagalan 
Milan ini melengkapi penderi- 
taan sebelumnya saat kalah dari 
Sampdoria, 0-1, dan Atalanta, 0-1, 
Milan baru sekali menang me- 
lawan Bologna, 3-1, 

Gol pertama Udinese tercipta 
pada menit ke-40 lewat tendang- 
an Mathias Ranegie, Milan me- 
nyamakan angka lewat Stephan 
El Shaarawy pada menit ke-54. 
Namun, lewat tendangan penalti 
Antonio Di Natale, Udinese kem- 
bali mengungguli tim papan atas 
di Serie A itu, 2-1. 

Pada laga lain, klub masyhur 
Inter Milan takluk dari 
0-2, dan Atalanta unggul 1-0 
Palermo, ania menahan 
peringkat kedua Napoli, 0-0. 

Sebelumnya, Sampdoria dan 
Torino berakhir 1-1, Sampdoria 
tampil tidak secemerlang dua la- 
ga pertama. Kedua tim bermain 
garang pada babak kedua. Torino 
unggul 1-0 setelah Rolando Bian- 
chi berhasil menyematkan ten- 
dangan penalti, Sampdoria mem- 
balas lewat Nicola Pozzi. 

(AP/AFP/! 


MJ manaemen J CUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM 
manajemen JOCTOBER - DECEMBER 2012 


Program amat Novi Dee 


Decision Science 


CUSTOMER SERVICE 
PPM Manajemen 
162-21 23003 


www.ppm 


Peoaram aa aiiOet) Novi Dee 


uman Resources Management 


Public Training 


22 KOMPAS, S 


NAMA & PERISTIWA 


IN, 24 SEPTEMBER 2012 


k k Mengendap-endap 
: Jssamendan Sati hanya membuat "jarak" semakin lebar 
enyanyl Dalam setiap kunjungannya ke restor- ara itu akan menanamkan kebencian anak terhadap 
Lady Gaga an milik ayahnya, Joe Germanotta, ia tak orangtua. Itu kata pemain film Donna Harun, 
(26) se- melewatkan kesempatan makan pizza "Apalagi buat remaja, mereka, kan, mulai punya privasi, 
akames hormati privasi anak. Kalau orangtua ingin tahu tentang 
| mereka, bicara langsung dengan anak. Kita jangan di- 
nyalahkan New York-Itali: Hr Lia kepala tema st Ahaleabii Ama 
2 ew York-Ttali ku ting- am-diam tanya kepada teman si anak atau 'membongkar 
restoran milik ayah- gal di New Yorl Lady Gaga saat kamarnya tanpa sepengetahuan dia,” katanya. 
nya yang menyebab- menjadi bintang tamu acara Elvis Duran Menurut Donna, cara mengendap-endap membuat si 
| kan berat badannya and The Morning Show. anak diposisikan sebagai pencuri, dan orangtua memo- 
| naik. Pelantun "Bad Kini, berat badan Lady Gaga naik sisikan diri bak polisi. Cara mengendap-endap itu men- 
He 1 kilogram. "Sangat menyenangkan saat cerminkan kegagalan komunikasi antara orangtua dan anak. 
| Romance” ini Aa sn A1 Fan 
ayahku membuka restoran, apalagi ma- Ia bercerita, suatu ketika ia menyita laptop anaknya. Ia 
menganggap ham- kanannya enak. Namun, aku katakan ke- melakukan itu karena si anak tak mau sekolah. "Saya tidak 
pir semua makan- pada kalian, berat badanku naik 2 ki- diam-diam mengambil laptopnya. Saya bicara terbuka dengan 
an yang disajikan | logram setiap kali ke restoran," ujarnya. anak, laptopnya saya sita sementara, dan saya mau lihat isinya,” 
rertersrn Jodi Ia merasa sang ayah memintanya un- ujar ibu dua anak itu. 


tuk makan 1m 


an restoran itu, sedang- Apa yang dia temukan di laptop tersebut? "Ternyata dia me- 


'Trattoria di 


: kan Lady Gaga ingin jus buah yang lebih nyimpan sekitar 20 videoklip musik yang dia buat sendiri. Ternyat: 
New York, menyehatkan, Penyanyi yang masih ber- dia enggak lagi suka ke mal dan lebih banyak di 
&- aa Amerika Seri- | keliling untuk konser "Born This Way kamar membuat videoklip," kata Donna yang 
kat, itu enak Ball" ini mengaku harus segera diet. lahir di Bandung, 21 Februari 1968, ini, 
rasanya. "Aku akan mulai diet. Sebenarnya aku Redalah kekhawatirannya. "Saya terharu, ter- 
tak merasa buruk sedetik pun, Hanya nyata dia menyimpan talenta dalam laptopni 


saja, saat harus berada di panggung, aku Donna pun menyampaikan temuannya kepada 
merasa seperti berotot. Untuk itu pula, sang suami, Romy Soekarno, Keduanya pun 
aku harus mencari keseimbangan yang sepakat membelikan laptop sesuai dengan ke- 
baru, kata penyanyi yang suka berdan- butuhan si anak, "Saya khawatir kalau anak- 


dan nyentrik ini. (FEMALE FIRS anak terlibat narkoba,” kata Donna, (WIN) 


" na 


Tak Pernah Luntur Danamon T 0 


cintaan mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd (55) 
K terhadap China tidak pernah luntur, bahkan diturunkan kepada 
arganya. 

ya kuliah di Univei 


seminar Singapore Glol 
Tidak hanya menjawab pei 


i r bahasa China,” ujarnya di 

logue di Singapura, Jumat (21/9). 
n dalam bahasa Inggris, Rudd ju 
a Mandarin dengan sangat 
National University, Rudd 
mengambil jurusan B h China. Dia pun lulus dengan 
penghargaan tertinggi. Bahkan, Rudd memiliki nama China, Lu 
Kewen, 

Menurut Rudd, sering muncul kesulitan memahami satu sama 
lain ketika tiap-tiap pihak tidak mengerti bahasa pihak yang lain. 

"Dalam diplomasi, penggunaan bahasa merupakan masalah 


Le kaan Cashback 
1 Tiap Bulan 


Kunjungi cabang terdekat 


1 penting. Penggunaan bahasa yang sederhana juga membantu kita Dapatkan 5 kelebihannya! 
1 untuk dapat saling memahami," ujarnya tersenyum, 
Dalam seminar itu, Rudd menekankan pentingny: sama di 
) kawasan Asia, termasuk kerja sama antara China dan Amerika 
Serikat 
Dia juga banyak menyelipkan pepatah China dalam paparannya. 1021-3435 8811 
"Perselisihan di kawasan yang tidak terkendali akan menjadi bencana, Ha AL ana 
PEN AKAN KANAN katanya. Hao.... (JOE) 
Z— Semasa — ba 


LUNIT MOBIL HONDA Jazz MJ 20 UNIT LAPTOP 


5 UNIT MOTOR HONDA VARIO 


ATA LOGAM MULIA marocammuuin |) Oaretocammuun J7 Osratocawmuua Vo #retocammuun merogammutin 
1 


Aa ia 3 can change your life 


F5 Mammography 
Deteksi Dini Kanker Payudara 
Rp. 128.000,- 


Informasi dan Pendaftaran 


& 500-181 Siloam 


Health for 


Jakarta MRCCC Semanggi : Kebon Jeruk « Lippo Village Lippo Cikarang » Surabaya - Jambi - Balikpapan « Manado - Makassar 
Opening soon: Palembang » Bali - Jakarta TB Simatupang - Medan - Malang « Jakarta Pluit - Ambon - Semarang 


www.siloamhospitals.com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KLASIKA 
HARI INI 


RUMAH PENGETAHUAN 


Pupuk Motivasi untuk 
Lancarkan Studi 


hal Egg 


@kompasklasika 


KLASIFIKASI 


UK PEMASANGAN IKLAN HUBUI 


IKLAN 


IN FITUR KLASIKA | KOMPUTER 


Tablet dan Anak-anak 


ARIA (4) tidak mau berhenti menangis hingga 
akhirnya sang ayah menyodorkannya kom 
puter tablet. Aneka warna dalam gambar 
bergerak berhasil menarik perhatiannya dan 
menghentikan tangisannya 

Bukan hanya Aria yang begitu, Bocah- 
bocah cilik yang fokus pada sebentuk kom- 
puter tablet di pangkuannya kini bukan lagi 
pemandangan aneh. Paparan anak dengan 
dunia teknologi pada era digital ini memang 
kian tinggi. Meski perlu diwaspadai adanya 
efek negatif yang mungkin timbul, banyak hal 
positif yang bisa diserap dari hal ini. 

Salah satunya adalah sebagai media be- 
lajar. Lewat berbagai aplikasi permainan 
yang bisa diunduh dengan mudah, anak 
bisa belajar mengenal warna, ragam flora 
dan fauna, hingga mengasah ketelitian serta 
perkembangan otak anak. Ragam permainan 
yang terdapat di situs aplikasi bisa dipilah 
berdasarkan kebutuhan perkembangan in: 
telektual si kecil. 

Belajar menghitung dan membaca juga 
bisa dilakukan dengan cara menyenangkan, 
Betapa tidak, selain lewat gambar-gambar 
yang menarik, permainan ini menuntut ada- 


POLYTRON 


Menang Liwnloals 


Lengkapi keindahan rumah 
Anda dengan kecantikan BELLEZA 


7 


Tempered Glass Door 


care 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


nya interaksi antara anak dan perangkat. Di 
sisi lain, hal ini dapat membantu merangsang 
perkembangan motorik kasar dan halus anak. 
Lewat cerita bergambar yang bisa diunduh di 
dalamnya, anak-anak juga bisa menambah 
perbendaharaan kata yang membantu dalam 
proses perkembangan bahasanya 

Tentu saja, segala halnya tetap harus de- 
ngan takaran yang tepat. Terlalu lama ter 
pekur dengan komputer tablet juga tidak baik 
bagi perkembangan anak, khususnya dalam 
bersosialisasi dan berkomunikasi. Oleh 
karena itu, setiap orangtua harus membuat 
aturan lama waktu bermain komputer tablet 
per harinya, terutama pada anak-anak yang 
lebih kecil, Misalnya, usia 4-5 tahun sebaik- 
nya menghabiskan waktu tidak lebih dari 30 
menit dan paling lama 2 jam bagi anak yang 
duduk di bangku SMA. 

Dalam hal ini, pendampingan orang: 
tua adalah kewajiban untuk selalu memoni 
tor dan mengev | perkembangan anak. 
Bagaimana dengan Anda, sudahkah meman- 
faatkan komputer tablet sebagai pendukung 
sarana belajar yang menyenangkan di rumah? 

IADT) 


AD. AN 


Camputer Experience 


smapdragor Y 


Do What You 


Two for True Excitement 


X 


GA 
ua 
smart 


KOMPAS KLASIKA | Senin, 24 September 2012 | JABODETABEK. 


Sl : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 


USAHA MEN 
EPAN 


INVESTASI RINGAN !! 
MUDAH DIKELOLA !! 
INFORMASI LENGKAP 


Kunjungi kami di 
www,teknosgenius.com 
telp'sms . 
021-70955450 
10813 98489330 


ANGGOTA RESMI 
(koperasi PEwaRALABA 
| INDONESIA 


OTOMOTIF 


Cari Box u/ Laundry, Canvass, 
Delivery Resto? Hubungi 
0818.816.107. Ready stock! 


GPS Garmin Best Ouality&Price 
Alatsurvay.com,T:021-57931917 
Dealers Welcome, 0811951668 


SpesialisCaptainSeatInovaFortu 
ner&Universal,dl#joksemi/kulit 
Hub:083812111010-91580157 


BENGKEL - SERVICE 


Service Sliding door alphard,vell 
Vire, Serena,Elysion,Noah, dil 
Window Auto, 021-65850423 


Spesialist Install Power Back 
Door alphard,vellfira 2.4 semu 
tipesBodykit ld, alah 

vellfire&LC.Ayun Jaya Motor 35 


MOBIL DICARI 


IAI, O.l Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dan harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-667 


Al.01 Byr smua Merk Mobil 
aman & cepat hub:Ahong, 7041 
5551, 93606828, 085782088888 


Automotif berani beli mbisegala. 
merk&thn dgnhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Beli Dgn hrg tinggi mbl sgl merk 
pmki Isg082125255507-6497783 
- 94632763 Jl.Jemb.V / 100-8 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, 
Aman&Cepat.Hub:Hj.Zakiah,021 
-70075700/SMS:081385851381 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil. 
Hub:6885,7502 / 0856 1000 338: 


Trima smua merkMbl cash/over 
kredit hub:08179986021-08121 
8211710-99540392(trima SMS) 


KOMPAS / KLASIKA / 


Senin, 24 September 2012 


B! 

“ 

Ramah Bunganya, 
Ekonomis Cicilannya 
& « Periode: 20 - 30 September 2012 
' 

5 Dar, bl laa berlaku HALO BCA PRIORITAS 
@Bca 


1 MOBILD 


JB Lawaan 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Hummer H2 6,2 double cabin 
Hummer H3 3.7 Ready Stock 

SARR Evogue 2.0 2012” 

Bursa Otomotif Sunter 

1#021-6523555' 


Bentley Fly spur Continental 51 
th Aniversary 6.0 AT2012 Hitam 
km 700,spt baru VR20,TV3,Cmr, 
Jikit, Eseat Air susp, PBD,Sun 
Roof Vacum,Full ors Jl.Tanah 
Abang II no.66 ph 34833131 


Evogue 2.0 5Door / 3Door““" 
Dynmc Lux Pack/Pwr Back Door 

barat 3 TV / 5 Camara “ist 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


mrioperkoran @ 


NDOo 
Bumblab 


Mini Cooper 1.6 $ Turbo, 2011 
Orange,Km 3rb,Panoramic, istw 
Pakubuwono7251893/72790162 


MiniCooper Countryman 1.6 4x4 
Triptonic 2011 w hitam, Xanon 
Jklt VR18,ssr parking Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 34833131 


MiniCooper S Turbo'2011,Hitam 
Km:2rb,Spt Baru,Full Ors C/TT/ 
K Hub 26 Motor Ph:4584-7431 


Mustang Classic 2 Pintu 
Original silver 200jt jl Kemang 
Timur IX no C5 Jaksel 


SANNY AUTO GALLERY 
New Discovery 4 HSE Black New 
Rotary Gearbox 8 speed Kgd 
021-45853188/Str 6525678 


Truk Tronton cbu ex Japan (Fuso 
&Nissan) wing box, self loader, 
frezer,traktor head,crane,dump, 
mixer,LPG,trintin,6x9, 6x6 (031) 
70577708:081131873/ttdk sms) 


jav 


A6 2.4 '04 Burgen Red Kondisi 
Bagus skl Antik TT/K " 4240789 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


— A.A —A —  — 


ST A AKA PA 
our excifemen? 
Segera Indent di Suzuki RMK 


th 


PT, RESTU MAHKOTA KARYA 


Asithorizod Suzuki Donlor 


DP suw 

320 Edition, OTR 660Jt, DP 
Kecil, Diskon Menarik, Hub 
087775229956 


3201 Lci Exc'10, 325111 M.Edt 
41620012 ““5231/05 “"5231/06 
523i '09, 5231 "10, 523i Exc "10 
5231Ex/11,5281Ex'11,5301/09,”10 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


3201/09/10Htm3251/11HtmC/K 
Wijaya Auto Car's Jln Alternatif 
Cibubur Nog: 082136139636 


3251 11/12 Hitam 10086 Original 
Km7Rb Tani Tv Monitor H.525jt 
Hub.0817 7879 17 Thamrin 


528105 Akh Silver Lht Msh Bgs 
Skl 1Unit Saja Kredit Macet Mrh 
274Jt 08567837910. 


530i Silver Km60rb 2001 Lsg na 
ma 100jt bs Krd.Ph.6620338-58 
16187-32257522/0888 135 1818 


X1-1.8/12 ““"" X3-2.0D Bsns'1l 
jiki 352.510 ii X3-2,51/05 
X3-2.51/07,X3-3.51/11,X5-5.01/11. 
X6-3.51/09,6801 Con'11,730 Li'10 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


X32005,2.5,2Unit CD S'System 


S'Parkir Krdt Mct Sat Bgs Mrh 
276Jt Hp: 085718859537, 


ID mevrotet 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


SHUTTERSTOC 


Ormksuzuki 


www.rmk.co.id 
CIMANGGIS 021-87708918 KARAWANG 


0267-40 3482 


TANGERANG 021-5525340 KEBON JERUK 021-533 2020 


CILEGON 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Skrg,September Dapat 
Hub,Sun Motor Jl,Panjang No,L 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


Ip corvsuer 


New Wrangler Mountain '2012 
Putih, 4 Pintu, @ Auto Lotus "““ 
29450828,93001139,70312368 


Wrangler Unlimited Sport 3.8 
A/T Bensin 2010 Kuning,Km 
13rb PMK 5/55 Ph:65860561/70 


JD oamatsu 


AI New Xenia Ang Mulai 2.2itn 
Granmax MB Ang Mulai 2itn" 
Luxio Angs. Mulai 2.3Jt-an" 
Pancoran.......7918303-7900651 
Dawi Sartika.ise....... 0095355 


Fatmawati, 751 08833 
Bakasi....... 801949 - 88305225 
Radio Dalam. 73930 

Tanjung Priokasccwv.os.1103900 


IL roro 


AII New Ranger DC, Fiesta, 
Everest, Escape, Ready Stock « 
Paket Murah TDP 40jtan Hub: 
0816915337 / 085213279916 / 
02518661887 / 085881800080 


SIRAJAKREDIT 
Fiesta Focus Everest Escp Baru 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


0254381500 ROXY 


021-633 2333 


Mxia 


II New: Picanto, Rioj Sportage: 
Pregio » Travelo : Ambulance : 
Hadiah Isg GPS, Hub: 790.2858 


H nonon 


Accord V:TI A/T htm met 2005 
Tan 1 Bgs km5Brb S.pakai 148) 
Hub.021 5170005 Raja Mobil 


Accord, Brio, CRV, Freed, Jaz 
Free Vkool, Bunga Ol GPS 
Honda Mugan Puri 5835 8000, 
0818931972,93385722prosescpt 


Mlnew CRV, Brio, Ready, Bunga 
3,51, Honda Mugen Puri. 
Hubungi: 9190 8094 


Brio,Freed,Jazz,Crv,City,Accord, 
Civic Odysey,Rdy,dptk aksr mn- 
tk pih wrn. Honda Pluit 6677888 


Brio,Jazz,CRV,City,Freed,Civic, 
Acc,Odys,Bng3.885  Vkool,Rdy 
HondaCakraPangukir 3905570-1. 


Brio,Jazz,Freed,Civic,CRV,Rdy 
#Vcool.B901/Ang2jtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2" 6129999 


CRZ Black label 2012 AT Kuning 
Km 2000,Full option Ph 4240789 
0811.970214 - 08.7873.555.255 


Jazz S At'08 Abu2 Met 151,5jt 
(Nego) C/K Ji.Palapa 1 No.13 
Kedoya 58356865/5804264/6b 


OTOMOTIF | Mobil 


SIRAJAKREDIT 
CRV City Jazz Brio Freed 
Odyss Dp Kecil Aplikasi Online 


isuzu 


AII New GIGA FRR, FTR, FVR 
(4x2), FVZ Dump 6x4 Rdy, EIf 
4/6 B, MB 16/12 Seat, Panther, 
DP Ran/Bng 04. Hub : Karabha 
Perkasa 021-6299318 / 6399500 


DMax dbl cab3.0 MT4x42010 sil 
ver istw,km25rb 222jt,dp32jt,ag 
8,1/tx35:5860555-081389552078 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
/bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekallancar 6266370-56941588 


EIF Ready Stock!! Mikrobus New 
Armada, 10 Seat Lux, Home T, 
TV 32 #12 Seat Lux # 17Seat. 
Long 13 Seat Lux 4 15 Seat 
ACND “GMA (BOS) 65634157, 
081381134112, 081230190388 


Giga FRR 4x2, FVM 6x2,FVZ 6x1 
EIK 6/Aban,Microbus16/12seats 

“ipaket Bunga Ringan” 
Pasar Minggu 7985333-7975333 
Kelapa Gading........1534921-22 
BekaSil..o....3001006-8803883 


Giga Thronton fv234p 285p3(6x 
@fer. 190ps(4x2)Mb12/L6seat 
Ted,panther disc spcl hd revo! 
Dgti camera,bb,notebook,Icd,R. 
Stk,Tn abangll:3893333,701616 
10 Mgg bsr:6240410,6284115 
Kalimalang. 8656979, 8651201 
Keb jeruk 5321260, 95035377 


Jb mazon 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Biantespnwr mnrk,Dp rng 
0813.18875321 , 0251.8322999 


OI 45866766 opon il night 

(200 K Avg'09Abu? Metr 53501 
05 Hitam, Int,Beige, Tangan-1, 
TT/K, Hub: 3806668 - 92900319 


(300 AVG'1L Htm Cpt TDp.50jt 
ang.Llejtn tol jrg ada msh baubr 
kmlarb:0TO568 "081380568888. 


240 "2003 Htm Intr Rapi Good 
Cond Lotec Auto Car PMK Blok 5 
47-19 Ph.6540856-65851032 


CLS350 Black on Black,th 2005 
Km37rb,SRoof,PBD,TV istmewa 
Call asanuus: 72511893/727,90162 


| BOS - 6525888 


E200K'05 Htm Mengkip In Begi 
Km53Rb Lht Sat Bgs S'Prkr CD 
S'System 283Jt 56163381, 


E260/03 Elegant Htm Mengkip 
CD S'System S'Prkr Mis Km46 
Rb Krdt Met 279Jt 33808456, 


SLK200K New Midi '04 silver mis 
Tv Tlp Sensor Stnk Tit H.49Sjt 
Hub,0817 7879 17 Thamrin 


Smart2PntTripCBU'OA(Blipk'08) 
N'Mdl BiruAirbush Pnramic tan1 
(Km10rb)195jt081808087874 


PD orsusisai 


AII New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Dewi Hp 
0816-1119296 


AII New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Linda HP : 
08121999152 / 021-70688620 


NI New Outlander&Pajero Sport 
R.stok, Free Vkool,Bunga0k. Hub: 
081398954363 - 081542814787 


FE 84 Ready Stock likrobus, 
NA, 6 Roda, 28 seat lux ACND 
TV232 seat Lux Pth, FE71 Prona 
12seatlux.GMA 'BOS' 65830157 
081381139112, 081230190388 


Pajero Sport A/T Exceed'2009 
Hitam trvt baik istw Hro.335jt. 
OTO 568 Sunter : 0816 80 1214 


H vussan 


Fairlady UK 3.7 AT 10 silver km 
Arb,spt baru,VR18,TV,Jok kit E, 
seat heater Xenon Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 34833131 


Juke CVT RX, AT'12 Putih, Kay- 
less,Ass.allrisk s/d'2013,M.Krg 
58/41. 021-70331996 Jakut 


Mengganti “Shockbreaker” 


peredam kejut ini 
pilih, 
palsu di pasaran 
membedakannya? 


las pada bag 


semua shc 


gerinda 


x jenis yang 


asli 


permukaan 
ker 
karena bawaan dari pabrikan 
produksi palsu umumnya 
rapi karena dihaluskar 
Catnya pun terliha 
karena telah dilapisi ulang. Sementara pada 


COBA rasakan getaran kendaraan melaju di 


jalan raya. Jika gundukan kecil saja sudah 
membuat kepala Anda terhuyung-huyung dan 
terasa keras di dudukan, boleh jadi ini saatnya 
memeriksa kondisi shockbreaker, Kondisi Ini 
lazim ditemui pada mobil yang telah mulai 
berumi 

Kenyamanan, baik bagi pengemudi 
maupun penumpang, jelas berkurang. Kerap 


kali mau tak mau kita harus mengganggu si 
Hati-hati agar 
mengingat kini 
Lantas 


tak salah 
banyak ditemui produk 
bagaimana cara 


Tiliklah kondisi fisiknya, terutama kondisi 


tidak 


Memang, 
asli bebas dari 
tetapi pada 
stru terlihat lebih 
terlebih dulu dengan 
lebih mengilap 


justru terlihat tidak 


Memang, tid 


shockbreaker 
karena bawaan 


dari las 
dari pabrikan, 


ak semua 
asli bebas 


tetapi pada 


produksi palsu umumnya 
justru terlihat lebih rapi 
karena dihaluskan terlebih 
dulu dengan gerinda. 


mengilap. Lagipula, cat 


kalau pun 


pada jenis yang asli 


tkelupas 


ksalah 


kelenturan 


akan sulit terkelupas 

tidak akan terlihat lapisan cat yang lain 
Cara kedua, per 

shockbreaker. Pastikan 


tidak terlalu empuk 


atau terlalu keras, 


bahwa shockbreaker 


Jika 


GAS 2000, 122: 
Teana 05 Hitam 230 JM 2.3 AT 
Km. 88rb” Terawat” Ph 
0811103138 


juz 


APV 15, Splash, Vitara, Swift, 
Sxd, pick-up disc bsr 11-50jt: 
92797906, 08151002240 


KPV dp 12JtanPU-9Jtan, K. 
Estlos9Jtan,Splash dp 13Jtan, 
R3. 91496217/ 087877471112 


APV, GX, SGX, MT 100fs 
Angs Rp.100rban/hari,pilih wrn 
Hub:Suzuki Radio Dlm 7398213 


Baru, 


Ik tovora 


(NI Alphard X, SC, G DD” 
Vellfire X, ZG, V HDD Now" 
Alphard & Vellfire Wel Chair 
Lexus "Facelift” RX 270 HK" 
Harrier 2.4 White / Black" 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 
" Prado 2.7 TXL / TX New "" 
FT 86 CBU White / Black "“ 
We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


AII New Alph Wellcab SC,G,5,X 
Vellfre ZG,V,Z,X/Harrier/RX270 
Facolift/LC ZX,UK.@ Auto Lotus 
98001139-70312368-29150828 


(NI New Avanza,Frtnr,Inv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP101/Bng 3,581 
1-5th, 99222979/085695573735 


Mphard 2007 ASG Hitam,Silver 
38rb Pik 1Thn" “Auto High MG2 
0858222.22266, 08131958.0015 


Mphard ASG07'084G'101stmw 
Trwt,PremSound,Ckp Byar.80it 
BsBwaMbl.081317612723(Asih 


Alphard” MZG 07 Hitam, 
Istimewa Skl, Pajak Pig, Khs 
Pemakai, Hub : 085719992929 


MphardVelifirePalingKomplit2.4 
Th'10hitam,Km.8500,Antik,Istw 
NoPil,BU 680JJt. 085695778572 


demikian 
rusak. Selanjutnya 
shockbreaker. Jika terasa 
kemuc 


ke kondisi semula. 
ke produk lainnya 
satu 


salah pertanda 


bahwa sfc 


Mphard G'10 Pth Mutiara km 7 
rb asli s-rec fulopt 18spk 2tvs 
3cam Vacum j-klt auto leather 
tal intlux bdykit:085319068817 


Mphard/ Velifire/ LC/ RX270” 
Auto High Exbtn@Senayan City 
AI Special Price&Bunga 2.884 
0856222.22266, 08131958.0015 


Altis 20 V A/T. Putih "11 
Leather, E,Seat, Kmllrb. Istw 
Pakubuwono VI/7.. ph7251893 


'AYUN JAYA MOTOR BOS 
Alphard SC, G, Vellfire ZG, V 
Lexus RX270 Facelift: 
"“Bursa Otomotif Sunter" 

16021-6523655 ita 


Camry 2AV, hitam, Des 2009, 
STNKJan2010,kondisi bas, 23rb 
km saja, Rp.358jt, No SMS, 
hanya telepon 08158193333 


Camry2.4V'09SilverMet,Facelift 
Tgn-1 dr br, Kond.IstwSkl,SptBr, 
TT/K. Hub:3806663-92900318 


CHOSEN CARS - 66694555 
“ FT 86 GT Limited / TRD 2.0 « 
« New Alphrd & Valif All Type: 
New Lexus RX270 HK/Japan « 
Prado TX-L& Hiace Commuter 


CNN BOS - 6525888 


Crown Royal Salon 3.0 ATO1O 
hitam Km2rb,Jklt Pnrmc, E seat 
Heater Cmr,TV,VR17,Koyless Jl 
Tanah Abang 11/66 ph34833131 


Fortuner G Lux At'10 Hitam Mot 
315,5jt4G Lux At'09 Hitam Met 
Istw 295,5jt (021) 93036990 


Fotuner G Desel/AT Abu2 '09 
km 40rb,Stnk bin4,Pake dr br, 
310Jt”“Tebet Barat”91/13303 


Harrier 2.4 G 2008 Abu-abu Met 
Kondisi Mulus, Jok Kulit, Tgn-1 
29150828,93001139,70312368 


Harrier LiPrem 24 AT 2009 
Putih Km22rb VR18 Jkit Eseat 
Heater PBD Panoramic F.ors 
Perempatan Radio” Dalam 
(PNS) No 59 Ph 7211118 


Innova 2005 manual,hijau muda. 
mat,tan Lmls,Lihat Jl.Pintu Air 
Raya Ii Psr Baru, 0816951700 


Innova V 20 M/T'LL Mis Bensin 
Htm Mar-13 Asuransi Tgn 1 Ser 
vice Resmi 215jt 081219603117 


artinya suku cadang tersebut telah 


obalah tek 
sedikit ringan 


an 


an memerlukan waktu hingga kembali 
sebaiknya segera beralih 
Kondisi 


ini ju 


ga menjadi 


kbreaker 


tersebut palsu. Pastikan pula jalannya batang 
tidak tersendat yang menandakan ada udara 


di dalamnya. Di bagian batang tengah pun 
sebaiknya tidak ada goresan karena hal 
tersebut menandakan bahwa komponen ini 
pernah digunakan sebelumnya alias barang 
seken 

Demi menghindari risiko-risiko tersebut 
akan lebih baik jika membeli di tempat yang 
bisa dipercaya, entah di bengkel langganan 
atau langsung dari pabrikannya. Jika perlu 
mintalah garansi pada penjual untuk 
menghindari risiko jika shockbreaker tersebut 
palsu atau barang seken. Selain demi 


m hal 


jaga kualitas 


ini melindungi Anda 
dari risiko kerugian. (ADT) 


no | 


'- :: aa 


.40 Kampung Melayu 
21) 819 91282 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 24 September 2012 35 


INTERMESO 


WATCHES 


1 - 2 J 
Ka aa" TEMAN PARA 
p Taja 1 sen TAS : CA 
1 CO! Y Ga PENGELANA 
ea 


THE AMAZING SPIDER-MAN Sama (1727) 


BAGI seorang pengelana sejati, segala hal yang bersifat 
dadakan dan sporadis justru menjadi salah satu 
esensi bertualang saat mengeksplorasi tiap sudut 
dunia, Meski menikmati serbaketidakpastian, ada 
satu hal yang harus tetap akurat dan presisi, yaitu 
memprediksi dan mencatat waktu, 
Tak cuma para backpackers, para pebisnis 
dengan tingkat mobilitas tinggi singgah ke berbagai 
tempat di dunia pun membutuhkan hal serupa. 
Mengetahui waktu di dua tempat yang berbeda 
amatlah penting bagi mereka dan Bonia BN828LE 
di Sa PS mengakomodasi kebutuhan ini dengan tepat. 
3 “YYUR ROTTPPU IR Arloji chronograph Ini mengadopsi fungsi dual 
' 24 time dalam desain multi-layer dials yang dibungkus 
Di BI kaca dengan lapisan antipantul. Dilengkapi pula 
irigible 1Per ogok dengan fungsi penanggalan dan tahan air hingga 5 


ATM, arloji ini dibuat dengan paduan bahan stainless 


@ Bayangkan! Spider-Man mengalahkan badut itu dengan sebuah Joz Buzzer! # Dan akhirnya aku berhasil! 
# Seumur hidup yang aku inginkan membuat orang tertawa! 


TANGGAL , 24 September 1852 penemuan baru kencang sehingga ia tidak berhasil terbang kembali ke Ae aan Jukberean hit 
berupa balon raksasa yang disebut Dirigible tempat keberangkatan. Namun, ia berhasil SeeRudaNLuooe suap DerwarnalN tar: 
diperagakan dalam sebuah penerbangan dari Paris ke” membalikkan arah pesawat dan berputar sehingga, . Menambah eksklusivitasnya, seri BN828.1735LE 
Trappes, Perancis, Ini merupakan penerbangan pertama yang berhasil diproduksi secara terbatas, dengan total 999 buah yang 

Pesawat udara tersebut merupakan rancangan digerakkan dan dikendalikan. tersebar di seluruh dunia. Otentisitasnya bisa dilihat 
Henri Giffard dan digerakkan mesin uap kecil Selain itu, Gifiard membuat penemuan lain. Pada dari nomor seri yang tercantum di balik arloji yang kental 
berkekuatan 3 daya kuda yang dipasang pada 1888, ia mematenkan injektor uap yang kemudian dengan kesan maskulin dan kokoh itu, Adanya jaminan BN 826 - 1735 LE 
gondola sepanjang sekitar 45 meter yang berbentuk banyak digunakan pada lokomotif kereta. Hal itu internasional selama dua tahun juga semakin menambah nilai 
kumparan, Mesin ini memutar baling-baling membuatnya kaya raya. Namun, Giffard justru kredibilitasn 

1 ) 1 ya. (ADT) 

sepanjang 3,3 meter dan menghasilkan kecepatan 8 mengalami depresi dan memutuskan bunuh diri pada mantan ea 


km/jam, Ia berhasil menempuh jarak 27 km dalam 1882, (YACAI 


tempo tiga jam. Sayangnya, angin bertiup sangat 
Te Ga Panen aa BONIA Timepieces Boutigue, Central Park, Upper Ground #127A - Ph. 021 5698 5440 


| MP apn JT EI SN Tah Pondok Indah Mall 1, GF: Gandaria City, UC 
| ma maa PP S ha " $ s (ME Emportum Pluit, 2nd FL: Puri Indah Mali, GF #IU.01 


Ibunya pemain bola terbaik di 
dunia ternyata jualan sat 


: Es MNCTV MErROT SEA DPK KOMPASTV aarvencaa KEV 


" ACARA 04,30 SL Liputan 6 Pagi : 1630 Naruto 2BUHF 
Ce no Was Haa 9 04.30 Lanjutan Bengkel 05.05 Metro Pagi 17.00 Kungfu Panda 
BIANNIN 0600 Was Was ikinbor Hati 07 0S Bedah baltortal 17.30 Transformer Prime 
! 05.30 Lintas Pagi i i 18.00 Mantu Mantu 
09.00 Halo Selebriti 1 Media Indonesia 
Y Le na 08.05 8 Eleven Show Morotin Mertua 
10.00 SCTV FTV Pagi. 0630 Disney Club: Jungle Ty 39 Metro Siang 19.00 Big Movies I: D-War 
12.00 SL. Liputan 6 Siang Junction 13.05 Wide Shot 21.30 Big Movies II: Get 
MA 07.00 Upin & Ipin The 17.05 Metro Hari Ini Carter 
133 .00 Serial an ? 
16.30 SL Liputan 6 Patang 99,90 Kisah Unggulan: 2 Jana 3 ban 
w KOMPAS 14.30 Inovator 17.00 New Cookies: Bukan Putri Pelangi & Anak “ cahat 
"LAS 15.00 Ion Tg Jomblo Ngenes 1 Kuda Khayangan 2105 Top Nine News 
Da0 Senyum Pas LN Ca apa PON an Untas stang 21:30 Economic Challenges 94,30 Kabar Pagi 
agi 5 g 12,00 Layar Kemilau: $ 5 
Pe Pilar 19.00 SCTV Sinetron: Peng Ula. 22.30 SentilanSentilun 06:30 Apa Kabar Indonesia INDONESIA HARUS BUKA LAGI 
08.00 Cemal cemil 2 Ustadz Fotocopy | 13301Drama: Aku Bukan 2390 Matra Renltas Pagi 1 HARI INI PKL. 20.00 - 21.00 WIB 
09.00 Showcase Internasional Terkini 20.00 SCTV FTV Istimewa Anak Pembawa Sial S 09.30 Kabar Pasar Pagi Ryan, Emest dan Ge membuka bazar untuk menambah 
NO OO esa Harus 16.03 Musik Sore: Senda '— 22.00SCTVSinetron:Si 45.90 Dj Antara Kita 10,00 Coffee Break a ehertan Etnesk manjaal sebuah buku paca Redi tan 
. Buka Lagi Gurau Biang Kerok 15:30 Lintas Petang 11.30 Kabar Siang penghasilai nest menjual sebua Uku pa It yang akat 
11.00 Taruni 17.00 Kartun Anak 23.00 FTV Utama 16.00 Animasi Spesial: TRA Td 13.30 Apa Kabar Indonesia menuntunnya menemukan cinta sejati. Benar saja, saat Radit 
ag Bg sa 18.00 Sinetron Drama 0100 Solusi Ma Siang mulai menerapkan tips-tips di buku itu, muncul Widi Vierra yang 
138.00 Elephant Dias Indonesia 01.30 UEFA Champions 16.30 Animasi Spesial: 04.30 Casper 15,30 Kabar Pasar siap menjadi gebetan Radit. Lalu, apa jadinya bila Akbar, Kemal 
13.30 Word World 19.00 Indonesia Malam League: FC Bayern Leon 05.00 Khazanah 16.00 Kabar Petang dan Randhika Jamil tiba-tiba muncul & bergabung dengan cast 
14,00 Jalan Sesama 20 MO Ajun Munchen vs Valencia 17,99 Drama Spesial 05.30 Sport 7 19.00 Kabar Utama (Live): Indonesia Harus Buka? Simak serunya di Indonesia Harus Buka 
14.30 Science is Fun Snesene Sarjadi FC 18.00 Tendangan Si Madun 06:00 Ragam Indonesia Pengadilan Rakyat Lagi, hanya di Kompas TV 
“16100 Urban aa Ka Ga TVRI TNI 06:30 Redaksi Pagi 20.00 Apa Kabar Indonesia i 
? i 2.00 Indonesia, 1 i Malam 
15.30 Penjuru Kota 5 Ti 19.00 Aladdin 07.30 Selebrita Pagi 
16.00 Megapolitan Sore Internasional Terkini 20.00 Jagoan Silat 08.15 Makan Besar 21.00 Kabar Malam 
16.30 Suka-suka 22.03 Musik Variety 2100 Raden Kian Santang 08.45 Gak Nyangka 22.00 Menyingkap Tabir 
17.00 Kompas Petang 25S0VRI Sar antvi 22.00 Dia Ayu 09-15 Ups Salah 22,30 Kabar Arena 0. 
18.00 Kompas Sport Te aa Abi 23.00 Intermezzo 09:45 Spotlite 23.00 Tinju Legendaris . 
$ Internasional Terkini 05.00 Wisata Hati remi liah 10,45 Wari 23.30 Kabar Hari Ini (live) 
18,30 Temukan Kata $ 00.00 Premier Highlight .45 Warna In 
1909 Versus 00.03 Pa News T Ha Oa 00,30 Sidik 11.30 Redaksi Siang 01.30 3 Timur J 
20.00 Indonesia Harus Ba ar 12.00 Selebrita Siang enga 
Buka Lagi Haku Mamal 12.30 Bocah Petualang 
Ai CT 01:30 perempuan Hebat Ba TARUNG 
am Min ba ae 
2230 Kompas 100 0430 Seputar Indonesia 08.30 Friends 14.30 Brownies TKANS HARI INI PKL. 21.00- 22.00 WIB 
23.00 Kompas Malam Pasi 09.30 Seleb @ Seleb . «15.00 Tau Gak Sih Pertarungan Tanta di minggu ini adalah pertarungan dua lawan 
06.00 Go Spot 10.00 Glory Jane 05.00 Program Religi Pagi: 1539 Fish N Chef : 
00.00 Showcase 07.30 Dahsyat (Live) 11.30 Topik Siang Mamah & AA 16.00 ia k Pe Ie |. satu. Siapa yang berhasil memberikan pukulan lebih dulu pada 
10.00 Intan RookuK 06.00 Live Fokus Pagi 16.20 Batan 05.00 Reportase Pagi lawan, dialah pemenangnya. Geudeu-Geudeu, menggabungkan 
Tv — 11.00 Intens 13.00 Tom & Jerry 07.00 Live Kiss Pagi 17.00 Indonesiaku 05,30 Islam Itu Indah permainan dan beladiri di lapangan yang dibatasi tepung. Pada 
12.00 SeputarIndonesia 13.30 ChhotaBheemaka 08.00 Sinema TV Pagi: 1730 Orang Pinggiran 06.30 Insert Pagi jaman dahulu, merupakan tradisi perayaan panen di 
04.00 Jalan-Jalan Islami Siang Bima Sakti Jangan Ambil 18.00 Hitam Putih 07.30 New Rangking 1 Lhokseumawe Aceh, yang dimainkan di sawah. Sebuah 
(Daerah) 12,30 Sinema Siang TBA 14.00 Tom & Jerry Nyawaku P 19.15 On The Spot 08.30 Best of Super Trap permainan beladiri tradisional yang hampir punah. 
04.30 Indahnya Pagi 14.15 Kabar Kabari 14.30 Chhota Bheemaka 10.00 Sinema TV Spesial: 3999 Opera Van Java 09.30 Huru Harada 
05.30 TVRI Sport 14.45 Silet Bima Sakti Bukan Salah Takdir 59'99 Bukan Empat Mata 10-001d3ntik 
06.00 Indonesia Pagi 15.30 Olivia , 15.00 Ghost Gang 12.00 Live Patroli 23.45 Jam Malam 10,30 Makin Jail 
07.00 elang Nusantara 1630SeputarIndonesia 15.30 Chhota Bheemaka Ta Pn pg & 00.15 Mata Lelaki 11.00 Insert Siang 
08.00 Dialog Aktual 17.00 Layar Drama Bima Sakti -00 Drama Korea Siang: 9945 Sport7 Malam 12.00 Bioskop Indonesia 
09.00 Indonesia/ Indonesia: Hanya 16.00 Mr. Bean Thank You 2 13.45 Reportase Siang 
Internasional Terkini Kamu 1630 Suka Suka Nizam 15.30 Live Kiss Sore 14.15 Digital Clip KOMP. 
09.03 Yuk Hidup Sehat 18.00 Layar Drama 17.30 Topik Petang 16.00 Live Fokus 14.45 Sketsa 
10.00 Indonesia/ Indonesia: Putri 18.00 Pesbukers 16.30 Drama Korea Sore GlobalTV 15.45 Show Imah NORMA Bram EROmo! 
Internasional Terkini Bidadari 19.30 Catatan si Olga 18.00 Drama Seri Keluarga: 16,45 Reportase Sore 
9 pi 
10.03 Sitkom Tarzan 19.15 Layar Drama 20.30 Coffee Prince anhu untuk 05:00 Dora The Explorar 17:15 Insert Investigasi KOMPAS 100 
Betawi Indonesia: Yang 21.30 Mels Update nakku kura Ninj 18.00 The Journey of 
11.00 Indonesia/ Masih di Bawah 2230 Black in News 1900 Sinetron Ungaulan: Sesat rura-kura Ninja Agnes Monica HARI INI PKL. 22.30 - 23.00 WIB 
Internasional Terkini Umur 23.00 World Most Amazing Jalan ke Surga 06.00 Spongebob 19.30 Tahan Tawa Selain rendahnya efisiensi dan produktivitas, industri furniture di 
11.03 Dialog Kerja Sama: 20.15 Layar Drama Videos 20.00 Sinetron Unggulan. Sguarepants 20.30 Sketsa tanah air, juga dihadapkan pada terbatasnya bahan baku. Namun 
Empat Pilar dari Indonesia: Tukang 00.00 Topik Kita Hikayat Ali Baba 08.00 Avatar Tha Legend 21-30 Bioskop TRANS TV: upaya pemerintah melarang ekspor rotan mentah per 1 Januari 
Gatsu Bubur Naik Haji the 00.30 Topik Malam an -na aa an of Aang Jurassic Park II 2012, ternyata belum mampu mengatasi kekurangan stok bahan 
10 Lea Siang Peta M3 Naa NO Mega asia: Butter 9830 AwasAdaSule2 2830 BIENGA RAN 1 baku ini. Lalu, apa solusinya? Saksikan wawancara bersama 
3 : 09.30 Hot Spot ssiden Direl 
Interpas'onal 2330 Mega Sinctron TBA 0100 Fokus Malam na men Presiden Direktur Olympic Group, Au Bintoro, dalam Kompas1O0. 
13.30 TV Edukasi 01,30 Seputar Indonesia 11.00 Indonesia Bicara 
14.00 Indonesia/ Malam 12.00 Buletin Indonesia 
Internasional Terkini 02.00 Film Tengah Malam: siang Iv |. Wb. L.otv.. |. betv. |hhatutttiwatv| mekangartvi dewatat' | rtv | tb. 
14.03 TV Edukasi Game of Deat 1230 FTV: Cinta 7x24 Jam HA RS ia —a en 


@reneuiv Ootumpurv @ vewdoroui KWkompastvnive KOI 


Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 


Senin, 24 September 2012 


INFO FILM BIOSKOP L 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE | 
| 


PESIDENTEVIL:RETRIRUTION F 


(3D) : 12.30 - 14.20 - 16.10 - Lana 19.50 - 21.40P 


ML ON 


ie 


Resipenrevwu RETRIBUTION 


GANDARIA XXI IMAX 3D 
1230.1420-16.10-1800-19.50-2140 


STUDIO XXI PREMIERE EX - 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE « 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PURI XXI PREMIERE - 

GADING XXI PREMIERE 
1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 
GANDARIA XXI PREMIERE 
1245-1435-16:25-18,15-20.05-21.55 


PLUIT JUNCTION XXI « 

SEASON CITY XXI - 

GADING XXI : MARGO PLATINUM 

12.15-12.45 -14.05 14.35-15.55 

16.25-17.45 -18.15-19.35-20.05- 

21.25-21.55 

PLAZA INDONESIA XXI 

PLAZA SENAYAN XXI - 

SENAYAN CITY XXI - 

FX PLATINUM XXI - PURI XXI - 
/(OOD XXI 


IKA 
EMPORIUM PLUIT XOXI « 
PLUIT VILLAGE XXI » 
PONDOK INDAH 2 XXI « 
PEJATEN VILLAGE XXI - 
GANDARIA XXI » KALIBATA XXI 
BINTARO XXI » ANGGREK XXI - 


AARTHA GADING XXI « 
LUVING WORLD XXI - 

BSD XXI » MEGA BEKASI XXI « 
BEKASI SGUARE XXI 
METROPOLITAN XXI - 


SEMANGGI 


max 3 


CBD CILEDUG XXI - 

(ATRIUM - TAMINI » CINERE « 
GRAND MAL BEKASI 
1200-13.50-15.40-17.30-19.20-21.10 


AN! 

14.05-17.45 -21.25 
BLITZ PP VELVET 

15.00-17.15 -19.90-2145 
METROPOLIS - BTC - 

MALL LIPPO CIKARANG 
13.00-14.50 -16,40- 18.30-20.20 


BLITZ MOI 
1415: 1630-1845-2100 


PAMUM c INONG SGUARE 
12.30 -14.30-16.30- 18.30-20.30 
BLITZ CP 
14.15-16,30-1845-21.00 
BLITZ CP VELVET 

14.45-17.00 -19.15-21.30 

WTC SERPONG : 15, 


ENG AAN DAN 


KHUSUS UNTUK DEWASA 
Peitire 


KARAWACI XXI PREMIERE 
12.45 -14.55-17.05 19, 
STUDIO XXI PREMIERE EX . 


PUT VAGE Xt » 


15.21.25 


BSD XXI - CBD CILEDUG XXI 


JAM MAIN 


BIOSKOP KLIK 


MAUDY AYUNDA 


ORE 


ADIPATI DOLKEN 
REZA RAHADIAN 


|| ELYZIA MULACHELA 


www.21Icineplex.com 


suap ntar 
MAN BRAMAN YO | 
cekatan ee Derya SE | 


'OPOLITAN XXI » 
SEMANGGI « EKALOKASARI 
12.30-14.40 -16.50-19.00-21,10 
MEGA BEKASI XXI - SETIABUDI - 
PLAZA BLOK M - LA PIAIIA 
12.45 14.55-17.05 -19.15-21.25 
HOLLYWOOD XXI » TIM XXI 


NONTON BARENG ARTIS "FALUN IN LOVE" 
SEM 24 SEPTEMBER ZNZO BTM 2 CNEPLE BIBIR 


PEJATEN VILLAGE XXI - CITRA XXI 
1245 -15.00-1 


METROPOLE XXI - SERPONG XXI - 


PONDOK GEDE » DAAN MOGOT 
NI 


D WITH INDONESIAN SUBTITLES 


STUDIO XXI EX 3-D « 
KARAWACI XXI 3-D - 
CIBUBUR 3-D 


1215-14.05-15.55-17.45-19.36-2125 


EPICENTRUM XXI 3-D - 
PLUIT VILLAGE XXI 3-D - 
PONDOK INDAH 1 XXI 3-D » 
& | PEJATEN VILLAGE XXXI 3-D « 
GADING XXI 3-D - 
AARTHA GADING XXI 3-D 
SERPONG XXI 3-D « 
METROPOLITAN XXI 3-D 


1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 


BLITZ GI 3-D 


KUNINGAN CITY XXI 3-D - 
KASABLANKA XXI 3-D - 
BINTARO XXI 3-D - 
ANGGREK XXI 3-D - 
BOTANI XXI 3-D - 

LUVING WORLD XXI 3-D - 
MEGA BEKASI XXI 3-D « 


19.45-15.45 -17.45- 19.45 -21.45 


PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE » 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 
'GANDARIA XXI PREMIERE - 
GADING XXI PREMIERE - 

UVING WORLD XXI PREMIERE 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 


PLAZA INDONESIA XXI 


ICENTRUM XXI 
KUNINGAN CITY XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI - 
PEJATEN VILLAGE XXI « 
ANGGREK XXI » DJAKARTA XXI 
IETROPOLE XXI » KALIBATA XXI - 
OLITAN XXI 


METROP6 XXI» 
SEMANGGI - CILANDAK » 
CIBUBUR - EKALOKASARI 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
BLITZ PP 


SEMABUDI - CILANDAK - 
KARAWACI - SUNTER 
1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21-40 
BLITZ MOI VELVET 


PLAZA BLOK M 3-D - 
PURI XXI 3-D » GM 3-D 


BLITZ MOI 3-D 


1245 -14.35-16:25-18.15-20105-21.55 


VELVET 
1330 1600-1630-2100 
BLITZ CI 


Pa TE 00 EM 9119302145 
BLITZ CP VELVET 


SENAYAN CITY XXI - 

KASABLANKA XXI » 

EMPORIUM PLUIT XXI » 

PONDOK INDAH 2 XXI - 

GANDARIA XXI » BINTARO XXI » 

SEASON CITY XXI 

TIM XXI » GADING XXI 

AARTHA GADING XXI » 

BOTANI XXI - SERPONG XXI « 

UUVING WORLD XXI » 

KARAWACI XXI » 

MEGA BEKASI XXI - 

BEKASI SGUARE XXI - 

SETIABUDI « LA PIAZZA « 

PLAZA BLOK M - GM « 

MARGO PLATINUM - 

GRAND MAL BEKASI 

12.30-14.40 -16.50-19.00-21.10 
NG 


MAL LI RAI 

1245 14.45 - 16.45 - 18.45-20.45 
BLITZ PP » BLITZ TK « BLITZ BCP 
10 16s10- 20 19.30-21.40 
NO 15.15 17.30-19.45 -22.00 


ION $ 
12.15-14.30 - 165. 19.00-21.15 


BOTANI XXI » ATRIUM « 
GRAND MAL BEKASI 


75 -19.30-21.45 


GALAXY 
13.00-15.15 -17,30- 19.45 
SENAYAN XXI 
30-16.55 -21.20 


BLITZ GI 


13.00- 15.30-18.00 
BOGOR TRADE MAI 


pt 
CINERE : 12.15 -16.40-21.05 
| METROPOLIS : 15.25-19.50 


PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.15-14.15-16.15-18.15-20.15 
MEGA BEKASI XXI - 

IBUBUR - TAMINI - 

INERE - KARAWACI - 


Apa 


12.30 14.40-16.50 -19.00-21.10 
BELLANOVA - 

MALL LIPPO CIKARANG 

12.30 14.30-16.30 - 18.30-20.30 
BLITZ TK 

14.00 - 16.00-18.00 -20.00 
CIJANTUNG - GALAXY - 

DEPOK « METROPOLIS - BIC 
12.45-14.45 - 16.45-18.45 -20.45 


14.45-17.00 -19.15-21,30 
BELLANOVA - 


(ON 
CIJANTUNG - SURYA M2 
12.45 14.45-16.45 - 18.45 -20.45 
BLITZ GI « BUITZ 
BLITZ TK « BLITZ BCP 
IA 1515-17.15-1915-21.15 


GALAXY 
13.15-15.05 -16.55-18.45-20.35 


13.30-15.45 -18.00-20.15 
13.00-15.15 -17.30-19.45-22.00 


BLITZ TK 3-D - BLITZ BCP 3-D —pareto anak 


Cab CnEove »01 3.0 PEZA AHADAN 
16:38:1:48-1935-2.25 IMA SEPTRIASA 
PLOT ID Aas. y20-21as | NATA KUSWANTO 
BUTPP3:D:1300-1500-19.00 | Stm dimas 


EXPENDABLES 2 


PONDOK INDAH 1 XXI 3-D 
1230-1440 PLATA SENAYAN AO 
PLAZA SENAYAN XXI 3-D PEN 

MEGA MAKASI Ot 3-D aa 


14,40 -16.50-19.00-21.10 
IA XXI 


ME um Ah 


MOKA: SALAK: DETOS - 

DAAN MOGOT - GADING 

BOGOR TRADE MALL 

12.30 14.40-16.50. 19.00-21.10 

CIJANTUNG - BTC - BUARAN 

12.30 14.30-16.30 18.30-20.30 
EKASI 


youre my Baby 


"MEA BEKASI XXI » PONDOK GEDE 
4, 

WTC SERPONG :1300-17.90-21100 
SUNTEN 100 17210-2 


LINERE 1.30 Ta'25 
KARAWACI : 14.45-18.55 
ATRIUM : 12.15-16.40-21.05 
SETIABUDI : 14.55-19.15 


GRAND MAL BEKASI 

12.15. 14.25-16.35 -18.45 - 20.55 
PURI XXI » PLUIT JUNCTION XXI « 
BOTANI XXI » SERPONG XXI 
PLUIT VILLAGE XXI - GADING XXI - 
ARTHA GADING XXI « SUNTER 
1230-14.40-16.50-19.00-21.10 
PLAZA SENAYAN XXI - 
KASABLANKA XXI 

KUNINGAN CITY XXI - 
'GANDARIA XXI - BSD X) 

Tao 11.96 1708-1918-2125 
STUDIO XXI EX - 

SENAYAN CITY XXI » 

FX PLATINUM XXI » 

EMPORIUM PLUIT XXI - 


UIVING WORLD XXI 
.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
» BLITZ BCP 


.30- 18.45-21.15 
BLITZ PP « BLITZ TK 
15.00-17.15 -19.30-21.45 
PONDOK INDAH 1 XXI 
16.50-19.00-21.10 


MEMOPOLE YO XXI » BLOK M SGUARE | 


16.50- 19.00-21.10 


|» 

SANDARIA XXI » BINTARO XXI » 
SEASON CITY XXI - GADING XXI 
'AARTHA GADING XXI 
BOTANI XXI - SERPONG XXI - 
UUVING WORLD XXI 


PONDOK INDAH 1 XXI « 
METROPOLE XXI « 
CBD CILEDUG XXI - 
BEKASI SAUARE XXI 

LOK M SGUARE 

AAN MOGOT - 
AATRIUM - GADING - 
DETOS » WTC SERPONG « 
PONDOK GEDE - CILEGON 
12.45 - 14.55-17.05 -19.15-21.25 
CIRA XXI - CILANDAK 
13.00-15.10-17,20-19.30-21.40 
BLITZ BCP 
13.30 -15.30-17.30 -19.30 
BOTANI XXI « KALIBATA XXI 
12.15-16.40-21.05 


AMON » CILEGON, 
. 17.05 19, 


EG, 
BEKASI SGUARE XOXI 
GADING - DETOS - CINERE 
1900: 1800-1700.19:00-2100, 
CBD CILEDUG XXI - WTC SERI 
1915-15:15-1716-19152115 | TYARAN 
TR 39 2190 
12.15-15.05. 19,30-21 
FONDOKINDAH 1901 -BOTANI XXI AMUM 1105. 130 


D CILEDUG XXI 
Kum 212 1S 1640-2105 
KARAWACI : 12.45 -16.55-21.05 
PONDOK GEDE : 14.55-19.15 


13.00 - 14.50-16.40 


CILANDAK 3-D : 12.15.15.55-19.35 
1215-1405 


| CBD CILEDUG XXI 3: 


EGA BEKASI XXI 
13.15-15,18-17.15-19.15-21.15 
KAS, | 


WITH ENGLISH SUBTITLES : MykfgrA 


SUPI : 12.45-14.45 
CILANDAK : 14.05-17.45 -21.25 


BLOK M 
WTC SERPONG - CILEGON 
12.30-14.40 -16.50-19.00-21.10 


SURYA M2 

0015 00 0 19.00-21.00 

MARGO PLATINI 

aa Pala 119-1915-2115 
RAWACI: 12.45 -17,00-21.15 


AABLANKA XI 
12.15. 16.50-21.25 


JADWAL SE 


WAKTU-WAKTU 


DAPAT 


NFOR 


PLAZA SENAYAN XXI : 14.45 -19.10 
FILM DAN 


ASI 


BIOSKOP 


BEKASI XXI : 12. 4 
BLITZ CP : 16.45-19.00-21:15 
KETIK NAMA 


Biosk 


SUNTER : 15.10-19.20 


OP 


KIRIM 


SMS KE 


LATA BLOK M: LA PIATZA 
11315.1515 19.15.2115 | 


MOBIL DIJI 


IL zovora 


LC Cygnus 4.7 Mark levinson'07 
hitam, night view, TV, Cam mdr, 
C.Boxjors cat.Hub 0818-661979 


LC VX 100 Sahara'01 abu met, 
LC Prado 2.7 TX Ltd'2008 hitam 
ors cat,prima.Hub 0818-661979 


Lexus LX470,TW02 Hitam 
Coolbox,S Roof,Eseat,istimewa 
Call: 725.1893/727.90162 


New Alphard Type G "Ready 
Stock" Hitam/Putih TDP.104Jt 
Olleya "65866879/65867429" 


New Camry V AT'07 Htm Good 
Cond Lotac Auto Car PMK Blok 
17-49 Ph.6510856-65851032 


New Fortuner Dsl '09(Jan)Htm, 
Km.sdkt 10016 ori 270jt bs Krd 
6691102-5846457-08881351818 


New Harrier V6/3.0,3 Cam/TV/ 
'Airmtc/Heater/PB.Door Silver ' 
04:310jt.:08881351818-6691102 


OBRAL LEBARAN 2012 
Marrier 24 PLP,ok arig,P.Sensor 
- Ready Black, White, Silver — 

Only @ VIP Motor 
021-452: 1505656 


AMOI 45866766 open till night 
Tinggal Beberapa Unit Saja 


New Landcruiser 200,km30rb pk 
09 mdl baru,ktm 1005 Ori 1.050 
jt bsKrd.:6691102-08881351818 


OBRAL LEBARAN 2012 
Velifire 24 V Home. Thes 
Colbore Kroy,Black,Whit 
Only @ VIP Motors 
152MM8, 0214505666: 
AMOI 45866766 open tII night 
Tinggal Beberapa Unit Saja 


PREMIUM MOTOR 
« New Lexus RX 270 Facelift ... 
Evogua Luxury & Dynamic Plus 
. LC45L UK Facelift 
Hub : 021 - 651 5001 


SANNY AUTO GALLERY 
GTB6 Limited, RX270 Facelift 
New Alphard X,,5CG7” 

SEK Valifira X,2655 
ser UK 3TV,Prado TXL 
Kadi G2. 45853198/Str 6525678 


SIRAJAKREDIT 
Alphard Lexus ftnr inv avz yaris 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


hub: Bp.Dode 
(021) 5790 3535 ext.170 
Vellfire Z'010(Audioless)Ptih 


Htm,S,Stone.Istmw,CatOri, Dpt 
kan DiskonSpeciala Blackberry 
96040658/087878070608(Mala 


Yaris S Limited TRD "11 NIK "10 
Putih F.Opt TRD Japan,19rb Km, 
Tan-L,TT/K. 3806668-92900318 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


OTOMOTIF 


Sg PROPERTI 


HW 


Caravelle 05 TDI Hitam shot 
7seat sroof meja kursi dputar 
mis skl,s.pakai:021-93930998 


Scirocco 2.0 AT,Grey th 2010 
Sroof,Eseat,Leather,Km7rb, R19 
Call ...(0212725.1893/727.90162 


Touareg 2.5 Diesel Hitam 2005 
tgn 1 interior beige Sroof o.seat 
Jok kit istmw 4 081280063096 


MOBIL DISEWAKAN 


(A2 alphd 1,2jt, avz, Inv, xtril 
Bjam225 12jam250,bin/thn prsh 
disc Sinar 4500099, 83932565 


T.Alphard,Avnz,Frtuner,Inv,Livi 
na Yaris,Vios,Jazz PT.Potensi Ka 
tulistiwa7200051/08129131758 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


T.Innova, Avanza, Jazz, Alphard, 
Ertiga, Hubungi: RR 92999155 / 
5650093 / 5671787 


T.Inova g 350/12jamAvz250.Bsn 
#tolemkn sprdroyewa.brigiteCar 
0812 82828989, 0858 81818989 


VwNIVT.kjg,Inova,avnz,S.apv 
12jam275rbedriverZamus24jam 
7266148, 70187507, 93681031 


BAHAN BANGUNAN 


ATAP GELOMBANG 
|IINCALUMINIUM ROOF-MBS 57! 


Atap baja Bluescope ZA/GI 


floordeck, almfoil, pbrk 
Majatruss 6269177,buktikan 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:47885085 


1sg 


Baja Ringan & Renovasi Atap 
« Australia Design 
KaryaTruss86610537/68799558 


Gipsum Untuk plafon/Partisi,Lis 
profile,rangka Holo,pengecatan 
trps9,15123555,081381332999 


Jual macam2 pasir u/bangunan. 
kapasitas truk 7-25m3. hub: 
folix 021-71319619 


Dinding/ Lantai/ Beton Ringan, 
guipanel,3mx60cm,mrb,cot prak 
tis,thn gempa. Hub: 0815 8503 
2287/ 0818989368/82496895 


Jual Material Baja Ringan 
(75,C60,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
02147861618 / 021.37577688 


Pintu Beton ringan, tahan rayap 
1 air 210x82xdcm warna solid / 
kayu 33kg 690rb. T: 82496895 


DESAIN INTERIOR 


Dsign interior u/rmh ktr apart 
resto, 70381009, 08129473778, 
pin bb 28315388 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 


bs yg luar biasa?? Hub. 5384848 
Free Consultation! Term & Cond 


APARTEMEN 


£ duwaL 


The Mansion @Duku Golf Maha 
karya terbaru @Asg,hrg perdana 
hnya Yjtan/bln. 081510087082 


(DISEWAKAN 


Kemang Mansion Apt for Rent 
18R BrandNew Fully Furnishd 
SgtMewah T.0818-06-18-18-18 


INDEKOST 


Kost baru renov,bisa harlan/bu- 
lanan, Jl Mangga Dua Abdad no 
14 blok A no 1 ph 021-71570699 


Trima Kost. Krywan/Karyawati 
Jl.Lautze Ps.Baru, Keagungan, 
GihMada Hub:6260959,6390344 


RUMAH DIJUAL 


| BoperaBek 
Grand Galaxy City, Miliki Rumah 


2544, SKT, Angsrn Rp 6.5t/SIn 
Bng O8,DP 6x, 
Honda Scoopy 


JlKejaksaan Tengah 4 no.27 
Kreo-Ciledug, I6/1b:300/500, 2 
It, lantai granit, SKT, Hrg 2,5M 
(nett).Hub: 021-32534140 Susi 


Perum'hunian68'Ciledug-Cipadu 
Cluster perdanaEmerald128 unit 
type 36/90,Telp.081310297783 


Perum'hunian68'Ciledug-Cipadu 
dapatkan diskon sampal50jt dan 
hadiahLsgmenarik021.99101361 


Perum'hunian68'Ciledug-Cipadu 
Tersedia kavaling eksklusif uk 
90m dan135mTel.087880202160 


Villa Melati Mas BSD, Lt 413m?, 
Lb 700m?, SHM, Full Marmer,Kt 
5t2,Km 4t2, dpn Jln 2 jalur Hub: 


021.83366390, 082112577821 


(JAKARTA BARAT 


Green Garden Lt.200/L.b.375M', 
Marmer,Furnish 2 1/2Lantai: 
021-97088029 / 085811300016 


Villa Meruya, Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent, Ls 160m2 / 
168m2, 2lt, 41KM, HGB, Hub: 
68997878 / 58902565 


(JAKARTA SELATAN 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, C.House Hrg 1,1 M 
Lt148/81.Hub.02170770991 


Cipete,puri mutiara 200/170m?, 
'Imn Wiy kusuma 687/500,585/ 
500,21t,lux,spool:087878770568 


Gudang Peluru,Jin.D4 No.1 Jual 
Murah, Siapa Cepat Dia Dapat. 
hrg 1,150jt rmh baru minimalis 
hdh Isg kitchan& 3Ac,SHM,IMB, 
2L43KEIKE Pbt,AKm,cportombl 
tm dpo-blkg elit,tng b-bir 10085 
dkt psr,sklh,pnt toll Ikg 10mtr 
085719031022-081219630733 


Nouvelle twhome,Bntro veteran 
Kunjungilah Stan kami di PIM 1 
24-30 Sept,pk.10-21. ERA Griya 
Selaras “ 726.016 / 6836.6888 


Puri Cinere,JI.Maribaya blok G1 
no.8-Cinere,It/Ib:1280/1000,21t, 
5KmrTdr,3KmrPemb,1KmrSopir 

Kolam Renang,Hrg 10M (nett). 
Hub: 021-32534140 Susi 


Pd.Labu Park Thp II Hrg Perdana 
rgasatwa No26 fatmawati 
unit trbts sisa4,minimalis mulai 
900jtan# doorprize AT-Alphardr 
hah Isg kitcsset furng 4Ac,srh 
trm 31 Nov'2012,5HM, IMB,2Lt, 
3kEF1KE Pbt,4Km,cport2mbi,Tm 
don-bik elit,tng bibir 10014dkt 
Psrssklhvpt tol JORRGjI Ikg 24m 
081298320000-021.98580000 


(JAKARTA UTARA 


Crown Golf Boulevard “ Jual 
Cepat “ Hub:JJ House 29032500 
Aming 08971789789 


Grisenda/5x18/F.Furnish/Rapi/ 
Bgs /J.Cepat/Mnmis/ Multiland 
PIK 5889189/Felix 08176331155 


TANAH 
| BoDETABEK 


Cikarang, samping Central Park 
1oha - 550rb/m dkt PT.Kobexo 
AHa, LM 50m - 600rb/m, 9,8Ha 
LM 50m £ 600rb/m, 9,8Ha LM 
80m - 775rb/m, 6Ha LM 60m - 
775rb/m. lok bagus dkt stasiun 
Lemah Abang Hub: Widya Pro 
081574739888 


Diponegoro Raya 5Ha-825tb/m 
pd Ungu SHa-1,7Jt/m, Pd Hijau 
10Ha - 725rb/m, lok bagus Hub: 
Widya Pro 081574739888 


CiledugRayaLs.3293m,bsbangun 
lantaiecocok untuk gudang,hub 
7374366-10000022- 40000066 


Gn Putri 10Ha Cileungsi 3,3Ha 
Narogong Ry 5500m2,u:Gudang 
& Industri: Jon 0818 775 948 


Jl.Raya Bukit Indah no.4 RT 007 
OL Luas Tanah 1810 m7 Serua 
Ciputat” Tangs Hub, 
081290129125 /021-70639611 


(JAKARTA PUSAT 


Pramuka  2000m, | Salemba 
2700m, DI Panjaitan Raya 
9000m, SHM Lokasi Bagus Hub: 
Widya Pro 081574739888 


(JAKARTA SELATAN 


Gudang Peluru,Jin.D4 No.1 Jual 
Murah, Siapa Cepat Dia Dapat. 
hrg 700it, Kavling siap bangun 
SHM,IMB,carport 2mbl tmn dpn 
-bikg elitetng bbs.bjr 10086 dkt 
psr,sklh,pt tol,jln Ikg 10mtr,hub: 
085719031022-081219630733 


Pa.Labu Park Thp II Hrg Perdana 
jI.Margasatwa No26 fatmawati 
unit tbts sisa9,kavling S.bangun 
mli 500jtan#doorprize 4,Alphard 
#hdh Isg pagar momalis,tambok 
kilaresapan,cport2mbl,Tmn don 
bikelit,tng b.bir 1008,SHM,IMB 
dkt Pst,skllvpt tol Jorrjl Ikg2dm 
081298320000-021.98580000 


PROPERTI | Kamar Mandi 


Memaksimalkan yang Minim 


DENGAN keterbatasan 


lahan, kita kerap 


Kamar mandi mini ini tentu saja 


keramik berikut warna pancuran harus 


K 


'SHUTTERSTOCK 


terjebak dengan sisa luas kamar mandi yang 
“irit”. Kendati mungil, bukan berarti area 
privat ini tak bisa tampil memikat. Dengan 
penataan tepat, kamar mandi mungil tetap 
bisa dimaksimalkan dengan baik. 

Salah satu caranya dengan menggunakan 
shower sebagai pengganti bak mandi. Jika 
ingin memanfaatkan bagian sudut, Anda 
bisa juga meletakkan shower di bagian sudut 
dan melengkapinya dengan pintu kaca yang 
seolah memisahkan area dan menciptakan 
bilik baru di bagian sudut kamar mandi. 

Bentuknya yang segitiga atau seperempat 
lingkaran ini bisa menggunakan bukaan 
pintu ke arah luar atau dalam, bisa juga 
dengan cara digeser agar lebih hemat 
tempat. Perkirakanlah ukuran area basah ini 
sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan. 

Kendati demikian, bukan berarti mandi 


harus memperhatikan sistem pem- 
buangan airnya secara saksama. 


berendam tak dapat dilakukan sama sekali. 
Hal ini bisa disiasati dengan menggunakan 
whirlpool yang mengikuti bentuk sudut dan 
diletakkan di bawah pancuran. Cara ini pun 
bisa menjadi focal point dan menambah nilai 
estetika kamar mandi. 

Tidak tertutup kemungkinan pula jika 
kamar mandi sudut ini diaplikasikan di 
dalam kamar tidur demi mewujudkan 
keinginan memiliki ruang privasi yang 
komplet. Kamar mandi mini ini tentu saja 
harus memperhatikan sistem pembuangan 
airnya secara saksama. 

Karena luas area yang sempit, pemilihan 


diperhatikan dengan baik. Warna terang bisa 
dijadikan pilihan untuk memberi kesan lega 
dan terang. 

Bagian sudut kamar mandi juga bisa 
dimanfaatkan sebagai area untuk menaruh 
berbagai perlengkapan mandi, seperti sikat 
gigi, pasta gigi, sabun mandi, dan sabun 
pencuci wajah. Saat ini banyak ditemukan 
rak bersusun yang khusus didesain untuk 
mengisi sudut ruang sehingga lebih hemat 
tempat. 

Satu hal utama yang perlu diperhatikan 
Jika harus berhadapan dengan kamar mandi 
mungil adalah tetap memperhatikan ruang 
gerak saat berada di dalamnya. Keleluasaan 
gerak tetap penting demi kenyamanan Anda. 
Gunakanlah kaca berukuran besar untuk 
memberi efek lebih lapang dan Anda pun 
merasa betah saat membersihkan diri. (ADTJ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 24 September 2012 


@YAMAHA 


PORTABLE KEYBOARD 


mrioper 


- Mam Features 
regus.co.id 021 2555 5700  Improved sound gudlny 
Lapangan Nag se Mpsa. 5950) 
ia Lana five era Kelana obeng 
, JP mia 
ole: Na “Ne Dist baruan Contents. 
The Bellevue - Radio Dalam - Sp Dion Ter om Tn ntral Park 
EASY FOR EVERYONE aa neraka 00025--30September 2012 
| Ado Pajak nee NN 
Kanan wulan” Guest Star: 


Tire Betevue Radio Dalam 
IL Natan No.1, Radio Dalam 


Jakar 


M720.5815 


IM Setterue Best Western Premier 
wwwthebestwestorngcernier 


24X 


UDANG MULTI GUNA 
Komplek #KOSAMBI PERMA 


Jl. Raya Perancis - Dadap Kosambi 


3 Ea 


IKAT PINTU TOL SOEKARNO-HATTA 
- 0 Naa, KE PELABUHAN Tj. PRIOK 


SI 290008 306300 -! S0N0 


TANAH DIJI 


(C JAKARTA SELATAN 


PD.INDAH 6.500M @15JT 
Utk Apartemen, Hotel, Hospital 
408161818058/0896531306037: 


(JAKARTA UTARA 


Marunda lokasi.dekat Pelindo II, 
| 00rb/m, 12Haz600rb/m, 
Cilincing, Cakung 1,1Ha. 2,7Ha. 
5,5Ha 10Ha. 35Ha,SHM,Lok Bas 
Hub: Widya Pro 081574739888: 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
43x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


RUANG US: 


( oyunt 


Gdg U/Pabrik, Lb 1700m, 2 Tgkt 
Lt 2100m,msh baru,blm pernah 
ditempati, mpe Teluknaga 
Salembaran-TGR, Hub Ibu Yuni 
081380829097 / 021-51429311 


Ged Ktr Psr Minggu 25 Lt Strata 
disc s/d 2014 sbim launch Hub 
Arnold 081399313109, 


Kantor BaruJual Jl MampangPra 
patan no26 t/b225/750mbit fas 
Hlitas lift AC hub Ahmad/Oidi 
081911720555/085888280620 


OfficeStrataTitle@CBD Thamrin 
Hrg 16jt/m?,Free Overtime,Bbs 
3 in 1, dkt Bundaran HI. Hub: 
(02173929988 


Pabrik dijual murah, didaerah 
Industri Cikembar, Sukabumi, 
2.2 ha, bangunan 2000 m2, ada 
mess, kantor, mesjid, gardu, 
hub: 0816722590 


Ruko Gandeng Grand Panglima 
Polim 32-33 uk.9x15m Hg 7,5M 
nego Ph:6016450 Daliana/Fredy 


Ruko Muara Karang, Telok 
Gong,Lok.Stras,Hub:Christino 
0816 890 940, 0811 369259 


Ruko Pd.Labu Park,Thp II Hrg 
Perdana j.Margasatwa No26 
Fatmawati unit trbts sisal,mini 
malis mli 1,3jtan#doorprize AT, 
Alphardehdh Isg kitc& 4Acsrh 
trm 31Nov'2012, SHM,IMB 2,5Lt 
Tm dpn-bik elit,tng bbs.bir100 
dkt Psr,skh,pt tol Jorr,il Ikg24m 
081298320000-021.98580000 


Ruko Roxymas 5Lt, 6x18m Jrg 
ada, Jual Cepat!! ““ Rwtomang 
Siawling 08158869045/5630101 


Showroom Dijual sgr di daerah 
Kemayoran posisi hoek, kntr di 
atas, tlp, pln, pam 0813 1867 
1992 / 9698 5877 


(DISEWAKAN 


Cold Storage disewakan,Pesing 
Polar-Kali angka gud 88. Hub : 
Alex, Hp : 08126395269 


Ktr Bbs 3Inl Di Kuningan 1.115, 
165, 180, Free Parking, 
Strategis, JI,HR Rasuna Said 
Kav 87 Kuningan,Call 522 1888 


Counter makanan sgt ramai di 
Mr Imperium Kuningn u/Bkery 
Snack, 0818697600/70806203 


Cold Storage KM 22,Cibitung, 
tersedia 7 ruangan siap pakai, 
uk.6x20m,diapit 2 pintu tol 
(CBT&Tambun), Hubungi : 021 - 
3458597 / 34831221 / 9830088, 
Marketing 0813 823 51 879 
(Morry)/08128164 7467(Nizar) 


Gudang Luas 9.350m? dekat air- 
port, Disewakan. Hubui any 
0813-98762588 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya Litan/Bin bs 
urus domisili Ph:088809700886 


Kntr siap pakai Fasilitas Lkp 
Lokasi Segitiga Emas Bbs 3 in 1 
Hub:(021)52898099,5152363. 


Ktr disenayan Rent:20m? F.Ac 
telpfurn strgs s.pakai 25jt/th 
n9.021-8119111,085288119111 


Ktr@Pd.Indah arca,Hrg spesial 
Tsdia mulai kp.1-10 org,furnish, 
Free r.meet,park&wifi 7512038 


OfficeRoom Free MeetRoom, 
0B,Secr,Drinks,500Rb/Month 
Bbs3in2,Slipi hub:29308710-12 


R.Ktr/Toko,strgs,JktPus,mlai 
50rb/m?,Is,ssuai — keb,fas.Ikp 
free OT,Hub.3806511,99561225 


Resto &Kr G Sahari ry/19 resto 
bg HsI&Mg bsr ry,cck market 
'&Ktr Perlantai Kramat Jaya dpn 
Islamic Center Hub:0816901537 


Room Office, fully furnish, Ha 
AC, listrik, Opr, Hub: 
25675666, 25675602 


Ruang uk 175mCblh sebagian) di 
Mnra Imperium Kuningan,cck u/ 
Ktr,Bkry,salonydll 0818697600 


Ruko Klp Gading Jl.Nias Raya 
blok GN1/2, hub: Candra 
081511811842,082117200036 


Std Factory Building 1 Unit, Lok. 
Jababeka - Cikarang LT: 1740m2 
LB: 959m2,Fasilitas: Air, Listrik: 
16,5 KVA. Hub : 085262202121 - 
085362260000 


Toko Taman Anggrek Mal Lt.1 


luas 28m?  Khs Fashion 
Hub:58905638-0821.22777558 
(dicari 


Dicari Gudang/Tanah Daerah 
PuloGadung/P.Revolusi&sktrny 

Melisa | 081213195831 — / 
70540527 Ray White Gi 


RUMAH 


ARI 


Dicari Rmh,Tua/Tanah,ls.2000m 
Pluit/Sunter/G.Sahari/Kmyran 
08558081707/Verona 58302266 


KLASIKA 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


oran @ ScraperOne & Kaskus 


LAM THE NEW NIKON D3200. | am DSLR photography made easy. With a new 


Guide Mode that leads you to brilliant result step by step and a 2 
CMOS sensor that creates images with incredible depth of detail 


Lam images you'll never forget. WWW.NIKONTEAM.NET 


'AGEN PERWAKILAN 


Iklan Kompas,Pikiran Rakyat 
022-6021777/6044125/6021814 
Raka Adv.Pajajaran 112 Bdg 


JI Accu Mbl Mutu Dijamin Sama 
Aki GS Bs TT Hg.Ns70-Rp.360rb 
#N1202Rp.670rb.Hub:5818626 


AGROINDUSTRI 


J.Kbn Sawit 7,5Ha. Lok Sampit 
(Kalteng) 530jt NG SKT 085 751 
39 3558/ 081 9899 64494 


ANTENA/PARABOLA 


“Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, ” ant 100rb" 
pabola 1,Sit,Indvdn,Top. tw,cctv 
M1M03335-56958877-83311183 


Agar Antena di Layar Tv Anda 
Bagus Antena Tv 100rb,Pabola 
LSit CCTV 3,SitIndvsn,Top Tv 
71115853-80333200-56181850 


BAHAN KIMIA 


Tambang Emas. Dijual Carbon 
Penyerap — Emas. Standar 
International. Ready Stock. Hub: 
083819520001 


BIRO IKLAN 


ag enam eka 
Miyn iklan dkcif ly,be 
Koran daerah/sirh indo.Disc Bsr 


BIRO JASA 


1021-5367 0488 
Fax. 021-534 8768 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
impt.BSE 021 8281013,8352323 


Agen,pt,oma,kitas,siup,tdp,Uug 
Idus,pwst,sbu,iujk,depkes,Pajak 
Paten.Hub:5669295,5649241/42 


Akta Cerai kawin Ihrpt,cv 
pmasiup tdp uug depkes PT 
Varba(021)6916124/70540029 


Bpom.Depks,pbf-klink-alkes,obat 
kosmtk.pangn.export-import.dIl 
Jkb.Jrk19/111H-081219174825 


Pena kemal ag amanATa Ph: 

703089, 70701270:081311618 
At Dbamiats(yahoo.com 
Urus STNK se Jabar,Jkt.mutasi 
/ BBN sejawarluar pulau,me- 
layani surat menyurat. Bouche- 


Bandung,Veteran 69 Bdg 40112 
T:0224235522sm3:08122220066 


FOTOCOPY/LITCHDURK. 


IR 28-3300-8jt, 4570-5,6Jt 
Drum A 6570/5050-14,5jt 5075 
217J45-6000220,5Jt. MCM 021 
1602868-4605905 Jkt 


2 megapixel 


THE GOOD TIMES 


LAM THE NEW NIKON COOLPIX S3300. 
Lam for everything that's worth remembering. With 16MP, 6x optical zoom with 
26mm wide-angle support to cover a large variety of scenes. And optical vibration 
reduction for sharper images. With special effects and filters to have fun with 
Aslim and stylish body, available in many colours, | am the fun collector 
WWW.NIKONTEAM.NET 


IR5-6000, 5-6020-18jt. 5-6570- 
13jt. IR3-4570-5,5jt. 1R3300- 
8,5it Kyocera 7,5it. Toner Super 
70Rb - Part Orl' Komplit. Murah 
Wisuda 021-1700089 - 1897863 


Rental Digital Copy 5 in 1 Scan 
ner Warna & B/W A3 Hrg mulai 
199Rb/bln PT.Mem 6318655/63 
860575,Cikarang 29083323-24 


Rental copy mrh.Hny di Buana 
CitraAbadi,dgti,analog. b'kwali- 
tas,pglm&t'prcaya,layanan srvc 
grts,jangkauan jbdtbok 5666233 


Sale / Rental Toshiba Digital 
Copy 5 in 1, Scan warna & B/W 
A8 Rdy Stock 0215649642/9338 


FURNITUR 


KULIT ASLI 
ture, — Promotion,Fa: 
Car, Bag,ete Ph:61286 


MESIN & ALAT BERAT 
w» Nishihatsu' 


SOUNDPROOF GEMERATING SET 


1509002 
0.7 va-2000 kva 
Powered B: 

Cummins Perkins 
DEUTZ MERCEDES 
HONDA Kuota 
YANMAR | 'SUzU 
MITSUBISHI Lovol 

PT, CAHAYA WAJA LUGAS 

M021 6007550 


www.multiegulpment.com 


LAN 


RANGE : 280 KVA - 800 KVA 
"Industrial Dioset 


“Sales " Rental " Service 
“Genuine Sparo Parts 
- Sound Proof Power House 


USED FORKLIFT 
EX JAPAN 


Ip ak 


Hp: 0858 14200053 
0816 766998 


& CE 


CASH/CREDIT 


ELECTRINOD SENSET 


er 


Sales 
Rental 


yoyo: Hd 


PENTA Ma 


Visit us : www.mandiripowor.com 
Telp :5407890/5407869| 
15445938 Fax.(021) 
6196533 


Engine Ta 
RITMA — 021-6253887 
www.ritma.co.id 0542-872872 


Wahyu Tehnik 
Diesel Pembangkit Listrik 
www.genset-wt.com 
021. Was7on3 6200027, 296950 


0461087, 0461875 
TTaNyUBli net 


GENSET 20 - 2000 KVA 


Perkins, Dowt, MAN. Ci 


Oa Te 
SR OMARKET Ce, 


GENSET HARGA SUPERMARKET!!! 


(021) 5890 8321 - 23 


www-supermarketgenset.com 


Ci DIESEL If 


Dijual DEUTZ 2268 Zeropack 
Engine, Genset 27-160kVA, Rdy 


Asphalt Mixing Plant: (800- 
4000 Ka/Batch),Batching Plant: 
(35-20 M3/H), Crusher Plant: 
(Cap,40-300TPH) 021-54370623 
/ 081310712011. PT.Trisarana 


Cash/Kredit Gen.Set dari 2 KVA 
s/d 2000 KVA Hubungi " Tehnik 
Unggul", Telp:6391752-6398079 
JHayam Wuruk 78-A, Jakarta, 
abon Jati No.21-23,Tlp.(022) 
1239737 «1238613, Bandung 


Diborongkan BU Msn Cetak Hel- 
delberg RZO 2 Wrn Plano Th.79 
Abu2, Roland 200 Th 95, Soina 
261 Th 86 Fuji 58,Msn Pta OZ 
104Lbr130cm hub081228377775 


Dijual Forklift Kap:1 s/d 10Ton & 
Paper Roll Clamp, Reach Truck ax 
Japan 71578038/0816712308 


Dijual Mesin? Roti: Breadline 
slicer&Filling,Mixer,Devider, Roll 
Cooking mixer,Hub: 0818-0655 
1003 / 0215482605 / 70501003 


Dijual Msn Cetak Heidelberg SM 
102 - ZP 102 Thn.31 Rp.350Jt, 
Keadaan Jalan. Tri 0816526925 


Disewa/Jual Genset "Murah" 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 1845723 


Forklift ex Jepang 1-7ton, lift 
3-bmtr,Mitsubishi 7ton th 2008, 
Hub 0812 84 95 319 


Hartech Genset Powered by : 
Perkins,Cummins,Volvo,Yanmar 
Doosan.Sales & Rental, Ready 
Stock.Ph: 6306888 Fax: 6306533 


Jembatan Timbang Rinstrum, 
Cap 60 ton, 9 mx 3 m, harga Rp 
139.700.000,- net. 0811984945 


Jl gst silent 50-100 KVA trail 
diesel 2ex jpn,year box,avr,s' 
part 0216241678/08161923880 


Jl Msn Ctk Oliver 52E th 91, 
66EZ th96,72 th 90,258E II th 00 
Ex Eropa Hub : 0813.106.28269 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins 

Dgn Harga Murah. 021-5418833 
-32 / 5410195 , Fax: 5442021 


Jual forklift recond bergaransi 
Dharma Jasa Prima 021-73442 
367, 083898094071 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajari 
kin#Resep)Hub.Bayoran Teknik 
T.021-5321737-5351106-70600 

290-70836474 fax.021-5328376 


Jual R.stock/ new wheel loader, 
Vibro / tandem roller, Shan Bao 
StoneCrusher,hb.ProfMachinery 
T:021-54364444,F:0215413333, 

081311303001 / 082112 455661 


Jual Steam Boiler Omnical Kap 
4Ton, 5Ton, 6Ton, Bahan Bakar 
Solar, Hub.0852.1026.2996 


Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Megah 
Jaya 0215405887-08174899918 


Rental Genset, Free Pengiriman 
dan Perawatan, Solar Irit, Stock 
2019 & up. Call Now : Triana 
Bintang (024) 658.1760 


N er. asasa 


Plastic Extruder Taiwan dia 
120mm. Jl. KS Tubun n0.30 
Tangerang. HP: 0813 8090 2900 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,45 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


TR, Tandem, Finisher, ex Japan. 
siap kerja. 082181151511 (Lpg) 
Nego 


HOTEL/PENGINAPAN 


'Ac Airjet brustv,inet.122rb.Aam 
Hotel Jl.Asem Baris raya no.104 
Tebet.02183793803,htikeluarga 


Att HotekFas"Berbintang,Ber 
sih&Aman”,Hrg Mulai 110Rb 
Tanpa Deposit, Hub:JI.TPI II Bik 
N/1,Telp:021-6681679 


Fas”R.rapat 180rbebr'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273,6591078 


Hotel Ciloto Indah Permai Pun 
cak,Woekday — 250rb,Woekend 
350rb,Paket Meeting mulai dari 
225rb. Fasl:Kolam Renang,Play 
ground, Kuda, Outbond dll Hub: 
021-4212184, 4245159 


Pginapan.kostbln850rb/75rb/hr 
AGTV, bed, krd:Ampera VI/20,6 
sahari dpn mg2 sguara 6411885 


KAPAL / PESAWAT 


Dijual: Kapal Pukat Langgar uk. 
Pjg - 20m , Lbr - 6m, dim - 2m, 
Harga 650juta Nego. Hub 

081370669989 / 087768689555 


BY SEA CHINA JKT 
2it/cbm.Sing Jkt 3jt. Taiwan 
Malaysia Korea Bangkok 3,9jt. 
Eropa,Amerika, Ausie, Afrika 
6jt/cbm. Hub 021-55963604 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
Ph :021-5550124 / 5550130 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA ada 
Pmutihan/Bbs Byr.Legal Blok M 
Novi 99301778:085780091188 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Byr 
g Disc Besar/Bebas Byr(Pemu 
tihan),Legal.STC Senayan Budi 
97977279:081294445018 


Bermsih dg CC/KTA Anda? Km 
Bantu Pmutihan.Legal Cpt Tnts 
Lydia 94986428:087880523323 


Dicekik Kartu Kredit/KTA&Kolek 
tor? Disc 904, Alin 9600 1797, 
Aldo 92839499, Imam 98990024 
Ine 9639 0910, Dea 9405 0050 
Jin, Gajah Mada No : 9, Jak-Pus 


KOLEKSI 


Rolex,Panerai dl @:2jt. dijamin 
sdh sm dgn asli.Satu2nya pema 
sok jam u/kalangan ats/kraguan 
akn hilang sti mlihatny 7365461 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah“16-20H Sampai“Service 
Memuaskan ““Blueray Cargo" “ 


KOMPUTER 


'Aceounting & Tailor Mode Prg, 
Free Demo,Bs Modif,Full Modul. 
Hub:37000190 / 081380306090 


Pod/iPod Connectmt 
50) $ 


ra 


Keterangan lebih lanjut hubungi dealer Yamaha Musik 


terdekat! 


Distributor: PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) 
Jl Jend, Gatot Subroto Kav 4, Jakarta 12910. 
Telp (02115292 1558/59 


hitp//dyamaha.com 


True 


Enhanced Efficiency 


II tomenfamahaMusikindonesiaDistributor 


Peter Baartmans 


28 September: 
» Pukul 19:30 
29 September 
» Pukul 15:00 & 19:30 
30 September 
» Pukul 13:00 & 15:00 


DEVELOP 


Advanced Colour Solution 


in your office 


Ino 


“ 
AN 
Pa an) 
“FG - 
g 
1» ta 
Momochi 3 ppm 


1021) 72066012. 


Dell & Hp 3 Yrs Warranty 


Dellindo.com — compagindo.com 
Office, Hub : 02150533888 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn, dispsr , frozr 
K.Gas,kulkas, P.air,M. cuci, slhrt 
TehnikCool.71457718-71481084 


AAC/Kulkas/W.Heater/Kompor/ 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Service 6331875 - 6337206 


Beli dengan harga Tinggi,semua 
merk Piano, Hubungi: 7691693 - 
7694912 - 71413951 - 45879083 


Piano — Yamaha — Berhadiah 
Voucher 2Jt" Sincere Music 
Gandaria City Lt.1 No.145 (Dpn 
Gramedia)Bunga Os s/d 21X" 
Telp : 29008010, 4243173,0812 
8189 6188. Pendaftaran murid 
Baru Berhadiah Menarik 


2800101 | Fax, (021) 


(Ki Develop Asaba 


150 1010, ang asas 


Beli Semua Merk Lama Mak Ha 
board,Drum,Pwr,Mixer 
151218988- SAN Ata (Bata 


PAKAIAN/SEPATU 


Jas/Safari/Psh/Pdh/Celana,Big 
sale,9jam. selesal.Dunia Moda 
Tailor Psr Baru 31 ph 98529382 


PERALATAN MASAK 


Dijual:Fryer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,Oven 
Mixer Greasetrap,Sink,Exhause, 
Kompor,Grill/Peralatan' Cafe, 
Kapal,Pabrik,  Hub-indometic 
Telp:021-6313056, 6315788 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK) 


Arsitek As Karya Contractor 
Free Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 


kecil (sel) yang disebut area, 


Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


By Dave Green 


9| (8 
7 


6 


Solo 


5 
9 
1 
2 
3 
7 
4 
8 


Sp ol-o ola io 


con 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 24 September 2012 


RUMAH PENGETAHUAN 


MONICA YOHARI 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Bangun Rmh/ruko,kantor,brkwa 
litas&pglm 10th Cv Hilmyjaya 
021- 4255375,4223047 Garansi 


PERHIASAN 
5 


JAN An MEA 
SEMENTARA 
hot N 


NENSNS" 


Ahli Arloji & Beli Berlian Beli 
Rolex,patek,P.Omega,berllan,dil 
dan Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall Artha Gading It. 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji “ Arloji Antik Anda 
Arloji Mewah & Rerliar 
Yg tagi & tm bli smntara 
to,P/FrankM,piaget,AP 
on, chopardcartor,dl 


Hub Halim Hp:081388800389 


AAhti Arloji Beli Berlian&Jam bks 
mwh,Rolex,Patek.P,AP,dlI, Cash! 
Elite Arloji David JW 72797129/ 
37,08129039771 panglima polim 
raya no.lb disamping Psr blok A 


Ahli arloji&berlian hrg tggi&beli 
sementara, Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift, Ph, 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


Beli Berlian & Emas 22K - 24K, 
LM Dgn Harga Tinggi, bisa Dtg. 
siung 3812570-93001418Ps.Br 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BII 021-31990035 


PERLK, KTR & SEKOLAH 


TERSEDIA di GRAMEDIA MATRAMAN 


Flash | Stamp 


(PT LASERINOO ANUGRAH 

“Datu Caper Raya YA Jakarta Pusat 

116 Kasihan Li” 3 Bian Dia Ma 
C723d013 JAKARTA 


(Amano-Msn Absensi, sjk 1984 
Servis ditempat (garansi): Pita/ 
Kartu,dll-C5: 6901869, 6923272, 
Sidik jari-CS: 6905588, 6905858 


PERLENGKAPAN RMH 


Amaris Interior & Gen.Cntractor 
KtchenSet,Frntur,Grdyn, Blinds 
Wardrobe, KasaNymk,26880220 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
154350657,54350707,68529888 


PERTAMBANGAN 


Ttm Borongan Proses Bauxite/ 
Tailing JD Powder AL203 901 
Export. PH:081320746912. Han 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin, BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


Bid MdrSolusiGrUi-Itb74707766 
ing Gr Jp Fr mat Fi Ki komp Ace 
musik lukis Sjdtabek Cirendeu2 


Pembangkit Listrik Tng Surya 4 
Angin Tgl 26 - 27/9, Jl. Perintis 
K 99 Jaktim, Ph : 081311419974 


Privat kuasai:Mat,Fis,Kim,SD - 
SMA,Nas/Int.schl.Guru S1 UGM 
081383352452, Jomas 60 Mruya 


Privat Les Ir EDI, Gr ka Rmh SD- 
SMP-SMA, gr UI-ITB, Jadatabek. 
08521405 2222, Pdk indah 6 


TELEPON 


Panasonic All Type JualtService 
telpekayphonet PABXfax#AC 
PT.Tritunggal Hub:021-8578014 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 
ht82423099rb1key2sitycetvd cha 
nelz4,9it FreepsngT.5323060(H) 


TOUR-TRAVEL 


Amazing Bkk Pty 250ct&15Nov 
Guilin 5H-$399x,paket akhir 
tahun.SamudraTours:158-76988 


Angkor Wat # 4FaceBuddha 5D 
8Nov $638: AD SinKul Load 


p 15 
Hub:Galaxy to 021691 7870 


Bali/Lombok Pkt 4D Mulai 2,5Jt 
iog/soc/sub/sra/plm290upg480 
bbpn bdj mes429sin kuM0Orb,bktk 
$150,can$290,hk99339:6267322 


Beshan 8.9Jt# :Hoshema 8.5Jtv 
isinthaimal 5,3Jt, Old & New 
pack Nawcity 65867915/14 


BngkokPattaya4H 3,9jt 10,17,20 
okt/260ct univ.studioshardrock 
4,83 happytourindo, 56981717 


Dicari:BPW aktif / non aktif, 
IATA member, Bebas hutang- 
piutang & pajak. Hubungi ke: 
thermcoghotmali.com 


Halongbay 7h 8,9jt.HkMacShzn 
7h 8,9it.KoreasJejush 15,5jt.Sin 
3h 3,6 Jt.6402725/68373788 


Sin$?3,ku1$99,hk9$350,bKk$275 
syd$640,mel630,per$400” Tour 
dom/intprimavacation53676465 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Sedia Dana Cash/krd Deposito 
Bts (LPS)!PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


ERAI 


AERAH 


JI socor 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


HW apanas 


Villa Cipanas,megah,Lt.2000m? 
b,700m?,SHM,Ds.Palasari-Cipa 
nas-Cianjur. Hub: 021.4894184- 
082111543211(Eddia) 


JI oempasar 


Bali For Sale/For Rent:Villa diJl 
Melati Kctewel By Pass.1-B, 
Mantra Bali”03617404448 


BU Cpt JI.Ry Malboro Denpasar 
Bali1500m c/u SRoom/Restaura 
nt/kndtal/dll ush085737681088 


PD semeer 


Surya Kalimantan Regency Dkt 
Kampus Univ Jember. Hub: 
0331- 486960 / 08155938035 


DI Jepara 


Dijual: toh siap bgn Lt.12276m? 
pnggr Jl Ring Road dlm kota 
Jepara. Prospek sgt bas u/peru 
min, hotel, RS, tpt ush, RM, Lok 
strtgs SHM. 08122206454 TP 


DB meoan 


Tanah bekas pabrik air 413 ha, 
SHM, Sumber mata air, Pagar 
tembok keliling 085297505618 


Jsurasumi 


Cibadak Jual Tnh,Kebun Ternak 
Ikan Masih Aktif,Air Nglir,SHM: 
6500m,275Rb/m,0816913152 


JsuRararta 


Kios 10x20m 3jt/th/lkios Jl. 
Derpoyudo jalur mojogedang 
Harjosari | Karanganyar ” Susi: 
081294357742 


LUAR NEGERI 


Info kerja USA & penjemputan 
di bandara LA.Hubungi email: 
sa.yusuf78Gyahoo,com 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
465 98510888/ BBM: 238e1cc0 


Studi ke Turki(hotel manageme 
Int food&beveraga)Eur 14,610 
bengkt,ksmptn magang 
081385000810,pin bb:275E 


SHUTTERSTOCK 


RUMAH PENGETAHUAN | Motivasi 


Pupuk Motivasi untuk Lancarkan Studi 


PERMASALAHAN yang kerap kali dihadapi 
kampus adalah adanya mahasiswa yang tak lulus 
tepat waktu, Rata-rata masa tempuh studi untuk 
jenjang diploma adalah sekitar 2 tahun, sedangkan 
untuk jenjang sarjana adalah sekitar 4 tahun. 
Namun, tak sedikit ditemukan mahasiswa yang 
belum lulus hingga bertahun-tahun. 

Penyebabnya beragam, mulai dari kesulitan 
biaya kuliah, terlalu sibuk dengan pekerjaan yang 
diterima saat kuliah, hingga motivasi yang menurun 
saat mengerjakan tugas akhir. Hal ini tentunya 
menjadi beban tersendiri bagi kampus. Sementara 
itu, bagi mahasiswa, kuliah berlama-lama juga 
dapat membuat biaya studi lebih tinggi. 

Masalah rendahnya motivasi tak hanya dialami 
ketika mengerjakan tugas akhir, tetapi juga 
pada saat menempuh perkuliahan. Inilah yang 
mengakibatkan prestasi akademis tak mencapai 


Basic Fa 
Basic 


T:62-21-7659181/82 


Wlhsem Dua No: 3-5 Cipete Jakarta 12410 


VLAVMYKTOWSA 


odjakarta.com - www.esmodjakarta.com 


(AP 


hasil yang optimal. Hal ini tentunya akan merugikan 
mahasiswa. Oleh karena itu, memiliki komitmen 
yang tinggi dan motivasi yang kuat menjadi begitu 
penting untuk memperlancar studi. 

Memahami hal tersebut, seminar motivasi 
pun diadakan oleh sejumlah perguruan tinggi, 
Salah satunya Akademi Bina Sarana Informatika 
(BSI) yang mengadakan seminar motivasi untuk 
mahasiswa baru tahun akademik 2012/2013 
di Istora Senayan pada Sabtu-Minggu, 15-16 
September 2012. Seminar ini merupakan acara 
rutin tahunan untuk menggantikan orientasi studi 


Kohar (Spiritual Hypnosis), dan Yulikuspartono 
(The Inspiring Trainer). Materi motivasi tersebut 
terangkum pula dalam buku Beyond Success 
Inspiration. 

Direktur BSI Ir Naba Aji Notoseputro 
mengungkapkan, “Seminar ini dapat meningkatkan 
semangat kuliah maupun semangat untuk hidup 
lebih baik, menumbuhkan rasa percaya diri, 
memotivasi agar studi selesai tepat waktu, menjadi 
sukses dalam perkuliahan dan menjalani kehidupan, 
serta membangun mindset untuk menjadi generasi 
yang bertanggung jawab terhadap masa depannya 


pengenalan kampus (ospek). 
Beragam materi menarik disajikan 


terkenal. 


NROLL NOW 


2 1 Year Intensive Program 
Ciiss Begin atJanuary 8, 2013 


can get an 
ational DIPLOMA 


| Seminar 


Scan 


Mr Leo Harten 


LUSA Etcaian Specsaiat ) 


SHORT COURSE PROGRAMS 
October 8 - Novembgr 12, 2012 
hion Design/ 

attern Draftirg (5 


JOIN OUR P 


La (Seattle, 


Available 
Test Dates 2012 


Take IELTS 


with us and get 


FREE 


Online Practice 


IELTS 


www.delts.utc-usg.com 


buka 


masa depanmu 


setiap Senin di KLASIKA KOMPAS 


untuk pemasangan iklan hubungi bagian iklan Kompas di 021-536 


RAGAM | Kebugaran 


SWISS 


oleh 
sejumlah pembicara yang merupakan motivator 
Para pembicara tersebut adalah Arvan 
Pradiansyah (Happiness), Abdul Basith (Dream 
Building), Kapten Sar (Power of Right Brain), Abdul 


September 2012 


.S.A. CAMPUS TOUR 


SF, LA) 


22 Des 2012-3Jan 2013 we... 
June - July 2013 


dan memiliki ide kreatif dan inovatif.” 

Acara ini diikuti lebih dari 18.000 mahasiswa 
baru BSI se-Jabodetabek. Tahun lalu seminar 
motivasi ini memecahkan rekor Museum Rekor 
Dunia Indonesia (Muri) dengan jumlah peserta 
terbanyak, yaitu 18 ribu orang. (/MILJ 


Geta personal advice and assistance 
Yor your stay in USA, 


«Ayat te TOP USA Unteersies 
» Eitwtotne Best Commurity Coleges 
Study in pitvte High Sotosis 

1 Best optors tot ntu weh low cost 


MINGGU Content of the seminar : 


« TbeValueof USA Educaton 
Peluang.peiang di masa depan 
Sate pendidikan Amerika. 
Jonis-ers Institusi, dan insitusi Top USA, 
Tips dan strategy Ior success 
Studaot to ang erpenerca 

« Perbandingan biaya-biaya 

« Peruapan yang harus diakukan, di 


(16:00 - 18:00) 
Tupat 


Shangri-La Hotel 


Paang Danar | 


Menara SUPRA Ground Floor 

AL Lan, Paman 70, SPI - JAKARTA 11410, 
Pte 2021 8310686 025:7 HP 0818 777 822 
HOTLINE - 71 000 205, 4567 6000 


Inter ink 


School of Hotel 
Management 


(au ll 


LI necitai 


Switzerland - 


Nan 


EXCELLENCE IN HOTEL AND DESIGN 


MANAGEMENT EDUCATION 


FREE SEMINAR 


By Mr. Peter Reimer 


om IHTTI 


MINGGU, 30 September 2012 (13:00 - 15:00) 
Shangri-La Hotel, Denpasar Room 


Jl. Jend, Sudirman Kav. 1 


Jakarta 


? Salah satu sekolah perhotelan terbaik di Switzerland 

? Member dari ASEH (Swiss Hotel School Association) 

? Member dari Swiss Education Group (SEG) 

? Lokasi strategis di kota pelajar Neuchatel 

» Bantuan penempatan kerja 

? Kerja praktek dengan gaji min CHF 2.168 / bin (» Rp. 21jt.) 


Terbuka untuk lulusan : SMA, "0" & 'A' Levol, SMIP, D3 Perhotetan, S1 sernua jurusan 


Intake: Feb 


& Sopt 2013 


Untun Informasi & RSVP Hubungi! 


Inter, 


teventtan 


Info@interlink.co,id 


Menara SUPRA Ground Floor 

Jl. Letjen. S, Parman 76, SLIPI - JAKARTA 

Ph. : (021) 53 666 025-7 HP. : 0818 777822 
HOTLINE : 71 000 205, 4567 6000 


Menari dan Kebugaran Otak 


MENARI dan kebugaran tubuh telah lama 
dikaitkan memiliki simbiosis mutualisme. 
Berolahraga lewat menari ini ternyata 
bukanlah fenomena modern, tetapi telah 
berlaku selama berabad-abad. Ternyata, 
efeknya pun tak hanya untuk meningkatkan 
stamina dan kesehatan tubuh. Lantas, apa 
lagi? 

Banyak orang membelalakkan mata 
ketika Reita bercerita pada teman-temannya 
bahwa ia masih mengikuti kelas tari perut di 
usianya yang telah memasuki kepala lima. 
Banyak teman yang meragukan dan 
menjadikannya bahan ejekan, tetapi Reita 
memilih sikap acuh tak acuh dan tetap 
melakoninya sebagai kegiatan rutin, setiap 
seminggu sekali. 

Reita sadar, bahwa di usianya yang 
menua ia membutuhkan aktivitas fisik untuk 
menjaga kebugaran tubuh, tetapi dengan 
cara yang menyenangkan. Baginya, menari 
adalah salah satu jalan. Lagipula, Reita 
mengaku bahwa dengan menghapal gerakan 
dan menyesuaikan langkah dengan ritme 
membantu memorinya untuk selalu terasah. 


Menari secara simultan 
merangsang proses ki- 
nestetik, rasional, musikal, 
dan emosional sekaligus. 
Teknik dan langkah-lang- 
kah dalam menari dapat 
merangsang kemampuan 


memori. 
Berdasarkan informasi dari situs 
socialdance.stanford.edu, menari secara 


rutin adalah satu-satunya aktivitas fisik yang 
dapat membantu mencegah penyakit 
dementia. Hasil riset dari New England 
Jounal of Medicine yang dipaparkan dalam 
situs tersebut mengemukakan, membaca 
mengurangi risiko dementia sebanyak 35 


persen, bermain teka-teki silang empat kali 
dalam seminggu mengurangi risiko sebesar 
47 persen, sementara menari dengan rutin 
berperan signifikan, yaitu sebesar 76 persen, 

Menari secara simultan merangsang 
proses kinestetik, rasional, musikal, dan 
emosional sekaligus. Teknik dan langkah- 
langkah dalam menari dapat merangsang 
kemampuan memori. Menari juga menuntut 
diri untuk membuat keputusan dalam waktu 
cepat, yang berguna untuk terus mengasah 
otak, 

Itu sebabnya, tidak semua jenis tarian 
memiliki efek yang sama. Kuncinya adalah 
kemampuan untuk membuat keputusan 
sehingga jika tarian yang dilakukan hanya 
mengulangi gerakan yang sama terus- 
menerus, belum tentu dapat mengasah 
kemampuan memori. Oleh karena itu, 
disarankan untuk memelajari beberapa jenis 
dansa yang tentunya harus disesuaikan 
dengan kondisi tubuh dan kesehatan, Yang 
penting, aman untuk beraktivitas fisik 
sehingga manfaatnya bisa direguk secara 
maksimal. (ADT) 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 24 September 2012 


39 


- 
MJ.) PERTAMINA 
Area Jatim & Balinus 
Jalan dagir No. B8 Surabaya -60244 
"KOTAK POS 5037 'ub SURABAYA 0002 
Tnapan MOS) BANDA Yaa: 205) 617854 BASA 


UNDANGAN PELELANGAN 
No. 085A/PLPB/ES/2012 
JUDUL Al : OPTIMALISASI PENERIMAAN DAN PENYALURAN DI 
LOBP GRESIK (OF5.004) 
LINGKUP PEKERJAAN TAHAP 2 : 

" DETAIL ENGINEERING & KONSTRUKSI". 

10) Area Jatim & Balinus Direktorat Pernasar 

ri kesempatan kepada Rekanan / Mitra 

"memenuhi ayarat untuk mengikuti Pelelangan untuk pekorja 


I Ponyodia Barang / Jasa li, dihontiar 
Es ag Penetid Uaan PA PERTAMINA ala 
hak Tam tidak diperbolehkan menglkut proses 


maupun dengan pit 
1 An Ama Kena 


SK Dina. PT PERTAMINA ) No. 05: 10-50 Tanggal 
area 2010. 


2 Surat Keterangan Terdaar di Sa aon yang 
T"SUB! BIDANG ' - Kontiti perpipaan miryak, gan dan unarg 
naa 1, penyimpanan minyak dan 


kaan ng, aa SA Ketor 


etarangan Terdaftar KT) akan 
p (Akta Pangan Perban, SIUP, SK TDP, NPWP, NPWP, 
Susunan Per Susunan Kepemilikan 
g masih bera 
ik, SPT Pasal 29 dan 21 tahun terakhir & SSP 
“5 bulan Juni tahin 2012. 
Kenucgan puan rat (ape KOLIri Tahin 2910. 
!. Mampunyal Pengalaman Koja sasua Sub. Bidand teroobut diatas 
Ker 2 aa (Pelumas) atau sejenis Gengan pekerja 
ama dangan Lcarae yang dbukikan dengan Surat 


nan Kebon Bok landatangani oloh 
Bahan date Mata Rp d0, anelangani Sl 


na Engineer 
Ineorin 
Wonorore g Sursbavat 


yaTelp. Ke Gi" 


2 'Soptembar 2012 sid 26 Septembor 2012, pukul 
013 Pen area Ka 


Ketoangan labih ju dpat dporloh 
Pengadaan 
Area Jati Ata Jagir 


dl Sokrotariat Panitia Pok 
Dan PP PERTAMINA (AE 9 
nokrome No, B9 Burahaya (Lt 


langan Pengadaar Jasa di Lingkungan PT.PERTAMINA. 
Abon aan 

Ji | Fo 

Bela 


Ken (Ma mr bitar Anas og 


| name |eionel siti Sat 
Har 5 YAA op Fast) uc 


Berbagai ukuran Wear Plate dengan merk: 
Bissalloy, EHSP, JFE Everhard, &Hitten, harga 
mulai dari $ 2.57/kg 

High Pressure Hydraulic Hose ex Alat Berat 
(Liebherr, Caterpillar, dan merk Parker) 
Engine KTAS0C untuk Komatsu 530M 
Engine KTTAS0 untuk Liebherr Dumptruck T252 
Berbagai Spare Parts & Filters untuk Alat Berat 
Coal Mining 

Semua komponen kecuali engine belum pernah 
digunakan. Engine telah direkondisi sesuai standar 
pabrik 

Hose terlihat kotor, tetapi masih dalam kondisi 
baik 


PT Thiess Contractors Indonesia 
Jl. Mulawarman No.01 RT.02 Batakan Kecil, Manggar, 
Balikpapan 


Adhitya Indrawan 


Priyo Pratama 
621542520060 / 462 815 20318282 | 462/512)520019 / 462 853 30219759 
atau kirim email ke : 
centralwarehousecostcontrol@thiess.co.id 


PT. BACH MULTI GLOBAL 


Jl Cidong Barat No. 72, Jai 
Tap. : (0) 20nz301/240252, 


usat 
(021) 390235013862360 
108118502872, 08128220837, 0811870816 


www.bach.com 


Inves Forex!mdi Mli 300rb profit 


(Ace, Jam Ada Agunan BPKB adi 
anple, BB, Ipad2 & iphone bg 
TV tnp Survei & bebas foo 
ready tunai 300mlyr-mega multi 
finance permata kota (02176825 
66670658-59 "Grns mrh/ 
tunai 150jts250.000 nasabah 


Ace 1jam cairjminan BPKB Mbl 
/Mtrtnp survey,bs byr Bunga 
saja.Terang Makmur Jaya JLKH 
Noer Ali 41A Kalimalang Bks Ph 
88950011-49770786-99198368 


Acc Ijam cairjmn BPKB Tnp sur 
vey,bs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtera Ph:6332006 / 2008 
JI.Hasyim Ashari 13-A Jakpus 


Acc Agunan BPKB 1 Jam Cair 
Bayar Bunga Aja 2,5#s Hub: Oto 
Cash Rawamangun Ph.4712248- 
47868487 Bekasi 4712248 


Agunan BPKB Langsung Cair. 
Mudah, No Survey.Ph:7981911 - 
7994815 Maju Bersama Jaya Jl. 
Mampang Prapatan Raya n0.82 


Bantu Dana s/d 1T Selnd,bunga 
0,5typrovisi ng,trm agen, 0821 
12887479, 081381851272 ADB 
Margonda23A Jkt 02177205154 


Dana Tunai prs cpt Ih Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaji17:6303/81 
182/83 imn bpkb mbi/mtr aman 


Kredit Jmn rumah proses 2hari 
Dana Talangn utk SppkBank/OL 
PTR-Jl.Sdm-kav45-0817863314 


Telah kehilangan BPKB Mobil: 
BMW, Merah B-1259-ZM, No. 
BPKB: A4617999G, Mercedes 
Benz/ C200 AT,Hitam Metalik, 
B-1558-UT,no,BPKB:A515/M16G 
Nissan Xtrail 2,5 XT AT,Kuning 
Metalik B-8881-WT No.BPKB: 
86767676. Menyatakan Bahwa 
BPKB tsb Sudah tidak berlaku 
lagi. Bagi yang menemukan di 
harap” menghubungi: — Jon 
081389787888 


MEMBUTUHKAN: 
SALES SUPERVISOR & 
SUPERVISOR COUNTER 


Poor vala max 27 tmn (Spv 
Counter) 
Berpengalaman dibidang retai/ 
tan 2 thn 
Ikan D3 (Sales Spv) 
Pendidikan SMU (Spv Counter) 
dupa, Ye Gan berdedikasi 
ting 
Mark Sepeda Motor (Sov 
Counter! 
Interview Hub.: Sdri, Evi 


021 - 6311329/30 


LOWONGAN 


1.PPIC 
2.0UALITY CONTROL 


Kualifikasi : 
1. era (Wanita 


4. B, Inggris Aktif 
Lamaran / CV: 
PT. KORIN Metal Arts 
1.Raya Narogong KM 26,5 
Klapanunggal Bogor 
Email: korin01@cbn.net.id 


JP tama 


Arsitek Proyek. (Pria / Wnt), 
Acc. Proyek (Wn0, Mngman 
(Pria/Wanita), Adm (Wanita), 
Pria STM Bangunan (Drafter). 
PO BOX 1424/ JKB 110104 


Bth Designer baju wnt fashion, 
berpengalm, diutmkan domisili 
Jak Ut & Jak Pus, Srt Imran krm' 
ke : Komp Tan Kudus blok E no 
21 Jl Kalimati, Gn Sahari Jak Ut 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr.bulanan minSMA,SimA/B 
mes-kink grts.Lgs tes:Jl.Mamp 
ang Prap.Ry60 P:02193079855 


Bth: IT Exec, Mahir Web Design, 
Hardware Dvlping, Networking 
Si,Pglmn 2th, Bing Lncr, Loyal, 
Kerja Keras, Lmnran di Email ke: 
hrd. Jktabumilaut.co.id 


Bth:1(W)Adm Bs Komptr&Pjk 
IKW)Packing Baju Bs Lembur 
Hub:087889006000,32865182 


Business Manager Min,30th,S1 
@xp.2thn,Eng aktif,Bs M.Off:-5jt 
sms nama,posisi 081585880215 


Time)Pensiun/H.wife wc 


D ATA Entry 25position/(P/F. 
1nc2$1300081311211253 


Tima)Pensiun/H.wifa wc 
1nc:$1100,081288091176 


ATA Entry, Min D3 / S1, 
D 5Hari  Kri/Minggu,zRp9it 
11119878 1526 0398": 


D ATA Entry 25position,(P/F 


Dbthkn Guru utk tingkat SD/ 
SMP/SMA Wil Barito, untuk bid 
study Mtk, Fis, Kim, IPA-Bio, 
IPS-Sejarah,Bhs,Indonesia Syrt, 
Min Srnt 5. Lamaran Dikirim Ke 
BimBel VISI Jl. Barito 1 No.31 
Kbayoran Baru Jakarta, Paling 
lambat 31 okt '2012 atau 
Lamaran melalui email. 
bimbelvisi barito@yahoo.co.id 


Deri Kpl Gudang syrt : 1. Min 
SMA &sdrit 2. Palmn mengatur 
gudang min 3 thn 3 b'kendaraan 
sendiri 4.Dom. di jkt pusat 5. 
Usia 35-45 thn Bagi pelamar yg 
benar2 serius & berniat kerja 
serta memenuhi syarat harap 
telp ke: 021 - 6313439 antara 
jam 11 -16, senin - jumat. 


Dibthkan wnt utk Adm,Cashier& 
Pembukuan bs komp min Ils D3 
utk gift shop didaerah sunter 
hub.Rakhi 08129058439 


Dibthkan: 1.SPV 2.Tek 3.Oprtr 


4,Adm Syrt:P/W, SMU/sdrit, D3 
Min 20th. Dtg Lgsng ke PT.GIM 
JLRY Bekasi Km.18 No.30-H, 
RIPalad, P.gdg Jak-tim 


Dibthkan: Wnt Penerjemah,Bhs 
Mandarin(Taiwan)min.SMU,bs. 

Baca & Tulis, Iklan tdk terbatas, 
hubrlbu Kokom.0815 8600 9255: 


Dicari Lawyer P/W Ils Sarjana 
Hukum baik yg pny izin praktek 
/tdk,min 25th.Budi 0812 9444 
5418 STC Senayan Lt.1/1062 


Distributor Sound System, Ins 
trument&Alat music cari: Salas 
berpgimnG&adnin wnt berpgiran 
hub:6917889- 69831053 


DOC OFFICE JUST IRT 
Urgentt Cash 12Jt/Weekly.wlcm 
IRT/Pensiun sms085717879739 


DOC OFFICE JUST IRT 
Urgent! Cash 2Jt/Weekly.wlcm 
IRT/pensiun sms 085782103300 


REELANCE Input Doc, 
F #Rp8Juta/Document(cash) 
114010877 8308 097251 


REELANCE Typist,Urgent 
F 10Jt-15Jt/Doc,IRT/Senior 
Citizen wlc'“085210769518 


HOME WORKER 
Input information,daily cash IRT 
Ipension.pny inet083899211080 


Kami Prshn Perkebunan Kelapa 
Sawit,membthkan Tenaga Krj: 
1Estate Manager, 2.Assistant 
Kepala Perkebunan 3.Assistant 
AFD.Lmrn Isg dibw & intervw 
ke: PT.Kidang Gesit Perkasa, 
JlDaan Mogot Raya Km.13 
No.32 Cengkareng - Jakbar 
11730.Telp. (021) 5451920/22 


Project Manager,Min S1, 2Vear 
Exp, Smart, Leader, Discipline, 
Target Oriented, Responsibility. 
Active, zitasantosaGyahoo.com 


Salon Mobil Cab ke-5 Dimeruya 
Mencari Adm,Kasir,Marketing & 

a9er:021-6629447 / Lmrn: 
JI.Pluit Utara Raya No.28 Jakut 


9Jt4,5Hari Kerja/Minggu 


H RD Manager, Min S1, Rp 
"s5319816 1707 3996" 


Il Aom keuangan 


Accounting Adm 2org,wanita 
max25th:salam raya 10 Dadone 
Rawabelong palmerah 5307454. 


DM Dt Input(P/F Time)bs 
Asmi wlc ming 
dt,t3jt cash081219790223 


Bth Adm(Min.23Th,SI,Exp.Min. 
1Th,Fresh Grad S1 Wlcm) t4Jt 
sms namakposisi 08161484962 


Bth: Acc/Adm/Sales Off, P/W, 
max.25th, min SLTA/D3.Lmr tls 
tgnsfoto:PoBox 2784 Jkt 10001 


Dicari staf Accounting, Wanita / 
Single / max 25th / D3 Akutansi 
4, mahir. komputer. Domi: 1, 
Cibubur / Depok. Lamaran 
timbangandigital@cbn.net.id 


JO mareenna &sates 


Der Sales diutmkn bid.pendingin 
kimia pglm/min.SMA65301635 
Perkantoran Sunter Permai Blk 
A No.2 Sebrang Carefour 


Di Cari Sales Pngiman&Prfe- 
sional DiBid Minuman Teh Sari 
Kelapa Jely Memiliki Relasi Hub 
Pabrik Torico Tlp 02198632 049 


Dibutuhkan Sales Marketing 
pengalaman min 2 tahun CV 
dikirim — kervini Iie@yahoo.com 
info Hub: 0818972090 


Dibutuhkan:Salesgirl utk Toko 
Tekstil, yang bisa bhs Mandarin 
usia max 3Sth.Ida Ph 93199853 


Dicari Marketing bid. Electrical 
dan Instrument,berpengalaman 
di industrial.Hub: 021-3051238 


Dicr Sales/Admin D3, Wnt, siap 
tinggal ditempat & full-time (Yg 
tidak yakin bisa jujur jangan 
melamar).Krm CV lengkap ke Jl. 
Keutamaan Dalam no.18, Rt.03/ 
RW.02: Krukut - Jakarta 11140 


Peluang Karir Sales P/W Syarat 
D3/SL Pglmn Di Mrktg Panamp 
Mnrk 20-35th Fas:Gaji Ttp Tran 
sp Insentiv KarirJelas&Bons Bw 
Lmm LkptCVFe Ijazah, Walk In 
Interview Selasa 25 Sept 2012 
Tunas Daihatsu Cakung Jl Raya 
Bekasi Km 28,5 Cakung Jaktim 


Sales/Marketing, rajin & ulet 
CV ke Jl.Kebon Kacang 1/9, 
Tanah Abang - Jakpus 10216 
dutakaryaptdgmail.com 


Senior SecretaryWanita,Single, 
Menarik, Berkepribadian Baik, 
Loyalitas, Cekatan, Kreatif, 
Inovatif. fazila.inka@yahoo.com: 


Btuh Pelaksana Lapangan, STM 
Pembangunan/D3 sipil, CV, ke 
hrd@dekorasiplus.com ,max 7hri 


ETALASE 


LELANG 


Asset anda disita/dilelang oleh 
Bank? utk konsultasi/Take Over 
TpBI checking hub:0816.901.537 


PELUANG US, 


NUTRITION BIZ 
— OPPORTUNITY 


Sebuah perusahaan MLM: 
nutrisi ebi g dengan 
bih dari £ 6 


memulai ay Indonesia, 


ami Ingin 10 pemimpin 
ntuk mengapa 


West fp1188@ ruak 
Untuk bertemu segera 9 
lakarta, 


Pa an (Kontrak 100 Hari) SMS 
inat" HP: 0878 8556 3999 


KERJASAMA 


PE.Gaf K,Gding (021) MA111 
15867819/21 bng 5,54prthotem 
MbI Krdt. Brhdiah BB,Apple,Mtr 


“Ace 1gjam ada agunan BPKB acc 
ad aman bng 0,154 dn Isg cair 
tnp sruy undur 70hr, Platinum 
Blvd Raya Barat G65 15851381 - 
3 Isng cair sd 100M 


Ace !4 Jam ada agunan BPKB ad 
aman bng 0,175, dn Isg calr tap 
Ay 25x pahran Pt.Prioritas 
Finance s.parman 02168267111 
2997 7hdh temMtdte feo2-Sjt 


(Acc 1 jam Cair/Agunan BPKB, 
tanpa survey,bs byr Bunga saja. 
Maju Artha 7980399 - 7980393 
Jl.Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 


UCAPAN TERIMA KASIH 


Telah berpulang ke Rumah Bapa di 
Surga pada Tgl. 30 Agustus 2012 
Pkl.10.00 Waktu POLANDIA dan telah 
dikebumikan pada tgl.09 September 2012 
Pukul 11.00 Wib di Pemakanan 
Sentiong-Lawang Malang Jawa Timur. 


FONNY MARIA 


Dalam usia 50 tahun 
Terima kasih kami sampaikan kepada: 


1. Bpk. DUBES POLANDIA 

2. Bpk. Budiman Gultom 
(Minister Counsellor ) 

3. Bpk. Wawan Saraswanto 

4. Miss Justyna 


Atas Doa, perhatian dan bantuan yang 
diberikan kepada Almarhum sejak dirawat 
di Kota Warsaw Poland hingga Jenazah 
tiba dengan baik ke tempat peristirahatan 
yang terakhir di kota Surabaya 


Kami yang berduka 
Keluarga Besar 
Bpk. Hary H. Subrata 


Telah pulang ke rumah bapa di sorga dengan tenang, 
pada hari Sabtu Tgl. 22 September 2012, Pukul 13:45 


Istri, Mama, Mama Mertua, Oma, 
Saudara kami yang tercinta : 


Maria Elisabeth 


Jushita Hadipradja 
(Kwee Hiang Tjoe) 
Usia 58 tahun 


Jenasah disemayamkan di Rumah Duka ABADI Ruang D, 
Jl. Daan Mogot Jakarta Barat. Misa Reguime hari Selasa, 
Pukul 19:30. Ibadat sabda pelepasan hari Rabu, Pukul 7:30 
sebelum di kremasi di krematorium OASIS, Tangerang 
Pukul 10:00. 
Kami Yang mengasihi : 
Setiawan Basuki (Suami) 


Anak: 
Abraham Kumanto B 
Michael Arif Kumanto B 


TANGKI BLOW EXCEL & ELITE 
Tangki Berkualitas dan Higienis 


TANGKI Blow EXCEL & ELITE dikenal 
sebagai produk yang diproduksi 
menggunakan mesin Full Automatic 
Computerized Manufacturing System. 
Sistem ini dapat mengendalikan kekuatan 
dan ketebalan dinding tangki dengan 
akurasi tinggi sehingga menghasilkan 
produk yang padat dan hampir tidak 
berpori. Dengan penggunaan bahan baku 
HMW-—HDPE (High Molecule Weight-High 
Density Polyethylene) yang ikatan 
molekulnya erat dan hanya dapat 
diproduksi dengan mesin-mesin yang mutakhir. Alhasil, tangki dengan 
proses blow menjadi dua kali lebih kuat dan tidak perlu lagi diberi filler 
atau foam untuk menambah ketebalan dan kekuatan. Dengan bahan 
baku bersertifikat FDA (Food Grade) yang dilengkapi UV Protection dan 
garansi 12 tahun, konsumen dapat menikmati produk kualitas 
terbaik, higienis, tidak mudah luntur, dan aman. Selama lebih dari 30 
tahun, EXCEL telah membuktikan mampu menjaga komitmen dalam 
memberikan kualitas, bukan sekadar janji. (“/GPWJ 


Informasi lebih lanjut, hubungi Excel customer service: (021) 626-6728, website: 
www.grahaexcel.com, e-mail: info@grahaexcel.comi 


Telah berpulang ke rumah BAPA di Surga 
8 pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2012 pukul 23:41 WIB S 
di RS Medistra, Jakarta s 


Suami, Papa, Papa Mertua, 
dan Saudara Kami yang tercinta 


Ir. JOHN LUWIHARTO 
(LOUW PANG TJOAN ) 


DALAM USIA 72 TAHUN 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka DHARMAIS Lantai II Ruang G-H 
Jl. Letjen S. Parman Kav. 84-86 Slipi Jakarta Barat 
Misa Kudus diadakan hari Senin, tanggal 24 September 2012 Pukul 19:00 WIB, 
dan akan dikebumikan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012 
jam 08:00 WIB ke Taman Kenangan Lestari Karawang Barat 


Kami yang mengasihi : 
Istri : ELLY SULUWIDJAJA SH 


ANAK : 
Marianne Luwiharto BA.MSc 
dr. Juliana Luwiharto 


Evan K Luwiharto BA.MSc 


MENANTU : 
Timotius Hartono Wibowo MSc 


dr. Sheila Luwiharto BS DDS 


KAKAK-ADIK KANDUNG : 
Alm. Louw Liang Peng (Lily Lukita ) # 
Louw Liang Koen (Merry Lukita) 
Louw Hok Tjoan (tr Hendra Lukito) 
Alm. Louw Liang Tjoan (Freddy Lukita B-Se.) 
Louw Liang Eng (Nary Lukita) 
Louw Kwee Tjoan (Leonardi Luikita) 


Beserta Segenap Family 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SHUTTERSTOCK 


KARIER | Dinamika 


Menimbang Kadar Keluh 


RASA jenuh, pekerjaan menumpuk, dan 
rutinitas sama setiap hari harus dihadapi 
kerap kali berujung pada rasa tidak puas 
dalam diri. Apabila terakumulasi, akhirnya 
menimbulkan banyak keluhan, yang 
seringnya sulit ditahan untuk tak meluncur 
dari bibir. 

Setiap orang tentu memiliki batasan 
tersendiri, wajar saja jika pada satu titik 
mulai mengeluh. Akan tetapi, terlalu sering 
mengeluh justru bisa jadi bumerang. Alih- 
alih melahirkan simpati dari rekan kerja 
justru mendapat pandangan sebelah mata. 

Jika tak ingin ini terjadi, hal pertama 
yang harus diingat sebaiknya adalah tak 
lekas menyalakan situasi dan mengeluh di 
hadapan banyak orang. Sesekali terjadi 
masih bisa ditoleransi. Akan tetapi, jika 
terlalu sering, hal ini justru membuat rekan 
kerja di sekitar Anda merasa jengah dan 


Salah satu hal yang perlu 
diingat adalah sebaiknya 
pandai-pandai memilah hal- 
hal yang sebaiknya dikeluhkan 
dan yang tidak. 


dianggap menebarkan energi negatif dalam 
ruang kerja. Tak ada salahnya jika Anda 
memilih orang yang benar-benar tepat untuk 
sekadar menjadi teman bicara. Kadang, 
mengobrol bersama teman bisa mengubah 
cara pandang terhadap sesuatu. 

Salah satu hal yang perlu diingat adalah 
sebaiknya pandai-pandai memilah hal-hal 
yang sebaiknya dikeluhkan dan yang tidak. 
Jika hal-hal sepele pun melahirkan rentetan 
keluhan, bukan tidak mungkin jika Anda 


justru dicap terlalu manja dan tak bersikap 
profesional. 

Tak “ada salahnya pula Anda 
mengintrospeksi diri terlebih dulu sebelum 
mengemukakan keluhan pada rekan kerja, 
atasan, atau pihak manajemen. Bisa jadi, 
karena diri kita terlalu cepat merasa tidak 
puas dan hanya memandang dari sisi negatif, 
semuanya menjadi terlihat salah. Jika 
memang ada banyak masalah yang 
menyebabkan ketidakenakan bekerja, 
sebaiknya dikemukakan dengan baik pada 
atasan dan mencari solusi bersama. 

Yang jelas, Anda tak perlu membesar: 
besarkan sebuah masalah. Penyampaian isi 
hati ini sebaiknya tetap didasari pada niat 
baik untuk mengelola keadaan menjadi lebih 
baik sehingga memberi energi positif bagi 
semua pihak. Suasana kerja menyenangkan, 
kerja pun makin produktif. (ADT) 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 24 September 2012 


& ETALASE 


PROPAN GREEN COATINGS 


Siap mendukung pembangunan “green building 
SELARAS dengan gerakan hijau yang 

PP elakangan ini bermunculan, PROPAN 
mendukung dengan memasarkan 


rangkaian produk ramah lingkungan 
bernama PROPAN GREEN COATINGS. 
Produk ini memiliki Volatile Organic 
Ko EmaLsIO! Compound (VOC) yang rendah sesuai 
Pengen persyaratan European Norm maupun 
Singapore Green Label, Kesembilan 
produk itu di antaranya telah mendapat 
sertifikat Singapore Green Label 
(Certificate number 032-116), seperti 
Decorshield, Decorcryl, Decor Lotus, 
Eco Emulsion, Decorsafe, Agua Parguetlack APL-851, Polyfloor PFT- 
273WB, Polyfloor PFC-225 Epocem, dan Polyfloor PFC-613MF. Selain 
itu, produk-produk ramah lingkungan PROPAN terdaftar dalam Green 
Listing yang diterbitkan oleh GBCI. Mari sehatkan lingkungan dengan 
mulai menggunakan produk ramah lingkungan dari PROPAN, Dapatkan 
di PSC, PPC, dan modern ouilet terdekat di kota Anda. PROPAN 
produsen cat tepercaya, (#/VTOJ 


PROPAN GREEN COATINGS 


Siap mendukung pembangunan ““green building 


PROPAN GREEN COATINGS 


Siap mendukung pembangunan “green building 


DECORLOTUS adalah cat tembok 
interior dengan teknologi Teflar 
yang membuat noda seperti kecap 
dan crayon waterbased menjadi 
mudah dibersihkan. Cat ini tahan 
sikat hingga 10.000 kali dan terse- 
dia dalam ribuan warna menarik 
serta besertifikat Singapore Green 
Label (Certificate number 032- 


APROPAN 


Tas, NO 116). Keunggulan ini membuat 
z 5. produk ini cocok digunakan pada 
Sg M,L 7 dinding dan plafon interior atau 
Na Decorlotu 5 W ruang publik karena ramah ling: 
TI Tien” etil  kungan dan mudah dibersihkan. 


— Setiap pembelian cat tembok 

Propan akan mendapatkan kupon 
gosok berhadiah langsung miliaran rupiah (syarat dan ketentuan ber- 
laku). Dapatkan Decorlotus di Propan Service Center (PSC), Propan 
Paint Counter (PPC), toko bangunan dan outlet modern di kota Anda. 
PROPAN produsen cat tepercaya. (“/VTOJ 


. DECORSHIELD adalah cat tembok 
GE) keterior yang sudah dipakai di ber: 
yn N bagai proyek bergengsi di seluruh 
Nusantara. Decorshield mampu 

- APROPA tahan sikat sampai lebih dari 
aa 4 10.000 kali, tersedia dalam ribuan 

— Detor pilihan warna, dan besertifikat 


- Singapore Green Label (Certificate 
« P Bb. 

| 

. 


Fa) 

3 » number 032-116). Produk ini tidak 

| mudah kotor dan menjaga lapisan 

em Ie cat tetap bersih dari debu dan polu- 

PI - si asap kendaraan, tahan cuaca dan 

LA kali, warna cerah, tidak pudar, 

melindungi tembok luar dari lumut 

dan jamur Setiap pembelian cat 

tembok Propan akan mendapatkan 

kupon gosok berhadiah langsung miliaran rupiah (syarat dan ketentu- 

an berlaku). Dapatkan segera di Propan Service Center (PSC), Propan 

Paint Counter (PPC), toko bangunan, dan outlet modern di kota Anda, 
PROPAN produsen cat tepercaya. (“/VTOJ 


Plasmacluster IG-DC2Y 
Penjernih Udara Terbaru untuk Mobil Anda 


SETIAP hari Anda berkendara menggunakan mobil, 
tanpa disadari udara di dalam kabin kerap mengganggu 
kesehatan. Kini, hadir penjernih udara Sharp 
Plasmacluster terbaru untuk mobil, yaitu model 
IG-DC2Y. Produk ini telah dilengkapi Sharp 
Plasmacluster 25,000 ion yang mampu menjernihkan 
udara di dalam mobil dari virus, bakteri, penyebab 
alergi, jamur, hingga bau yang tidak sedap. Dengan 
fitur turbo, penjernihan udara di dalam mobil menjadi 
lebih cepat, Pilihan warna yang menarik, serta 
menggunakan lampu LED untuk mempercantik 
penampilan kabin mobil Anda, Tersedia dalam tiga 
pilihan warna: champagne gold, metallic red, dan 
piano black. Penggunaannya pun sangat mudah. 
Cukup colokkan DC plug ke cigarette lighter mobil, letakkan unit pada 
cup holder, lalu nyalakan unit tersebut. Anda dan keluarga akan 
terlindungi lon Plasmacluster sepanjang perjalanan. Garansi resmi 
Sharp Indonesia satu tahun. Kunjungi Stand Sharp Plasmacluster di 
Hall A1 Indonesia International Motor Show 2012 Jl Expo Kemayoran, 
20 - 30 September 2012. (“/GPW) 


1G-062” (R) 


SHARP kembali merilis sistem 
monitor touchscreen interaktif 
lewat produk Interactive White Board 
(IWB) berukuran layar 60 inci 
(PN-L602B) dan 70 Inci (PN-L7028B) 
yang mengombinasikan display 
interaktif dengan kualitas tinggi 
(1,920 x 1,080) dengan teknologi 

——— layar sentuh. Kehadiran PN-L802B 
dengan ukuran 80 inci yang merupakan model terbaru dari produk 
sebelumnya, PN-L602B dan PN-L702B melengkapi line up dari IWB 
ini, Produk dengan Full Array LED backligh system ini memungkinkan 
Anda mengoperasikan monitor dengan cara kolaboratif, dinamis, dan 
interaktif. IWB dapat melakukan kolaborasi pekerjaan, video 
conferencing, dan interactive signage. Dilengkapi Sharp Pen Software, 
rapat jadi menarik dan interaktif. Pembelian monitor ini bergaransi 
tiga tahun dan juga diberikan product training secara gratis. IWB ideal 
untuk bisnis Anda, untuk ditempatkan di ruang rapat, lobi perkantoran, 
bandara, pertokoan, gedung pameran, dan hotel, (“/VTOJ 


VACUUM CLEANER EC-S2142Y-R 
Bersihkan Debu dengan Teknologi Canggih 


SHARP Vacuum Cleaner hadir dengan teknologi 

canggih tenaga cyclone, salah satu dari jenis dust 

separator paling sederhana dan murah. Cara kerjanya 

yaitu adanya gerakan pusaran (cyclonic) dari aliran 

udara yang menyebabkan terjadinya gaya sentrifugal 

pada partikel debu. Akibatnya partikel debu akan 

terkumpul pada dinding cyclone, selanjutnya jatuh 

melalui lubang bawah, sedangkan udara bersih 

| akan keluar melalui cerobong. Dengan teknologi ini, 

para pengguna vacuum cleaner kini tidak perlu 

kesulitan untuk mengganti kantung debu, Karena 

pada cyclone vacuum cleaner Sharp, debu-debu 

yang terisap akan dipadatkan sehingga mudah 

sekali untuk dibersihkan. Kelebihan SHARP vacuum 

cleaner di antaranya adalah mengisap debu hingga 99 persen, tidak 

menimbulkan bau pada udara di sekitar ruangan, tidak perlu 

mengganti kantung debu, mudah untuk membersihkan penampungan 

debu, dan dilengkapi ion plasmacluster. Segera miliki SHARP Cyclone 
Vacuum Cleaner di rumah Anda. (“/VTOJ 


Lantai Granit Mitica 


Tahan Gores, Mewah, dan Al 


Mit 


Ke 


INDOGRESS hadirkan koleksi ubin gra- 
nit MITICA dengan tekstur permukaan 
kasar bak batu alam yang memberikan 
estetika kemewahan dan nuansa 
artistik alami. Teknologi dry glazed 
kd Italia menciptakan random design rock 

tile yang memperkuat kesan natural 
dan menghasilkan koleksi dengan 
bending strength dan scratch resistance tinggi. Produk ini tahan lumut 
karena tingkat water absorption yang rendah dan hadir dengan ukuran 
60x60 cm, 30x60 cm, dan 10x60 cm dalam bentuk rectified tile yang 
memudahkan pemasangannya, Dapatkan semua pilihan desain, 
warna dan tipe produk granite tile INDOGRESS di toko-toko bahan 
bangunan serta modern outlet di seluruh indonesia. Informasi lengkap 
tentang produk Indogress bisa anda dapatkan di seluruh showroom 
House of Indogress yang juga menyediakan layanan konsultasi desain 
gratis dari desainer interior profesional. (“/VTOJ 


3 


Gainsborough Semi Instant Shower Heater 
Dilengkapi “Mixer Keran” dan “Shower Set 
@ DI zaman modern seperti sekarang, semua orang 
a dituntut untuk bergerak lebih cepat. Tak heran kalau 
kini juga banyak bermunculan makanan dan minum- 

an instan untuk mengakomodasi hal tersebut. 

- Melihat kondisi Itu, Gainsborough meluncurkan 
darah Semi Instant Shower Heater Type GH-8X sebagai 
jawaban atas kebutuhan di zaman modern Ini. 
Gainsborough Semi Instant Shower Heater hadir 

y dengan tipe baru, satu-satunya water heater yang 
sudah terpasang Mixer Keran sistem titik air tunggal 

Sena ln (satu lubang air) sehingga pemasangan menjadi 
mudah karena tak perlu bobok tembok lagi dan dalam waktu bebera- 
pa menit air hangat dapat mengalir, praktis tanpa harus menunggu 
waktu yang lama. Ini berarti Anda telah melakukan penghematan 
waktu dan biaya listrik serta biaya mixer keran. Bagi para eksekutif 
muda dan pebisnis yang mendambakan kecepatan dan kepraktisan, 
Gainsborough merupakan sebuah jawaban yang tepat. (/INOJ 


Informasi lebih lanjut hubungi: Jakarta: 634 2288, 9333 3369 (bisa pasang), 628 
0779, 628 6354, 624 3177, 62200110, 739 9148, 690 2423, 690 3973, 626 1048, 
314 4313, 421 1192, 724 4731, 73880844, Cibubur 84593566, Tangerang: 5574 
2326, Serpong: 538 9999, Surabaya: 531 3611, Bandung: 420 8010, Bogor: 8321 
439, Cipanas: 512422, Medan: 456 9000, Semarang: 356 3460, Yogyakarta: 562 
946, Solo: 642 815, Malang: 362 202, Palembang: 357 368, Makassar: 329 585, 
Madiun: 464 359, Pontianak: 736 879, Samarinda: 200 669. 


Prime Mortar 


Semen Instan Bermutu, Praktis, dan Ekonomis untuk Pasangan Keramik 


KERAMIK Anda sering popping 
atau lepas? Anda tak akan 
mengalami hal tersebut jika 
memakai semen instan bermutu 
dari Prime Mortar yaitu PM 410 
- Perekat Keramik Daerah Luar 
dan Basah, PM 420 - Perekat 
Keramik Daerah Kering dan PM 500 - Pengisi Nat Keramik produksi 
PT Prima Mortar Indonesia dengan teknologi M-Tec dari Jerman. PM 
410 cocok di eksterior, sedangkan PM 420 di interior. PM 500 selain 
sebagai pengisi nat keramik dengan warna yang tak pudar juga dapat 
menambah perekatan keramik. Mempunyai daya rekat tinggi dan 
plastis sehingga dapat mencegah terangkatnya pasangan keramik 
(popping) dan melorot saat dipasang sehingga cocok dipakai untuk 
lantal ataupun dinding. Aplikasi produk Prime Mortar praktis, hanya 
perlu menambah air. Mutu terjamin karena bahan sudah tercampur 
secara akurat dan anggaran biaya dapat dipastikan karena kebutuhan 
bahan sudah dapat dihitung. Prime Mortar membangun dan 
merenovasi tanpa khawatir dengan mutu, biaya, dan waktu. 
(/INOJ 


Informasi lebih lanjut, hubungi: (021) 6126712, (021) 6009939, ext 4029 , 4021 , 4024, 
4026 , 4041 , 4043 , 4044, 210 , 213, www.primemortar.com atau dapatkan di Mitra 10 
dan toko-toko bangunan terdekat. 


Tangki Air dan Kimia Penguin Besertifikat SNI 
Aman, Berkualitas, dan Tahan Lama 


TANGKI Penguin diproduksi meng: 
gunakan metode cetak berotasi untuk 
menghasilkan dinding tebal berlapis, 
bebas tegangan, dan tanpa sambungan 
dengan masa penggunaan terpanjang. 
Metode cetak lainnya (blow atau inject) 
menggunakan tekanan untuk pro- 
duksinya, menyebabkan tegangan da- 
lam material dan ketebalan dinding 
yang cenderung tipis dan tidak ter- 
kendali. Tangki Penguin hanya meng: 
gunakan bahan polyethylene murni besertifikat FDA (food-contact) yang 
tahan sinar ultraviolet (UV), korosi, dan kimia. Didukung pula dengan 
lapisan dalam putih Plascobrite yang tahan lumut. Dengan kapasitas 
produksi lebih dari 1 juta unit per tahun yang diproduksi di kota-kota 
besar di Indonesia, Anda dapat memiliki tangki aman dan berkualitas 
dengan harga ekonomis. Tersedia dalam ukuran 300 hingga 30.000 
liter. Ditambah garansi hingga 20 tahun yang didukung perusahaan 
besertifikasi ISO 9001:2008 dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, 
Gratis Penguin Switch untuk pembelian tangki berkapasitas 1.000 liter 
ke atas. (#/GPWJ 


Informasi lebih lanjut hubungi Penguin customer service: 0807-1112222 (pulsa lokal). 
E-mail: Info@penguin.co.id. Situs: www.penguin.co.id. 


Inti Solar Water Heater 
Kualitas Premium “Vacuum Tubes Solar Water Heater" 


PEMANAS Air tenaga matahari 
Inti Solar Vacuum Tubes bekerja 
cepat memanaskan air. Hal ini 
karena dilapisi kaca khusus dan 
bentuknya tabung bundar yang 
memungkinkan penyerapan 
energi matahari maksimal dari 
segala arah cahaya matahari 
sepanjang hari. Ruang vacuum 
yang layaknya botol termos 
menyimpan air panas yang telah 
dihasilkan sehingga tempera- 
turnya terjaga sampai waktu 
hendak digunakan, bahkan da- 
lam cuaca terburuk sekalipun, 
Dengan energi alami matahari, 
aman digunakan dan mampu 
menghemat biaya bulanan hingga 75 persen. Promo Spektakuler 
Ulang Tahun Ke-25 Inti Solar, dapatkan bonus langsung gratis LCD TV 
LG 22” dan cicilan nol persen enam bulan untuk setiap pemesanan 
Produk Inti Solar, hanya berlaku hingga 30 November 2012. |(“/VTOJ 


Hubungi segera (021) 8383.7000 atau (021) 8383.7222 atau klik www.intisolar.com 


Disk Dr 


Terapi Terbaru untuk Sakit Pinggang, Leher, Sendi, dan Syaraf Terjepit 


DISK adalah sumsum tulang belakang yang sering 
menekan saraf pusat karena keluar dari posisi cincin 
tulang yang mengakibatkan nyeri pinggang dan leher. 
Disk Dr adalah terobosan dalam bidang terapi medis 
Untuk membantu mengatasi masalah tulang belakang 
dengan sistem peregangan. Keunggulan Disk Dr adalah 
membantu memperbaiki posisi cincin tulang belakang 
dan leher dengan meregangkan jaraknya satu sama lain sehingga mengurangi 
tekanan pada syaraf yang terjepit. Diciptakan dokter ortopedik dari RS Seoul 
Paek, Korea. Disk Dr dianjurkan dipakai oleh orang yang merasa sakit saat 
membungkuk, sering pegal, sakit persendian/sakit leher, sering mengangkat 
beban berat, orang lanjut usia, ibu rumah tangga, mereka yang sering duduk/ 
berdiri lama (lihat testimoni kesembuhan di website kami). Disk Dr dilengkapi 
dengan pompa udara dan empat medical magnet serta 1.600 gaussmagnet 
yang akan memancarkan ion negatif dan sinar inframerah. (Lihat testimoni 
kesembuhan di website kami). (ADTJ 


Untuk keterangan selanjutnya hubungi Theramindo, Jakarta (021) 6397809, 6019006, 
70512626, 085697872911, 081383233384, 08164862045, 08161480855, Bandung 
(022) 9368 4554, 083822954566, Pin BB 2790BDAF, Cilacap 08156970265, Semarang 
(024) 70167888, 8456456, Jogja 031905134567 Solo (0271) 7510085, 081329183506, 
Surabaya (031) 92030551, 081938185188, Bali 0817 474 2090, Pekanbaru 
0819661106, Medan (061) 77739595, 77253636, 4576728, 081361601949, 
0811609563, Padang 08126609291, Palembang (0711) 7390230, 08127800282 
Kolaka/Sulawesi Tenggara 081 1 407770, Papua (0981) 21682, 085244959873, Manado 
- dr. Otje Halik 0812 8282 6111/ (0431) 3364 202 — Emall: theramindo@cbn.net.id. 
Web: www.diskdr-online.com, Dicari dealer di seluruh Indonesia. 


Germany Brilliant 
“Sanitaryware” dengan Konsep Minimalis 


SAAT ini, Germany Brilliant kembali menawarkan 

produk unggulannya berupa wastafel (Glass Basin 

| Series). Produk ini merupakan hasil inovasi yang 

| menjawab permasalahan wastafel pada umumnya. 

Seluruh produk ini berbahan dasar kaca tebal 

sehingga tidak perlu khawatir rayap, didesain 

- langsung oleh owner Germany Brilliant yang 

mengedepankan nilai elegan serta bercorak batik dan 

kotak. Dapat ditempatkan di ruang terbatas dan telah 

dilengkapi keran yang terbuat dari bahan kuningan 

bergaransi lima tahun dan afur yang dibalut chrome 

h tebal. Produk ini bergaya minimalis modern dan 

terdapat tambahan aksesori, seperti cermin elegan 

dengan corak yang sama. Hal ini di wujudkan demi kebutuhan pecinta 
sanitari berkualitas. (“/GPWJ 


Segera dapatkan produk ini di outlet modern, toko-toko sanitari dan bahan bangunan 
di kota: Jabodetabek, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, 
Solo, Semarang, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, Malang, Jember, Bali, Lombok, 
Medan, Batam, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Tanjungpinang, Padang, Jambi, 
Palembang, Lampung, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Makassar, 
Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, dan Papua. Informasi lebih lanjut, hubungi 
showroom dan service center: 021 - 4220368 (hunting). Jalan Percetakan Negara 
Nomor 774-G Jakarta Pusat. Website: www.germanybrilliant.com atau e-mail: 
gb germanybrilliant@yahoo.com. 


ETALASE Hadir setiap Senin dan Rabu di Klasika Kompas 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Wika Solar Water Heater 
Pemanas Air Pilihan Utama 


WIKA Solar Water Heater (SWH), 
pemanas air yang banyak digunakan 
di Indonesia karena sudah terbukti 
dan teruji kualitasnya. WIKA SWH 
berdaya tahan tinggi dengan tangki 
berlapis Blue Titanium Enamel 
tahan korosi. Teknologi Sun Strip 
Panel Collector DuraPro Aluminum memberikan kinerja pemanasan 
maksimal karena mampu menyerap panas matahari dengan Intensi- 
tas tinggi. Menggunakan tenaga surya murni, WIKA SWH dapat meng: 
hemat listrik. WIKA SWH bermanajemen mutu ISO 9001:2008 dan 
standar SNI, berhasil meraih penghargaan TOP Brand 2011 dan 2012 
Untuk kategori Water Heater. WIKA SWH menawarkan garansi produk 
hingga tujuh tahun dengan layanan purnajual terjamin. Tersedia 
promo berhadiah langsung TV LG LCD 19 inchi khusus tipe 150 dan 
300 LXC mulai 10-25 September 2012. Ada juga promo cicilan nol 
persen bagi pemegang kartu kredit BCA (tenor 12 bulan). (#/VTOJ 


2) 


Hubungi dealer resmi PT Surya Loka Mas, Jalan Salemba Raya nomor 34-36 GF 5 
Jakpus O21 - 4254753-54 (hunting), 021-31908235 (hunting), Kalimalang 8890711, 
Depok 77205644, 77205007, Mangga Dua Sguare 62310286, Bekasi 88852305, 
Cinere 7545960, Serpong 5384929, Gading Serpong 5467895, Bintaro 7451916, 
Gandaria City 29008010, Hot line service call dan SMS 24 jam 021-70302281, E-mail: 
suryalokamas@gmail.com Situs web: www.suryalokamas.com 


Copystar Fotocopy Multifungsi 
Produk Unggulan dari Kyocera Japan 


ea 


APAKAH Anda mengalami kebingungan 
saat mesin fotokopi kantor bermasalah, 
seperti kertas sering menyangkut, hasil 
kopi pucat atau kurang maksimal, suku 
cadang mahal, dan pelayanan servis 
lambat? Jika iya, produk berkualitas 
Copystar dari Kyocera Japan dapat 
menjadi pilihan. Segera tukarkan 
mesin lama Anda dengan Copystar. 
Kami menghargai mesin lama Anda 


dalam segala kondisi hingga 
—N Rp 3.000.000. PT Micostar Karyagraha, 
& distributor resmi, senantiasa meng: 


utamakan pelayanan terbaik kepada 
pelanggan dengan teknisi-teknisi 
profesional dan berpengalaman lebih 
dari 10 tahun. Jadi, tunggu apa lagi, 
segera manfaatkan kesempatan ini 
selama masa promosi dan selama 
persediaan masih ada (syarat dan 
ketentuan berlaku). “/GPWJ 


. 
- 
- 


" rseozomre 4 


Untuk informasi dan demo produk, hubungi (021) 6343777 (hunting) atau website 
www.micostar.co.id. 


untuk pemasangan iklan hubungi 021-5367 9599 ext. 6025/6026 


